


HIMPUNAN 
— RGDITS-HADITS HUKUM 








TERJEMAHAN 


NAILUL AUTHAR 
HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM 
3 





Te “PP 





0004006122 
TERJEMAH NAILUL AUTHAR JILID 3 - 
Diterbitkan oleh PT Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya 6027 
Telp. (031) 40076-515421-523214, Fax (031) 519941 
Anggota IKAPI 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
All Rights Reserved 
Diset dan dilayout dengan Linocomp-bi 
Huruf Times 10 point 
Dicetak oleh PT Bina Ilmu Offset, Jl. Rungkut Industri IV/18, Surabaya 60293 
Telp.(031) 313720 





TERJEMAHAN 


NAILUL AUTHAR 


HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM 


Diterjemahkan oleh: 
MU'AMMAL HAMIDY 


Drs. IMRON AM 
UMAR FANANY B.A. 


JILID 3 


pt bina ilmu 
JL Tunjungan 53 € - Telp. 472214-40076 — Surabaya 





PKS ML 
RENMIES 
2 Jt 
CHA LI 


Boa JT 2 a07 Jia pad da) 
Sl ob 


adl 


NY ve 


#dalsadal 











DAFTAR ISI 


8. Bab Keterangan Tentang Shalat Jum'at Sebelum dan Sesudah Matahari 


oa MA AN AA SEA apa nanah 933 
9. Bab Salam dan Adzan Jum'at»... ena  nnna 938 
10. Bab Isi Khutbah - Shalawat - Nasihat dan Oira'atul Our'an ........... 940 
11. Bab Tata Cara Khuthbah dan Etikanya Lena been naa 946 
12. Bab Larangan Berbicara Pada Waktu Khuthbah, dan Dibolehkannya 
Dengan Khatib Apabila Ada Maslahah ... oo... eos nee anna 9si 
13. Bab Ayat Yang Dibaca Dalam Shalat Jum'at dan Shalat Shubuh Hari 
Ab va en en an en ossn an nanas Sean Banana aa Dai 956 
14. Bab Bubarnya Jama'ah di Tengah-tengah Shalat dan Khuthbah ..............- 959 
15. Bab Shalat Sunat Ba'diyah Jum'ah ........ ii KR San eakat TER bUaea 3 961 
16. Bab Keterangan Tentang Hari Raya Jatuh Pada Hari Jum'at........ 1962 
KITABUL 'IDAIN 
L. Bab Berhias Untuk Hari Raya, dan Makruh Membawa Senjata, Kecuali 
Karena Ada Keperluan ........... esai tnnenn nana 966 
2. Bab Menuju Tempat Shalat Dengan Jalan Kaki dan Takbiran, dan Kete- 
rangan Tentang Keluarnya Perempuan-perempuan ...........-.. anna 2 IO8 
3. Bab Disunnatkannya Makan Sebelum Keluar Pada Hari Raya Fithri, 
Eko Adha Rea 2 Da NA aa ala Mal Gita aa ag 213 971 
4. Bab Melalui Jalan Yang Berlainan Pada Hari Raya, dan Shalat Id di Mas- 
ae ae ta 2 aa jani 972 
5. Bab Waktu Shalat 'Id................--- pen ena ae AN RA IR 974 
6, Bab Shalat "Id Sebelum Khutbah Tanpa Adzan dan Igamat, Serta Ayat 
Yang Dibaca .........-.....-- LAN La mn mena MANA Na NT RARE PA 975 
7. Bab Bilangan Takbir Shalat Id dan Tempatnya ......... asetat 978 
8. Bab Tidak Ada Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat TN Pa gn 2 an 5 a01 UnKn 981 
9. Bab Khuthbah "Id dan Hukum-hukumnya ..... laa 983 
10. Bab Khuthbah Idul Adlha........... eat 2357 
11. Bab Hukumnya Hilal "Id Apabila Tertutup Oleh Awan Kemudian Diketa- 
hui Sesudah Siang ....... Hgnepa. MANGA PAN AIO 22 Pap SN Mn aka Tan 990 
12. Bab Dianjurkan Dzikir dan Ibadah Pada Hari 10 Dzil Hijjah dan Hari-hari 
Tasyrg Aan To 0og pnp No Tenan Pa ne peron sora sugar Lehngngupng 992 
KITAB SHALATIL KHAUF 
1. Bab Macam-macam Riwayat Tentang Shalat Khauf.......................... 995 
2. Bab Shalat Dengan Isyarat Dalam Keadaan Yang Sangat Takut dan 
Bolehkah Shalat itu Diakhirkan? ............ ea 1005 
BAB-BAB SHALAT GERHANA 
1. Bab Panggilan dan Sifat Shalat Gerhana .................. ee satin 1009 
IL Bab Pendapat Yang Membolehkan Tiga. Empat dan Lima Ruku' Dalam 
Tiap Raka'at et enek Ea Ga eka Wu ass an 1014 
3. Bab Mengeraskan Bacaan Dalam Shalat Gerhana .......................... 1018 


4. Bab Shalat Gerhana Bulan Dengan Berjamaah dan Berulangnya Ruku'....... 1019 











9. Bab Dianjurkan Bersedekah, Istighfar dan Dzikir Ketika Terjadi Gerhana, 7. Bab Keterangan Tentang Makrumnya Mengumumkan Kematian ............. 1084 


Serta Habisnya Waktu Shalat Itu Sesudal#Putih Kembali.................... 1020 8. Bab Jumlah Takbir Shalat Janazah ........................ Denannaannaaaan 1086 
9. Bab Bacaan dan Do'a Selawat di Dalam Shalat Janazah...................... 1088 
KITABUL ISTISOA" 10. Bab Do'a Untuk Mayit dan Lafal-lafalnya................................. 1089 
1. Bab Sifat Shalat Istisga" dan Boleh Dikerjakan Sebelum Atau Sesudah 11. Bab Tempat Berdirinya Imam Dalam Shalat Janazah, Apabila Mayitnya 
an man Pan PA AN pa AG ame bh 1026 Laki-laki, Perempuan atau Campuran .................. oo. 1093 
2. Bab Mohon Hujan Dengan Wasilah Kepada Orang-orang Saleh, Memper- 12. Bab Shalat Janazah di Masjid.....................o.ooocoooooooeakaan 1097 
banyak Istighfar, Mengangkat Tangan Ketika Berdo'a dan Do'a-do'anya 
Yang Matetka SA aah. Ann Ga aa AA — ena AA 1029 BAB-BAB MEMBAWA JANAZAH DAN CARA BERJALAN KETIKA 
3. Bab Imam dan Ma'mum Membalik Selendang-selendang Mereka Ketika MENGANTAR 
Berdo'a, Sifat Do'adan Waktunya ............c.o..oocooooo. 1035 1. Bab Mempercepat Membawa Janazah Tapi Tidak Usah Lari-lari ............. 1099 
4. Bab Ucapan dan Perbuatan Ketika Melihat Hujan, dan Ketika Hujan Sa- 2. Bab Berjalan di Depan Janazah dan Tentang Pengantar Yang Berkendaraan ..1101 
ngat Lebat ..... BEAN uh. bnkosk anne asa Bia ema ana Raat On 1036 3. Bab Larangan Mengantarkan Janazah Dengan Ratapan Atau Membawa 
Pedupaan2.......onku. knee AA Ie REA krn NN 1103 
KITABUL JANAIZ 4. Bab Orang Yang Mengantarkan Janazah Tidak Boleh Duduk Sebelum 
1. Bab Menjenguk Orang Sakit ..............oooooooo Learn kana 1040 Majit Diletakkan pen MT, MENU In BOLA Ne Nya DA mempan Ant. 1104 
2. Bab Orang Yang Akhir Perkataannya Laa Ilaaha Illallah, Mengajar Orang 5. Bab Berdiri Ketika Ada Janazah Lewat .................ooooooo 1106 
Yang Akan Mati, Mengarahkannya, Memejamkan Matanya dan Membaca 
Ouran ........ SAN Pena A Nanga aan NN Tgn keong 1042 BAB-BAB MENANAM MAYIT DAN HUKUM-HUKUM TENTANG KUBUR 
3. Bab Menyegerakan Persiapan Penguburan Mayit dan Membayar Hutangnya.. ..1046 1. Bab Mendalamkan Liang Kubur dan Mengutamakan Lahad ................. 1109 
4. Bab Menutupi dan Mencium Mayit... cocok aa. 1047 2. Bab Arah Memasukkan Mayit ke Dalam Kubur, Do'anya dan Menabur- 
Kan Tanah KEMANA Lana 2 net Pataa an anna Tn TAN Man aa 1112 
BAB-BAB MEMANDIKAN MAYIT 3. Bab Meninggikan Kubur, Memercikkan Air, Memberi Tanda dan Larang- 
1. Bab Orang Yang Mendampingi, Lemah Lembut Ketika Memandikan dan an Membangun Serta Menulis di Atasnya ............. oo... 1114 
Men Ae danang Na Oa 3 Don 3 PAN NN San ank tepi onyaen, “regangan Nan 1049 4. Bab LaranganMemasukkanMajitke Dalam KuburSesudah Bercampur ...... 1118 
2. Bab Suami Memandikan Isteri dan Sebaliknya ............................. 1051 S. Bab Adab Duduk dan Berjalan di Pekuburan.............................. 1119 
3. Bab Tidak Dimandikannya Orang Yang Mati Syahid dan Keterangan Ter- 6. Bab Menanam Janazah di Waktu Malam ..........oooooooooccooooo. ..1121 
tang Apabila Dia Itu Junub .............oo.ooocoooc ngan nanaanaaaaan :1052 7. Bab Do'a Bagi Mayit Sesudah Ditanam ....................oo.....o...... 1123 
4. Bab Sifat Memandikan Mayit.................. Setan at aa ena rta 1055 8. Bab Larangan Mendirikan Misjid dan Memasang Penerangan di Kuburan..... 1125 
9. Bab Sampainya Pahala Amal Ourbah Yang Dihadiyahkan Kepada Mayit...... 1126 
BAB-BAB KAFAN DAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU 10. Bab Ta'ziyah Kepada Orang Yang Mendapat Mushibah, Pahala Keshabar- 
1. Bab Mengkafankan Dengan Harta Pusaka ................................ 1059 angya, Menyuruh Shabar dan Bacaan Yang Harus Diucapkan Ketika Men- 
2. Bab Dianjurkan Membaguskan Kafan Tapi Tidak Berlebih-lebihan........... 1060 dapat Musibah ............. Annphoherdonb pond ina Lane Pan un | 1130 
3. Bab Sifat Kafan Bagi Laki-laki dan Perempuan ........................... 11062 11. Bab Menibuat Makanan Untuk Keluarga Si Mayit, dan Dimakruhkan Bagi 
4. Bab Wajib Mengkafani Orang Yang Mati Syahid Dengan Pakaian Yang Keluarganya Membuat Makanan Untuk Orang Lain ............ Bener 1133 
Dipakai Waktu Terbunuh“... do ooooynsn neo ennan an nan anna Kn “1065 12. Bab Menangisi Mayit dan Penjelasan Tentang Makruhnya................... 1135 
5. Bab Memberi Wangi-wangian Badan Mayit dan Mengkafaninya, Kecuati 13. Bab Larangan Meratap, Menyebut-nyebut Kebaikan Si Mayit, Mencakar- 
Orang Yang Sedang IhTAM ........oooo.o#... en ag naa Trone 1066 cakar Muka, Tidak Mengurus Rambut Dan Sebagainya: Dan Diperkenan- 
kan Membicarakan Sifat Si Mayit Sekedarnya .............. manunsanann... 1140 
BAB-BAB SHALAT JANAZAH ... tg 14. Bab Larangan Menyebut Kejelekan Mayit ......................i..i.iii 1146 
1. Pa Orang Yang Dishalati Yang Tidak Boleh Dishalati dan Menshalati "3 15. Bab Dianjurkan Ziarah Kubur Bagi Laki-laki, Tidak Bagi Perempuan, dan 
SA PE Na ae Gea s3 Do'a Diucapkan Ketika Masuk Kubur ................................... 1148 
1. Bab Tidak Dishalatinya Orang Yang Mati Syahid .......................... 1068 5 : : 2 i 
2. Bab Menshalati Anak Yang Gugur 2 Anget #5 date rehaa Adbaan sedan 1071 - Uabesiewagnore) as siwa ob stabem G  PT —ati 
3. Bab Pemuka Agama Tidak Boleh Menshalati Orang Yang Berkhianat dan dd KITAABUS ZAKAAT 
Orang Yang Bumuh Diri ................... Se eajape senja Pn ana menaaa 1073 : a..115: 
4. Bab Shalat Untuk Janazah Orang Yang Dihukum Had... .......... 1. 1075 Hi ea Bea aa ana Nee  " WG PING 
5. Bab Shalat Ghaib dan Shalat di Atas Kubur .................o....... 1077 3. Bab Tidak Ada Zakat Pada Hamb a, Kuda, dan Keledai...... .............. 1179 
6. Bab Keutamaan Shalat Janazah dan Pahala Yang Diharapkan Dengan 4. Bab Zakat Emas dan Perak ............. 2. bareberengad merta 1181 
Banyaknya Jamatalt: ina Lena A NA on anna ia ana RN aa 1081 , i 
xi 





5. Bab Zakat Tanaman dan Buah-buahan .............. oo. 1184 

5. Bab Zakat Tentang Madu ............. PN na ngak Bango 1190 

6. Bab Zakat Barang Galian dan Logam ................ooo 1192 
BAB-BAB MENGELUARKAN ZAKAT 

1. Bab Segera Mengeluarkan Zakat............... inna 1194 

2. Bab Mengeluarkan Zakat ....... oo. 1195 

3. Bab Membagikan Zakat di Daerahnya, Barang Yang Dikeluarkan Harus 


4. 


Sesuai Dengan Nash Bukan Nilainya, dan Do'a Ketika Menerima Zakat. ..... 1198 
Bab Orang Yang Menyerahkan Zakatnya Kepada Orang Yang Disangka 
Berhak Menerima, Tetapi Ternyata Ia Seorang Yang Mampu... 1201 


5. Bab Pemilik Harta Sudah Bebas Dari Tanggungan Dengan Menyerahkan 
Zakatnya Kepada Penguasa, Baik Penguasa Yang Adil Maupun Yang A 
Dhalimg ee hu nana eren NN Aa La ega 1203 

6. Bab Cara Memungut Zakat Binatang ................ oo... 1205 

7. Bab Penguasa Hendaknya Memberi Tanda Pada Binatang Yang Diserah- 
kan'Kepadanya 2.0. ITN are Bana HE neba N atap ton an 1206 

BAB-BAB DELAPAN GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT 

1. Bab Penjelasan Tentang Fakir, Miskin, Meminta, dan Orang Kaya ........... 1208 

2. #BabgAmukakat Mean Naa nat mean Sa Ne Na asa ca 1216 

3. Bab Orang-orang Yang Hatinya Perlu Ditundukkan (Mu-Allafah Ouluu- 
bah AA aa SA aa ab ae maa anna Na 5 1220 

4. Bab Firman Allah Tentang "Hamba”, Meliputi Hamba Mukaatab dan 
PERAN Me AN ANA ae semeakreihemnmetnankaane ms senmonman ma scer3 1222 

5. Bab Orang-orang Yang Mempunyai Hutang (Al-Ghaarimiin) ................ 1224 

6. Bab Sabilillah dan Ibnu Sabil ................. Ti neng aosansus semapa 1226 

7. Bab Pembagian Zakat Harus Meliputi Delapan Golongan ................... 1230 

8. Bab Haramnya Shadagah Untuk Bani Hasyim Dan Maula Mereka, Bukan 
Maula Isteri Mereka...................... Nan UN Oan Lanoaba 1231 

9. Bab Larangan Orang Yang Bershadagah Membeli Barang Shadagahnya ...... 1235 

10. Bab Keutamaan Shadagah Kepada Suami Dan Kerabat ..................... 1237 
11 Bab Laka GKithrang ebi an 2 naga Peta ena ea San EA NUN 1241 
KITABUSH SHIYAAM 

1. Bab Ketetapan Puasa dan Hari Raya Dengan Mengetahui Awal Bulan........ 1248 

2. Bab Riwayat-riwayat Yang Menerangkan Tentang Hari Berawan dan Syak....1252 


3. 


4. 


5. 


Bab Apabila Penduduk Satu Daerah Sudah Melihat Hilal: Apakah Seluruh 
Daerah/Negara Juga Harus Berpuasa.................... oo. 1258 
Bab Wajib Niat di Waktu Malam Untuk Puasa Wajib, Bukan Untuk Puasa 
NT en Mino Mb bitin 0 hb Da Mae Ane KB scnosose ana 1259 


Bab Anak Kecil Yang Sudah Kuat Puasa Supaya Disuruh Berpuasa, dan 
Hukumnya Orang Yang Berkewajiban Puasa Dalam Pertengahan Bulan 


Atau Pertengahan Tara Aa ANN La AN MEN seng tot rata nia metana mnta aa buana 1262 
BAB-BAB YANG MEMBATALKAN PUASA, YANG DIMAKRUHKAN DAN 
YANG DISUNATKAN 

La Bab 'Berbekam ae PA MAA aa en an sana man 1265 
2. Bab Tentang Mimtah dan Celak .............ooo.oooooococoocoWoWooW 1269 
3. Bab Makan atau Minum Karena Lupa .................oooooooooococooo.. 1271 


4. Bab Menjaga Diri Dari Mengumpat, Perbuatan Sia-sia, dan Apa Yang 
Harus Dikatakan Bila Dimaki ..... oa 1272 
5. Bab Orang Yang Sedang Berpuasa Berkumur-kumur Atau Mandi Karena 
Kepangsan ip anang apa EL nana aan aa me nana 1274 
6. Bab Mencium Itu Rukhsah Bagi Orang Yang Sedang Berpuasa, Kecuali 
LN en ne PAR ARE NE ea Ra ab Pen AA Un 1275 
7. Bab Orang Yang Dalam Keadaan Junub di Waktu Pagi, Padahal Ia Sedang 
Berpuasa ........... aan aa Ada dna Sain oentndbtaa 2 1278 
8. Bab Kafaratnya Orang Yang Batal Puasanya Lantaran Senggama di Siang 
Tan Bamad an aa na aa Mere naba At aa nana yaaah 1279 
9.. BebPuasa Wihal!.... isian Maura se ngn eaanan Tang SD UN Si 1282 
10. Bab Kesopanan Berbuka dan Sahur ....... oo 1285 
BAB-BAB PERKARA YANG MEMBOLEHKAN BERBUKA DAN BEBERIN 
HUKUM TENTANG OADLA" 5 
1. Bab Berbuka dan Berpuasa Dalam Safar.............................. 1288 
2. Bab Orang Yang Sudah Niat Puasa Kemudian Membatalkan Puasanya tu - 
di' Stang Hati. 0.0 ee0n nana weh vena ANN engan ANA 1292 
3. Bab Orang Bepergian di Tengah Hari Apakah Berbuka Pada Waktu Itu?..... 1294 
4, Bab Musafir Sebelum Niat Mugim Boleh Berbuka Sekalipun Sudah Masuk 
MANA TN da Tali mana aan ia nia KE OA NAK iB» Banua 1296 
5. Bab Orang Sakit, Lanjut Usia, Hamil dan Yang Menyusui .........: ae ah 1298 
6. Bab Oadia Ramadhan, Dengan Berturut-turutkah Atau Boleh Berselang- 
seling, dan Bagaimana Kalau Sampai Terlambat Dari Bulan Sya'ban?......... 1300 
7. Bab Menggantikan Puasa Nadzarnya Mayit............................... 1304 
BAB-BAB PUASA SUNAT 
L. (Bab Puasa Syawwal .... oo. intan mel aa AO Uk ane oa 1307 
2. Bab Puasa 10 Hari Dalam Bulan Dzil Hijjah, dan Sunnat Muakkadnya 
Puasa Arafah Bagi Yang Tidak Sedang Beribadah Hajji....... sen ons. 1308 
3. Bab Puasa Muharram dan Sunnat Muakkadnya Puasa Asyura' ............... 1310 
4. Bab Puasa Sya'ban dan Bulan-bulan Haram ............................... 1315 
S5. Bab Anjuran Puasa Senen-Kamis ........... oo 1318 
6. Bab Makruhnya Menghapuskan Puasa Pada Hari Jum'at dan Sabtu........... 1320 
7. Bab Puasa Ayyamul Biidl dan Tiga Hari Setiap Bulan ee In R1 325 
8. Bab Puasa Daud dan Makruhnya Puasa Setahun Penuh ..................... 1327 
9. Bab Puasa Sunat Bagi Musafir dan Orang Yang Berpetangys: ..... cowo enn ae 1329 
10. Bab Puasa Sunat Itu Tidak Wajib Diteruskan ......... aa 1330 
11. Bab Menyambut Datangnya Bulan Ramadian Dengan Puasa Sunat Satu 
An En On AN Pam ani 13533 
12. Bab Larangan Puasa Pada Dua Hari Raya dan Hari-Hari Tasyrig ............ 1336 
KITABU PENA he santa an Eranen An ama ni El Hana an it: ..1339 
1. Bab Bersungguh-sungguh Pada Sepuluh Hari Terakhir, Keutamaan Shalat 


Malam Pada Malam Lailatul Oadar, Do'a Yang Dipanjatkan dan Bilakah 


Ss Pe RN RR Ot 3 an nga TENUN Da3 1347 
KITABUL MANASIK 
1. Bab Wajibnya Hajji dan "Umrah Serta Pahalanya .......................... 1358 
xili 








2. Bak Kewajiban Hajji Segera Dilaksanakan ....... Kn ne 3 aan ana 5 1362 
Bab Menghajjikan Orang Yang Lemah dan Orang Yang Sudah Mati ......... 1363 
3. Bab Bekal dan Kendaraan ........................... ec e NN 
4. Bab Pergi Hajji Dengan Kapal Laut ...................... oo. 1368 
5. Bab Larangan Perempuan Pergi Hajji Tanpa Mahram ...................... 1370 
6. Bab Menghajjikan Orang Lain, Padahal Dia Sendiri Belum Hajji ............ 1374 
7. Bab Sahnya Hajjinya Anak Kecil dan Hamba Sekalipun Mereka:Ity Tidak 
Me erkewaji ban Na an Aa SU M0 ne PANAI TN 1375 
BAB-BAB MIOAT, SIFAT DAN HUKUM IHRAM 
1. Bab Migat Makani dan Boleh Medahuluinya ............ oo... 1378 
2. Bab Masuk Mekah Tanpa Ihram Karena Ada-Udaur ................... 1384 
3. Bab Bulan-Bulan Hajji dan Makruhnya Ihram Hajji Sehelumnya............. 1385 
4. Bab Boleh Umrah di Semua Tahun................oooooooooo—om# 1387 
5. Bab Dianjurkan Mandi, Memakai Wangi-wangian dan Menanggalkan y 
Pakaian Berjahit dll., Bagi Orang Yang Hendak Ihram .....................1388 
6: Bab Ihram Bersyarat 4... man ARA AN daan AN ME 1394 
Bab Memilih Antara Hajji Tamattu', Hirad dan Oiran Mana Yang Paling 
v LITE Pan an seba Tenan Setan yaa aro daan (anakan 1396 
7. Bab Memasukkan Hajji Pada Umrah .................. oo. 1407 
8. Bab Ihram Dengan Terlepas................cooooooooooomoccamaa 1414 
9. Bab Taibiyah, Sifat dan Hukum- -hukumnya Pa enno Seo LN on 1416 
10. Bab Hajji Diubah Menjadi "Umrah... ....oooooooocooocoocooooc Wc. 1421 


BAB-BAB TENTANG HALHAL YANG HARUS DIJAUHI OLEH ORANG 
YANG SEDANG IHRAM DAN YANG BBG 


1. Bab Pakaian Yang Harus Dijauhi ................ ii... 1432 
2. Bab Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Berihram Dengan Kemeja..... 1438 
3. Bab Berteduh dan Larangan Menutup Kepala ............................. 1440 
4. Bab Ihram Dengan Membawa Pedang Karena Ada Keperluan ............... 1442 
5. Bab Larangan Memakai Wangi-wangian Ketika Memulai Ihram, Bukan 

Karena Sudah Memakai Sebelumnya ................oooooo. 1444 
6. Bab Larangan Mencabut Rambut Kecuali Karena Ada Udzur, dan Kete- 

rangan Tentang Fid-yahnya ...............oooooooooooon nenen aman 1446 
7. Bab Berbekam dan Membasahi Rambut Bagi Orang Yang Sedang Ihram...... 1448 
8. Bab Keterangan Tentang Nikah dan Hukumnya Bercampur Bagi Orang 

Yangtsedapeghramy Pe Pe aa Lage s nan nenen ena a ni ana nana an 1452 

—0O— 


Xiv 


8. BAB: KETERANGAN TENTANG SHALAT JUM'AT SEBELUM 
DAN SESUDAH MATAHARI TERGELINCIR 


TEA KEY ASI 
5 PP Ll 


EA Ita Tea MAA er TA peta 5 Va upon 


1594. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengerja- 
kan shalat Jum'at ketika matahari condong (ke barat). (HR. Ahmad, 
Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi). 


LIP 2 Ir TK 24 OLI 5 3 hah 
KAA 4 Ae aa Ipa Ka TH RA Aoko 


“1 


: LAN Plot 15k A5 


1595. Dan dari Anas, ia berkata: Kami pernah shalat Jum'at 
bersama Nabi saw. lalu kami pulang kembali untuk tidur gailulah, 
kemudian kami tidur. (HR. Ahmad dan Bukhari). 


Pk MT Ae AN CAP IKA AR Tn 
« SEK sda SIN BEL NG asi aa 
KL 


— BG SAN Dua LA Ha at ANE KS, 


1596. Dan dari Anas (juga), ia berkata: Adalah Nabi saw. apabi- 
la hari sangat dingin maka ia menyegerakan shalat, yakni Jum'at, dan 
apabila hari sangat panas maka ia mengerjakan shalat di waktu sudah 


dingin. (Begitulah menurut riwayat Bukhari). 


Ep PNY BERAKSI yikay 
ara PAN, Fa rar Tai 


1597. Dan dari Salamah bin Al Akwa?, ia berkata: Kami pernah 
shalat Jum'at bersama-Nabi saw. ketika matahari telah tergelincir, 


AN 


933 





- 








kemudian kami pulang untuk mencari-cari bayangan. (HR. Bukhari, 
Muslim). 


An MAN Sh 


PONY eren 3 


—i Moto — 


Pu Ket 


13 KETAT ARA Yna $-N0AN 


1598. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: Kami tidak pernah tidur 
gailulah dan tdak juga makan siang melainkan sesudah shalat Jum'at 
(HR. Jama'ah). 


Pep ata ta 


ME SANA AAS NeAA 


2 PN #4 2 


1599. Dan Ahmad, Muslim dan Tirmidzi menambah: Di masa 
Nabi saw. 


- t ie MAAN "ng - 
DNA Ia 2 NAS (DI 


SAP oto. Panen KATA ee M1 Ja nk 


1600a. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat 
Junyat kemudian kami menuju ke onta-onta kami lalu kami mengisti- 
rahatkan dia ketika matahari tergelincir, ya'ni untuk memberi minum 
onta. (HR. Ahmad, Muslim dan Nasa'i). 


Ae aa Esn 3 Onani We Yaa 


Pa na ea SIG IL 1019 (IN TA 
Na 2,13, 1. Pi aa PD 3 LAUT | Ea PN 
2 KN IG Anas K3 


1 CN UA2 2 La, Pena PPI 
HKG, 


olesga NN aa 950 


934 





5 eka GEA aan TA A 


Bar Par PERANAN AAA 


"Ia apl MAN LP UNI le o SS, 


PEG AA L AE Ber yA DKI Wild ARA KE ia ex 
Ae daglanagu Peogujan gam Nya x Co 


AS pa ha 


PN PELEA) Un Dati BTA WULE AN DN K IA glue 


1600b. Dan dari Abdullah bin Saidaan As Sulami, ia berkata: 
Aku pernah shalat Jum'at bersamas Abu Bakar, maka khutbah dan 
shalatnya itu sebelum tengah hari: kemudian aku pernah (juga) 
mengikuti shalat Jum'at bersama Umar, maka shalat dan khuthbahnya 
itu sampai-sampai aku mengatakan: Matahari masih di tengah: lalu 
aku pernah mengikuti shalat Jum'at bersama Utsman, maka shalat dan 
khuthbahnya sampai-sampai aku mengatakan: matahari baru tergelin- 
cir, tetapi aku tidak melihat seorang pun yang mencela demikian itu 
dan tidak juga mengingkarinya. (HR. Daraguthni dan Imam Ahmad 
menurut riwayat anaknya — Abdullah, dan Abdullah menjadikan riwa- 
yat itu sebagai hujjah dan ia berkata: Begitu juga diriwayatkan dari 
Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah, bahwa mereka semua 
pernah shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Riwayat Abdullah bin Saidaan As Sulami itu 
masih ada pembicaraan, karena Bukhari berkata: Hadisnya tidak 
dapat dijadikan pegangan dan juga diceritakan di dalam Mizaan ul I'ti- 
dal dari sebagian Ulama”, bahwa Abdullah bin Saidaan itu tidak 
dikenal (majhul), haditsnya tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah. 

Perkataan "ketika matahari condong” itu, menunjukkan rajinnya 
Nabi saw. dalam shalat Jum'at apabila matahari telah tergelincir. 


Perkataan "Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi saw. kemu- 
dian kami pulang untuk tidur gailulah lalu kami tidur” itu, dalam satu 
lafal bagi Imam Bukhari (dikatakan): 


935 





” Pernah kami mengerjakan shalat Jum'at masih pagi, dan kami 
fidur gailulah sesudah shalat Jum'at”. 
Dan dalam satu lafal bagi Imam Bukhari (juga): 


2 IL GI 0 28 2082 w 


Te KE hn NG “ia US 


?Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi saw. kemudian waktu 
untuk tidur gailulah 1) masih ada”. 


Melihat zhahirnya hadis-hadis di atas menunjukkan, bahwa mere- 
ka itu mengerjakan shalat Jum'at pada waktu sebelum zawal. Al 
Hafizh Ibnu Hajar berkata: Tetapi mengkompromikan hadis-hadis 
tersebut lebih baik daripada menganggap adanya pertentangan (ta'a- 
rudi), dan telah maklum bahwa ”mengawalkan” dalam pengertiannya 
yang umum yaitu mengerjakan sesuatu pada awal waktunya, atau 
mendahulukannya terhadap lainnya, dan itulah yang dimaksud di sini, 
dan pengertiannya, bahwa mereka mendahulukan shalat Jum'at sebe- 
lum tidur gailulah, tidak seperti adat kebiasaan mereka dalam menger- 
jakan shalat zhuhur di waktu panas, maka mereka tidur gailulah lebih 
dahulu kemudian shalat dhuhur sesudah dingin. Selesai. 

Perkataan ” Apabila hari sangat dingin maka Nabi menyegerakan 
shalat” itu, maksudnya mengerjakan shalat Jum'at pada awal waktu. 

Perkataan ” Apabila hari sangat panas maka Nabi mengerjakan 
shalat” itu, yang dimaksud shalat di sini yaitu shalat Jum'at. Kemung- 
kinan perkataan "yakni Jum'ah” itu adalah perkataan seorang tabi'i 
atas rawi lainnya, yang difaham oleh pembawanya karena disamakan 
antara shalat Jum'at dengan zhuhur dalam hadis Anas dan diperkuat 
oleh riwayat Ismaili dari Anas dari jalan lain, sedang dalam riwayat itu 
tidak terdapat kata "yakni jum'ah”. 

Perkataan ”Kami pernah shalat Jum'at bersama Rasulullah saw. 
ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang mencari-cari 
bayangan” itu, Syarih berkata: Hadis ini menjelaskan, bahwa di waktu 
mengerjakan shalat Jum'at itu telah ada bayangan sedikit. An Nawawi 
berkata: Yang demikian itu karena shalat Jum'at dilaksanakan 
sangat awal dan tembok-tembok mereka sangat pendek. Dan dalam 
riwayat Imam Bukhari: Kemudian kami bubar sedang dinding- 
dinding belum mempunyai bayangan yang dapat kami pergunakan 
berteduh, dan yang dimaksud meniadakan bayangan di sini bukannya 


1) Oailulah yaitu tidur tengah hari (Pen.) 


936 


meniadakan bayangan itu sendiri, dan hal ini dapat dilihat pada kota 
"kemudian kami pulang untuk mencari-cari bayangan”, maka tidak 
ada petunjuk yang dapat menjadi dasar bahwa mereka shalat Jum'at 
sebelum matahari tergelincir. 


Perkataan ”Kami tidak pernah tidur gailulah dan tidak juga 
makan siang melainkan sesudah shalat Jum'at” itu, Syarih berkata: Ini 
dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bolehnya shalat Jum'at 
sebelum matahari tergelincir, dan demikian itu adalah pedapat Imam 
Ahmad bin Hanbal, tetapi teman-temannya berbeda pendapat tentang 
waktu sebelum zawal itu, apakah waktu keenam atau kelima, ataukah 
waktu seperti masuknya waktu 'id. Segi istidlalnya karena makan siag 
dan tidur gailulah itu waktunya adalah sebelum matahari tergelincir, 
dan mereka meriwayatkan dari Ibnu Outaibah bahwa ia berkata: 
Tidaklah disebut makan siang dan tidur gailulah apabila dilakukan 
sesudah zawal. Di samping itu ada riwayat yang tegas, bahwa Nabi 
saw. berkhutbah Jum'at dua khuthbah dan duduk di antara keduanya, 
membawa ayat Al Our'an dan memberi peringatan kepada manusia, 
padahal waktu itu ia shalat Jum'at dengan membaca surat Jum'at dan 
Munafigun, maka kalau khuthbah dan shalatnya itu berlangsung 
sesudah matahari tergelincir, tentu Nabi tidak keluar dari shalat itu 
melainkan tembok-tembok telah mempunyai bayangan untuk ber- 
teduh, padahal dia sudah keluar dari Jum'at pada waktu makan siang 
dan tidur gailulah, yang lebih tegas lagi dari ini yaitu hadis riwayat 
Jabir (No. 1600a.) tersebut di atas, yaitu ia menandaskan bahwa Nabi 
saw. setelah selesai shalat Jum'at kemudian sahabat-sahabat pergi 
menuju onta-onta mereka lalu mengistirahatkannya pada waktu mata- 
hari tergelincir, dan tidak ada tempat untuk menta'wil yang dipaksa- 
kan, seperti yang dilakukan oleh Jumhur, dan dasar mereka yaitu 
hadis-hadis yang menentukan bahwa Nabi saw. pernah shalat Jum'at 
sesudah matahari tergelincir, yang tidak berarti meniadakan bolehnya 
shalat Jum'at sebelum zawal. Selesai. 1) 

Al Muwaffag berkata di dalam Al Mughni: Yang disunatkan yaitu 
melakukan shalat Jum'at sesudah matahari tergelincir, karena: 

1. Nabi saw. pernah berbuat demikian, seperti yang dikatkan 
Salamah bin Al Akwa': Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi saw. 
ketika matahari telah tergelincir kemudian kami pulang dengan men- 


1) Karena perselisihan ini sangat panjang maka lebih selamat mengerjakan shalat 
Jum'at sesudah zawal (pen..). 


937 





cari-cari bayangan (Muttafag 'Alaih). Dan Anas meriwayatkan, bahwa 
Nabi saw. shalat Jum'at ketika matahari tergelincir. (HR. Bukhari). 


2 Karena shalat Jum'at sesudah matahari tergelindir adalah 
berarti keluar dari perselisihan pendapat Ulama”, yang Ulama” telah 
sepakat bahwa waktu sesudah matahari tergelincir itu adalah waktunya 
Shalat Jum'at, sedang yang mereka perselisihkan itu hanya waktu sebe- 
lum matahari tergelincir. Dan tidak ada perselisihan tentang sunatnya 
Shalat Jum'at sesudah matahari tergelincir, baik hari sangat panas atau 
bukan, karena Jum'at adalah saat manusia berkumpul, maka kalau 
mereka harus menunggu waktu dingin, niscaya akan menyulitkan 
mereka. Begitulah yang dikerjakan Nabi, yaitu ia mengerjakan shalat 
Jum'at ketika matahari tergelincir, baik di musim panas maupun di 
musim dingin di satu tempat. Selesai. 


9. BAB: SALAM DAN ADZAN JUM'AT 


Pa 
12 
Ge CI GA 


LL ae eh 
ANE TM rda 
4 Hm rloste IIS ap ae lotu— 


1601. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw. apabila naik mimbar 
laka ia memberi salam. (HR. Ibnu Majah, dalam sanadnya terdapat 
perawi bernama Ibnu Lahi'ah). 2). 


“3. BG Le. Ih 7 Tp 
: GAN 3 | Ye Bea OA Tu LAS 
Ap Gaga YAA yE kn GA Yg — VY 
1602. Dan hadis di atas, bagi Atsram tersebut dalam Sunannya 
dari As Sya'bi, dari Nabi saw. dengan Mursal. s 


Pa ad Iheg 2g 2 al eh an ba z :,, 
GA ENG AE ii aa Y 
S3 1 GK A3 Gaal Nak 2 ah Ye nnt 
Jen Beat seo pNAE AN GUY 


raga 
2) Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang lemah (pen ). 


938 


BISA OS 
2 BD gn PP 


8. (ya G3 
"ANA NSAN et hal pl 03 ba 5 
BONIA ot Jeli pi yaa daagAsde 


1603. Dan dari Saa'ib bin Yazid, ia berkata: Adalah Adzan hari 
Jum'at — pada masa Nabi saw. Abu Bakar dan Umar — dimulai apabila 
imam telah duduk di atas mimbar kemudian setelah masa Usman - 
sedang manusia menjadi semakin banyak — maka Usman menambah 
adzan ketiga (yang dilakukan) di Zaura”, sedang Nabi saw. tidak 
mempunyai muadzin melainkan seorang. (HR. Bukhari, Nasa'i dan 
abu Dawud). a 


en 225 P 33 pa PPA er TEMA Aa 
SN AS KERIS LE eh Sl ig NN 
"AI, 
Para 
PI P) ra 13 2 7 PEP 
Ed ehh A pn Uh. @ 1 “3 21 
AN do .elha KAA PAK ka Mena 
Pa an 
5 
Bea in 13 
1604. Dan dalam satu riwayat bagi mereka, kemudian setelah 
masa pemerintahan Usman — dan manusia menjadi semakin banyak - 
maka Usman memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at, lalu 
adzan tersebut (dilakukan) di Zaura', kemudian berlangsunglah keada- 
an seperti itu. 


, 2 13 ja pg SJ hp 
SIA ANN wo 


5 “ik yee 10 TA Pe add 

Kuda: Hao yA Ang Ale 

160S. Dan bagi Ahmad dan Nasa'i (dikatakan): Adalah Bilal 
biasa adzan apabila Nabi saw. telah duduk di atas mimbar, dan ia 


igamat apabila Nabi saw. telah turun. 


939 








SG IR 4 PN DN PA, . (29 ge 
“ . It 3 . TA la 5 a 9 


2 33) an. ITS 73 pt ph Loh 01 
b. 5 


1606. Dan dari Adi bin Tsabit dari ayahnya dari datuknya, ia 
berkata: Adalah Nabi saw. apabila berdiri di atas'mimbar maka saha- 
bat-sahabatnya menghadapkan wajah mereka ke arahnya. (HR. Ibnu 
Majah). 

Penjelasan: 


Syarih rahimahullah berkata: Hadis di atas (No. 1601) menunjuk- 
kan diperintahkannya khathib mengucapkan salam kepada khalayak 
setelah ia naik mimbar, dan sebelum muadzin adzan. 


Perkataan "maka Usman menambah adzan ketiga” itu, dalam 
satu riwayat (dikatakan) "kemudian Usman memerintahkan adzan 
kedua”, dan tidak ada pertentangan karena disebutnya “kedua” 
dengan "ketiga”, dilihat dari segi keadaannya sebagai tambahan, dan 
disebut adzan pertama”, dilihat dari segi dilakukannya adzan tersebut 
mendahului dari adzan yang sebenarnya dan igamat, dan disebut 
adzan kedua, dilihat dari segi adzannya itu sendiri, tidak termasuk 
igamatnya. 

Perkataan "di Zaura”” itu, Al Bukhari berkata: Zaura” yaitu satu 
tempat di Pasar Madinah. 1) 

Perkataan "Adalah Nabi saw. apabila berdiri di atas mimbar, 
maka sahabat-sahabatnya menghadapkan muka mereka ke arahnya” 
itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya para 
pendengar menghadap ke arah khathib yang sedang berkhuthbah. Al 
Iragi berkata: Dan dilihat zhahirnya hadis tersebut, bahwa yang 
dimaksud yaitu bagi orang yang mendengar khuthbah dan bukannya 
orang yang berada di tempat yang jauh, yang tidak mendengar khuth- 
bah, maka menghadap ke arah kiblat adalah lebih baik daripada 
menghadap ke arah khathib karena mendengarkan khuthbahnya. 

10. BAB: ISI KHUTHBAH - SHALAWAL - NASIHAT 
DAN OIRA'ATUL OUR'AN 


LIA ae LA NPO 9 LP Lo e15) yn3 
Sdn Ale kot aj PA bg NVUV 
PNS 39 Sm 5 Orga — Lo | 


————— 


1) Untuk zaman kita sekarang ini, tambahan itu tidak perlu lagi. Jadi adzan Jum'at 
tetap sekali saja. (Pent.) 


940 





1 eny Ye hi 


L 1g 7 A3 4 
serat Pasaran don naa AA BIAN 


1607. Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: Tiap-tiap 
pembicaraan yang tidak didahului dengan hamdalah, maka dia itu Sia- 
sia. (HR. Abu Daud, dan Ahmad yang semakna dengan hadis di 


atas). 


Paha PP ya aa Uda 2 22K my 22 
HAL GEA lada 239 -YYA 


Pd red 


— I214 


Naa 
3 Ide w 
Snted 9 ce agan 
1608. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Khuthbah yang di 
dalamnya tidak berisikan syahadah adalah seperti tangan yang berpe- 
nyakit kusta. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: 
”tasyahhud” sebagai ganti "syahadah”). 


$ 5 
2 ba ap Nolan 


TE APA p” Pen AAA 16 PRA ag Sa AT 14 
ANA 20 2 
IdS Ing 33, 133 2 Yg g0300 "Ne DE) Mn Pata 


Al 0202 5 Lungo Log yen AAN gag 07 Att mag elang) 
AN &, No 20100 Lo 23 IL G 2g 
KENA AE NEAANEyan Niae 


-. 


LI Sh 

Ai ... Sen yang3 1 GP ON TA NIA 321 1. A 
SA Na aa 
23 

Ae IL GIA Mnet Ae ANGIN Tab 
Ip 2 AA Mann ag Kay KB dl gen yA 22 
Oa GOL API 

AA an aka AN an 


1609. Dan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. apabila 
bertasyahhud, maka ia membaca: ALHAMDU LILLAAH NAS- 
TA'IINUHU WA NASTAGHFIRUH WA NA'UUDZU BILLAHI 
MIN SYURUURI ANFUSINAA MAY YAHDHILLAAHU FA 
LAA MUDLILLALLAH WA MAY YUDLLIL FALAA HAADI- 


941 








YA LAH, WA ASYHADU ALLA ILAAHA ILLAILAAH WA 
ASYHADU ANNA- MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUL:- 
LUH, ARSALAHUU BIL HAOOI BASYIIRAW WANADDJFIi- 
RAM BAINA YADAYIS SAA'AH, MAY YUTHI'ILLAAHA WA 
RASUULAHUU FA OAD RASYIDA WA: MAY YA'SHIHIMAA 
FAINNAHUU LA YADLURRU ILLAA NAFSAH WA LAA 
YADLURRULLAAHA SYAPAN”, artinya: Segala puji bagi Allah, 
kami mohon pertolongan kepada-Nya, kami mohon ampun kepada- 
Nya, dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan 
diri-diri kami, barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak 
ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan 
maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk, dan aku bersaksi 
bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi 
bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya, 
yang diutus dengan benar untuk menyampaikan kabar gembira dan 
memberikan ancaman nanti di hari Kiamat, barangsiapa taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah mendapat petunjuk dan 
barangsiapa durhaka kepada keduanya maka hal itu tidak akan mem- 
bahayakan melainkan pada dirinya sendiri dan tidak memberi bahaya 
sed:kir pun kepada Allah swt.” (HR. Abu Dawud). 


LING IL ON 2 Ig BIGL 0. 9 t 
“iwan & SPd 3 
Kat PE Un esa Seng NW 


Raba 


Abel a SO AAA TG N 
WIN NO... Go£ X8 Laygyann yag 2 yo ga “8 


1610. Dan dari Ibnu Syihab, sesungguhnya ia pernah ditanya 
tentang tasyahhud Nabi saw. pada hari Jum'at, kemudian ia menyebut- 
kan seperti itu dan ia berkata: WA MAY YA'SHIHIMAA FA OAD 
GHAWASA, artinya: Dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya 
maka sungguh ia telah sesat”. (HR. Abu Daud). 


PA | ne CBN ati Sedan 7 Had" “LA HARGA SARA 

Aga IA kog Iga Na SAM PA ha NW 
£ penknat » Pa Pata 271 aa IL Got JA 

GNI Nag p Van yaletg HB ab 


MENGAN II AP ola — 


942 


Pd Ye Be AAA 


16il. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Adalah Rasulul- 
lah saw. biasa khuthbah dengan berdiri, dan duduk di antara du: 
khuthbah, dan membaca beberapa ayat dan memberi  nasehai 
kepada manusia. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi). 


2 Pen, SA L ap SL 0 Pan dai . 
Fto JA KT KA pa Kaka NAN 
Dt NP “4 - 7 ALA 2 
AAU, HD pama TE 2 Lela ee bas 3 


1612. Dan dari Jabir juga, viari Nabi saw.: Sesungguhnya Nabi 
saw. tidak pernah memanjangkan khuthbahnya pada hari Jum'at, 
sesungguhnya khuthbahnya itu hanya berisikan kalimat-kalimat yang 
pendek. (HR. Abu Daud). 


2 2 Ae 2 Tae Pa Kan bea 
date Na aa Koja Tanpa alan 9 — Yg 


LAN 3 ay NIA ana Ty SANTA 
IR AN Jom LE oa.) 
— ENYA ot Ke APA PE NYAN 


1613. Dan dari Ummi Hisyam binti Haritsah bin Nu'man, ia 
berkata: Aku tidak hafal serat Osaf wal! gur'aani! majiid melainkan 
dari (mendengarkari bacaan) Rasulillah saw. yang ia bacanya pada 
setiap Jum'at di atas mimbar apabila ia berkhuthbah di hadapan 
manusia. (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Daud). 


Penjelasan: 

Sabda Nabi saw. "Tiap-tiap pembicaraan yang tidak didahului 
dengan hamdalah maka sia-sia” itu, Syarih berkata: Pembicaraan yang 
tidak dimulai dengan bacaan hamdalah diserupakan dengan orang 
yang sakit kusta itu, adalah untuk menakutkan dan memberi bimbing- 
an membuka pembicaraan dengan hamdalah. 

Perkataan: "yang tidak ada tasyahhudf(nya)” itu, maksudnya saha- 
Gat: Jaa ilaaha iliallaah wa anna muhammadar rasulullaah Dan 
Mushannif (Ibnu Taimiyah) menjadikan hadis itu sebagai dalil diperin- 


943 








tahkannya membaca hamdalah dalam khuthbah, karena khuthbah 
dalam riwayat yang pertama itu masuk dalam keumuman lafal di atas. 

Perkataan "dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul- 
Nya” itu, menunjukkan bolehnya menggunakan kata pengganti 
(dlamir) yang sama untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan itu Giperkuat 
oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Nabi saw. 
dengan lafal: 

"Agar Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada lainnya”. 

Dan juga hadis: 


Ang Pub Au KA 


JP Or. 


Tr. eh 
3 aa yi 


Sona 1 


2 
Pa 
Jade Yi andi 
"Bahwa sesungguhnya Nabi saw. menyuruh seorang penyeru 
untuk menyeru di hari perang Khaibar: Sesungguhnya Allah dan 
Rasul-Nya melarang kamu (makan) daging himar kota”. 
Adapun hadis yang disebut di shahih Muslim, Sunan Abu Daud 
Sunan Nasa'i dari Adi bin Hatim: 


' 

IL 2 3“, — » 2 —o — o 4 

ng pen S3 To GAN KE Ka ti 
PAP mie 0 Ot 


Ke Te , 0... -... 
G9—£ 53 Lang pasta 9 OMA, 
OA 


"Ada seorang khathib yang khuthbah di hadapan Nabi saw. de- 
ngan mengatakan: Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
maka sungguh ia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa 
mendurhakai keduanya maka benar-benar ia telah sesat. Kemudian 
Rasulullah saw. bersabda: Sejelek-jelek khatib adalah engkau, 
tetapi katakanlah: Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan 
Rasul-Nya maka benar-benar ia telah sesat”. 


Ini bisa diartikan seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, 
bahwa yang menyebabkan ingkarnya Nabi saw. itu, karena khuthbah 


944 


tsb: seharusnya sederhana, jelas dan tidak menggunakan isyarat-isyarat 
serta kode-kode, Imam Nawawi berkata: Oleh karena itu Nabi saw. 
apabila berbicara, ia ulanginya tiga kali agar difahami: Adapun.men- 
tatsniyahkan 1) dlamir dalam sabda Nabi yang seperti: Agar Allah dan 
Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya” itu, hanya 
karena “bukan khuthbah tapi memberi pelajaran tentang hukum, 
maka dalam hal seperti itu yang lebih sedikit lafainya adalah lebih 
mudah dihafal, berbeda dengan khuthbah, karena yang dimaksudkan 
bukannya untuk dihafal, tetapi untuk memberi penerangan. Tetapi ha! 
itu dibantah, bahwa Nabi saw. pernah menggunakan dlamir humaa 

dalam hadis bab 'ini dalam khuthbah, bukannya dalam 
memberikan pelajaran hukum. Oadli 'Iyadl dan segolongan Ulama” 
berkata: Sesungguhnya Nabi saw... mengingkari khathib tersebut yang 
mentatsniyahkan dlamir yang mengandung arti persamaan, lalu 
diperintahkan untuk menggunakan athaf 2) hanyalah demi menga- 
gungkan Allah Ta'ala yaitu dengan mendahulukan menyebut nama- 
Nya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sendiri dalam hadis lain: 


. -.al Pa ap 3Ih LD gen OI 

II SKA AE Abi RA IKI 

(2 LL Po - 
SISA 

"Janganlah salah seorang di antara kamu berkata: Apa yang 

dikehendaki Allah dan dikehendaki Fulan, tetapi. katakanlah: 

Apa yang dikehendaki Allah kemudian dikehendaki Fulan”. 

Tetapi ini dibantah, dengan apa yang telah kami sebutkan 
terdahulu yaitu Nabi saw. sendiri pernah mentatsniahkan antara 
diamir untuk Allah dan untuk dirinya sendiri. 

Dan mungkin juga dikatakan: Bahwa Nabi saw. mengingkari 
khathib tersebut, karena adanya Ftigad kesamaan (antara Allah dan 
Nabi-saw.) lalu Nabi mengingatkannya terhadap kesalahan i'tigadnya 
itu dan memerintahkannya mendahulukan nama Allah daripada nama 
Rasul-Nya agar diketahui kesalahan i'tigadnya. 

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. perah khuthbah sambil ber- 
diri dan duduk di antara dua khuthbah, dayr seterusnya” itu, Syarih 
berkata: Ini menunjukkan bahwa seorang khatib diperintahkan ber- 
khutbah dengan berdiri, dan duduk di antara dua khuthbah, dan 
hendaknya dalam khuthbah itu ada bacaan Our'an dan nasihat-nasihat. 


1) Menggunakan dlamir "huma” untuk Allah dan Rasul-Nya (pen 
2) Athaf — kata sambung 








Perkataan Ummu Hisyam ”Aku tidak hafal surat Oaaf wal gur- 
'aanil majiid melainkan karena Nabi saw. membacanyi di atas mimbar 
setiap hari Jum'at apabila ia berkhuthbah” itu, Syarih berkata: Dalam 
bab ini ada satu hadis yang diriwayat oleh Bukhari, Muslim, Abu 
Daud. dan Nasa'i dari Ya'la bin Umayah, ia berkata: 

”Aku pernah mendengar Nabi saw. membaca di atas mimbar: 
”WA NAADAW: YAA.MAALIK?. Selanjutnya Syarih berkata: Dan 
melihat dhahirnya hadis-hadis itu, bahwa Nabi saw. tidak selalu - 
membaca satu surat atau ayat tertentu dalan khuthbah(nya), tetapi 
suatu ketika membaca surat ini dan suatu ketika membaca surat itu. 
Selesai dengan ringkas. 


11. BAB: TATA CARA KHUTHBAH DAN ETIKANYA 


BEE NE EK Jp NN 


Ka ad 


21 H , 
Lhc Wet “dalhanglanjpa Bin sak AAA IN 


1614. Dari Ibnu Umar ia berkata: Adalah Nabi saw. biasa 
- khuthbah pada hari Jum'at dengan berdiri, kemudian duduk, kemu- 
dian berdiri (lagi) sebagaimana orang-orang mengerjakan sekarang. 
- (HR. Jama'ah). 


14 bait IA ! R9 KL IL 7 11 214 
pole AA PENTAS AATYA 1G 5 Muyberiseg YO 


LN PAS GA MG Yak IN LAILA NU 
NE hana NN AE Plasa pg ya 


Lap Pa 


eh tapa 


2 7 83K 0 
MB Sabah Hg — Kah SAS 3 
hat Ptot— 
UR AP otw 


. 1615. Dan dari Jabir bin Samuratria berkitar Adalah Nabi saw. 
biasa khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri, lalu 
berkhuthbah dengan berdiri, maka siapa yang memberitahumu bahwa 
Nabi saw, kbuthbah dengan duduk maka. ia dusta. Demi Allah, sung- 


946 


guh aku pernah shalat bersama dia lebih dari dua ribu kali. (HR. 
Ahmad, Muslim, dan Abu Daud). 


Ka “2 


IP Ly Pe 2 Ala AI LP 0 LI 
PNY SN KA 
WI Lord das Jis 5 aga Nusa NA 


Z PB CA LL LIL aU PP Bean 
JS onuglaja — jamal kapat ng ne 
PA ca PL fp IS 18 77x LA Lp Pa akn 
NATA BAR Jos pad ha Pe Gak 

P. FP. Pn A9 0, 2 ap 761. 13 74 
“ika alel Te Sg ANK Se Ga 
P G2 “G2 4 Innge OP Cr ba, 9 KL aah 
SIA CE EA GTA EA 


Her IA 
pa 


$ 5 
& una vol, sea ya bag d aus 


Ke 


1616. Dan dari Hakam bin Hazm al Kalafi, ia berkata: Aku 
pernah datang kepada Nabis aw. — Aku termasuk di antara tujuh 
orang atau sembilan orang (yang datang pada waktu itu), kemudian 
kami tinggal beberapa hari di sisinya, kami mengikuti jum'atan pada 
saat itu, lalu Nabi berdiri sambil memegang busur atau ia mengatakan 
berpegang pada tongkat, kemudian ia membaca hamdalah dan memuji 
kepada Allah dengan kata-kata yang pendek, bagus lagi mengandung 
kebaikan, lalu bersabda: Hai manusia, sesungguhnya kamu tidak akan 
dapat mengerjakan atau - tidak akan mampu mengerjakan - apa saja 
yang diperintahkan kepada kamu, tetapi berbuat baiklah dan gembira- 
lah”. (HR. Ahmad dan Abu Daud). 1) 


Bye TALI YP v8 IP JI PMS LA gp | 
Pd | » Tha 4, 1 pa “22 Td ki 
Anngdale da ke Joraerunga Mesh kong -NNV 
Pe 4 # 
F 7 


BA Ta 7.7 9, & . " ag 
| Palapa nada an As 2 PANANIN aye 


1) Hadis ini dalam sanadnya ada seorang rawi yang masih diperselisihkan, sekali- 
pun pada umumnya menganggap dia itu orang baik, tetapi sebagaimana dikatakan Ibnu 
Hibban dia tergolong orang yang banyak salah (Lihat Nailul Awuhar 3:305 - pent.) 


947 











, 27. 2 ega 
AA tera na LAN 1 1 


1617. Dan dari Ammar bin Yasir, ia berkata: Aku pernah men- 
dengar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya panjangnya shalat 
seseorang dan pendeknya khuthbah itu menunjukkan kepandaiannya. 
Oleh karena itu panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khuthbah. 
(HR. Ahmad dan Muslim). 


KAU ALASAN 


Hg - 
s 2211393 173 
LAN oU es Ito Head audy 


1618. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Adalah shalatnya 
Rasulullah saw. itu sedang dan khuthbahnya pun sedang. (HR. 
Jama'ah kecuali Bukhari dan Abu Daud). dai 


Pen Mo Sean Dela 


NG, 1839 1g. pulen. j 
na Ja” DL h Ka 2 NB (21. | a AW 
ani SD ho IN Ha 29 2d “Aan IT di 


An area WA 
Ah, Te an AN jan aa) 

1619. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia'berkata: Adalah 
Rasulullah saw. biasa memanjangkan shalat dan memendekkan khuth- 
bah. (HR. Nasa'i). j : 


Lan 
“4 de maa YAI IG - £ - Pa Wa. 
Bpk ae IG AN Joan KA P9 VAN, 
Pp II KOII LK AT IL gan IL LAN A 
AE PAKAN Spdogioeyo Atlas 
9.24 Na 


Aa" AA 3 
ane dilan Rn -A — yani yaa 


PP 


1620. Dan dari Jabir ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila 
khuthbah kedua matanya menjadi merah, suaranya lantang, berapi-api 
seolah-olah memberi komando tentara dengan kata-katanya: Siap. 
siagalah di waktu pagi dan petang! (HR Muslim dan Ibnu Majah). 


SES AE Er AN 


: 
Ja IG nat ae PA 013 GG 19 
Ser Jd and kas. Cujas buying kang) 


LO ge ad DI Jln 2. na LIS AG, . 
JI Jegag uga ay Sab eoyal penanam 


2 


A01 tab gate (GNI LA IN 
Won ENG fi Jemale 3) Lala 


BOLA SAM IN Pott — 


1621. Dan dari Hushain bin Abdurrahman, ia berkata: Aku 
pernah berada di samping Imarah bin Rubiyah, yang pada waktu itu 
Bisyr bin Marwan sedang berkhuthbah di hadapan kami, kemudian 
ketika ia berdo'a ia mengangkat kedua tangannya, lalu Imarah berka- 
ta begini: Celakalah dua tangan itu, aku melihat Rasulullah saw. 
berada di atas mimbar sedang berkhutbah apabila ia berdo'a berisyarat 
begini yaitu ia hanya mengacungkan jari telunjuk(nya). (HR Ahmad, 
dan Tirmidzi yang sema'na dengan itu dan ia mengesahkannya). 


IN PP Ae ALS 33 2 1 301 
daa NS PAKAN ANY 


2 72 KS 2J3 


TK, PAP AA La Te LD 37 4 Gi 
Fa ane PEN GA, 


1 PA 333 III 9 0L yen 1G 

AT ON AA ANK Mt Fa) 

1622. Dan dari Sahal bin Sa'ad ia berkata: Sama sekali aku tidak 

pernah melihat Rasulullah saw. membeberkan tangannya ketika ber-' 

do'a di atas mimbar maupun di tempat lainnya. Tidak pernah ia 

berdo'a melainkan meletakkan tangannya sejajar dengan kedua pun- 

daknya sambil memberi isyarat dengan jari (telunjuknya). (HR 
Ahmad). 2 - 

19 





Y 
aa. 
Lai 


Tn UN Ca ida Ud, 2 AK YA 
, | LL 


MEI Tn 


1623. Dan Abu Daud, dan ia berkata di dalam riwayatnya itu: 
Tetapi aku melihat Nabi saw. berisyarat begini: lalu ia memberi isyarat 
dengan jari telunjuk sambil menggenggam jari tengahnya dengan ibu 
jarinya. . 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Adalah Nabi saw. biasa khuthbah 
pada hari Jum'at dengan berdiri” itu, hadis ini menunjukkan diperin- 
tahkan berdiri ketika khuthbah. Ibnul Mundzir berkata: Ini adalah 
yang diamalkan oleh kalangan Ulama' Mesir. Syarih berkata: Dan ten- 


tang wajibnya masih diperselisihkan. Tetapi Jumhur berpendapat wajib. 


Perkataan ”Kemudian Nabi saw. berdiri dengan berpegang atas 
busur atau tongkat” itu, Syarih berkata: Hadis itu menunjukkan 
diperintahkannya berpegang dengan pedang atau tongkat pada waktu 
berkhuthbah. Ada yang berpendapat, bahwa hikmahnya, yaitu 
menjauhkan dari main-main, dan ada yang mengatakan, untuk lebih 

“ membangkitkan semangat. 1) "- lele, | 

Sabda Nabi saw. "Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan 
pendeknya khuthbahnya itu menunjukkan kepandaiannya” itu, karena 
seorang yang. pandai ' selalu menggunakan kata-kata yang jami' 
yaitu ringkas tapi padat. 

Perkataan ”Adalah Rasulullah saw. apabila khuthbah kedua 
matanya menjadi merah” dan seterusnya itu, Syarih berkata: Ini 
menunjukkan, bahwa khathib disunatkan memperbesar urusan khuth- 
bah, mengeraskan suaranya, berbobot, dan berapi-api karena sifat-sifat 
'itu semua terjadi karena semangatnya khuthbah. 

Perkataan "Aku pernah melihat Rasulullah saw. di atas mimbar 
“sedang 'khuthbah, apabila 'ia sedang berdo'a ia berisyatat begini 
yaitu hanya mengangkat jari telunjuknya” itu, Syarih berkata: Dua 
hadis tersebut menunjukkan makruhnya mengangkat tangan di atas 
mimbar ketika berdo'a,. dan sesungguhnya itu adalah bid'ah. Dan 
tersebut di dalam Bukhari-Muslim dari Anas ia berkata: 





1) Karena, hadisnya tidk 'kuat, maka cara itu berarti tidak ada. (Pent) | 


950 


1 -, 

Pn . rd ol Lo G3 LD “ 
0 Sar 8, Pe Ma AA Gi Dae 3 | GEA PO» 
Ia 3 Se—a Ada plengaler SU le url 
ha Pe ee detare 1133 5 


Pd “Oo 0 8 2 PD 
SA SI AK obat #L5na II des 
/ 17 9 PMP 
? Adalah Rasulullah saw. sama sekali tidak pernah mengangkat 
kedua tangannya ketika berdo'a melainkan dalam shahut istisga', 
yaitu ia mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat keputih- 
putihan kedua ketiaknya”. 
Zhahirnya hadis itu hanya Nabi saw. tidak pernah mengangkat 


kedua tangannya selain dalam shalat istisga”. #- 
An Nawawi berkata: Padahal hakekatnya bukan demikian, 


bahkan ada keterangan yang tegas bahwa Nabi saw. mengangkat 
kedua tangannya dalam berdo'a di berbagai tempat yang tidak terhi- 
tung banyaknya, dan sudah saya himpun kira-kira yang dari Bukhari- 
Muslim saja ada 30 hadis. 

Syarih berkata: Dhahirnya dua hadis dalam bab ini menunjukkan 
bahwa berisyarat dengan jari telunjuk dalam khuthbah Jum'at itu 


dibolehkan. 


12. BAB: LARANGAN BERBICARA PADA WAKTU KHUTHBAH, 
DAN DIBOLEHKANNYA DENGAN KHATHIB APABILA 
ADA MASLAHAH 


AB en ne 9 3 
LA AN AB Se NEGA ENG OS NE NN 
Iagg in IN IL TA eny. 
ega AS dad Ig tag 1g Ke 


PI PM oto 


1624. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila 
kamu berkata ”diamlah” kepada temanmu pada hari Jum'at padahal 
imam sedang berkhuthbah, maka sia-sialah engkau. (HR. Jama'ah 
kecuah Ibnu Majah). 


951 














17 2 Oa, “9.9... 


Di 2 Ox 3 Pa 31 IN Pd 
Spborya » 16 —Iengata— 1 Dp deng ANYO 


20 2 io CIA pp 3 23 La AAA #3 
2g HI AAA TE naa 9 R0 | 


- 


II KN ah Iga 3 ane DANA 3 
LAN TER ALAN Teng Tah ng 


Pi pe” Sa 
A1 SP vera) 53 KN 


1625. Dan Dari Ali r.a. - dalam hadis yang ia riwayatkan — dan 
ia berkata: "Barangsiapa dekat dengan imam, kemudian ia main-main 
tidak memperhatikan, dan tidak diam, maka ja akan menanggung dosa: 
dan barangsiapa berkata: 'Diamlah!, maka ia sia-sia, dan barangsiapa 
yang sia-sia maka “berarti ia tidak mendapatkan Jum'at itu, lalu Ali 


berkata: Demikianlah aku mendengar dari Nabimu saw. (HR. Ahmad 
dan Abu Daud). 


Pal 


TRI Ng akur pa said “LP , 
Aan SAR EA ul aeg MY 


z 
PAS MAN PA Ak Ih 38 71 3 MN La ye 
PET ET AE Ea Nae Tapa ATA 
Li 


, GI 3 3) 3 19 2I 7 Ac 
eng AKAN AN NUSA 


1626. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 
da: Barangsiapa berbicara pada hari Jum'at padahal imam sedang 
berkhuthbah, maka ia seperti himar, yang membawa kitab, sedang 


orang yang berkata kepadanya: ”diamlah”, maka: ia tidak mendapat- 
kan Jum'at itu. (HR. Ahmad). 


Pa Pd IA en TA 
PN Je Capggo te ala Mp, seo -MYV 
31 ” Le 4 at 
Gelas en Ph AE 
da3 na PA ena AA SE KN 
TK LA 2G L RP ON 14 ajh 
Po ta SARI Ui AAN JA Ga 2 


















an” P1 Li. G9 LA Mt 27 IN KA Ng age AN, 
Linda Ula BI IIS Hkg AGAN KA St 


1138212 J7 YO yg 2950 e0 3 te papa 


LG Spa Libangoddi 3 asik LAI 


& 22 hn LA Lang Paud 
Ia Genap MEN LANANG GL. 

1627. Dan dari Abu Darda' ia berkata: Nabi saw. pernah pada 
suatu hari duduk di atas mimbar, kemudian memperingatkan kepada 
manusia dan membawa satu ayat — sedang Ubay bin Ka'ab ada di 
sampingku lalu aku bertanya: Hai Ubay, kapan ayat ini diturunkan? 
Kemudian 1a tidak mau menjawab kepadaku, lalu aku bertanya (lazi) 
kepadanya: tapi ia (tetap) tidak mau menjawab kepadaku. Sehingga 
Rasulullah turun (dari mimbar). Kemudian Ubay berkata kepadaku: 
Engkau tidak memperoleh Jum'atmu melainkan apa yang telah engkau 
ma-makan, Lulu setelah Rasulullah saw. selesai, aku datang kepada- 
nya, lalu aku beritahukan kepadanya, kemudian ia bersabda: ”Ubay 
benar, karena itu apabila kamu mendengar imammu sedang khuthbah, 
maka diamlah sehingga ia selesai”. (HR. Ahmad). 


P1) 


3. Pl Nak) ,. 3 Dad P) Len IP 
CIA GAN ME ANN 
ea 


SI ggh | "0 PPL RU MO Po 973 PL yr 
£ ” 3 . . . | . 
salamun lola large eye pda 


# 


je PALA IL. IK AK 73 1 - Yep 1307 
1 


(eeyulayaagie yA ago Joy Is 
SE MA 
ara ea 


1628, Dan dari Buraidah ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
khuthbah di hadapan kami, tiba-tiba datanglah Hasan dan Husain — 
dengan berkemeja merah -sedang berjalan kemudian jatuh, maka Rasu- 


953 








luilah saw. turun dari mimbar lalu menggendong mereka kemudian 
mereka diletakkan di depannya, kemudian ia bersabda: Benarlah 
Allah dan Rasul-Nya yang mengatakan: Sesungguhnya hartamu dan 
anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan (bagimu). - At Taghabun: 
15. Aku melihat kedua anak ini berjalan dan jatuh kemudian aku tidak 
tahan sehingga kuputus pembicaraanku dan kuangkat keduanya. (HR. 
Imam yang lima). 1) 


TB gn IAI AP YO y IL 2 nb | 
LI joenga Te YAA Iga NG ya 59 —T NYA 


Nan Tato Ph 1 mL IS NS at Nana 2 
WA LE YANG GAME AANG Sa 
Pos NA 


- 


1629. Dan dari Anas ia berkata: Rasulullah saw. pernah turun 
dari mimbar pada hari Jum'at, kemudian ia diajak bicara oleh seorang 
laki-laki untuk suatu urusan, kemudian ia berbicara dengan laki-laki 
tersebut, lalu maju ke tempat shalatnya kemudian shalat. (HR. Imam 
| yang lima). 

NG PG (GIRI GEA KAK Pe KAT ANA 

2 2 Pen AG LL IAI IS AN CN AL 

Gan md Ta 3 aa 3 3 Kg yA Ialler 
Pd AI 


24, ud 2 214 27 
PITA IN AN LN jan 
& nc DAY NO AAU daa s oral P 
2 AP Pan M0 Hol2, — 
Tp NI AA gr, Ban UP LI Inci 
Pak BP KS Vr AA ENI II 
Dan dari Tsa'labah bin Abi Malik ia berkata: Pernah pada hari 
Jum'at sahabat-sahabat bercakap-cakap sedang Umar duduk di atas 


1) Dalam hadis ini tidak terlihat bahwa ini terjadi pada waktu khutbah Jum'at. 
(pent.) 


954 





mimbar, kemudian setelah muadzin selesai adzan, maka Umar berdiri, 
kemudian tidak seorang pun yang berbicara sehingga Umar menyele- 
saikan dua khuthbahnya, lalu apabila shalat telah diigamati dan Umar 
telah turun mereka bercakap-cakap (iagi). (HR. As Syafi'i dalam 
Musnadnya). 

Dan akan kami tuturkan nanti pertanyaan orang Baduwi kepada 
Nabi saw. tentang do'a istisga' dalam khuthbah Jum'at. 


Penjelasan: 

Sabda Nabi saw. "Apabila engkau berkata 'diamlah” kepada 
temanmu pada hari Jum'at, adahal imam sedang berkhuthbah, maka 
“ia-sialah engkau” itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan larangan 
khusus ketika khutbah sedang berlangsung. Dan Jumhur berpendapat 
haramnya semua pembicaraan ketika khuthbah sedang berlangsung, 
mereka berkata: Apabila hendak menyeru kebaikan, maka hendaklah 
dengan isyarat. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Dan 
dikecualikan dari perintah diam, apabila khathib telah sampai kepada 
pembicaraan yang tidak diperintahkan dalam khuthbah seperti do'a 
untuk kebaikan penguasa, umpamanya: bahkan pengarang At Tahdzib 
menandaskan, bahwa do'a untuk penguasa itu dibenci. An Nawawi 
berkata: Hukumnya makruh apabila penguasa itu dlalim, tetapi jika 
penguasa itu tidak dlalim malah diserukan. Al Hafidz Ibnu Hajar 
berkata: Tidak usah mendo'akan penguasa itu apabila tidak mengkha- 
watirkan, tetapi kalau mengkhawatirkan maka khathib boleh saja 
mendo'akan. 

Perkataan "Rasulullah saw. pernah turun dari mimbar pada hari 
Jum'at, kemudian ia diajak oleh seorang laki-laki untuk suatu urusan” 
itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa tidak mengapa berbicara 
dengan khathib sesudah ia selesai khuthbah bahkan tidak haram dan 
tidak juga makruh. Dan Syarih berkata: Diriwayatkan dari Abu Hani- 
fah, bahwa berbicara sesudah selesai khuthbah itu dimakruhkan. Tonul 
Arabi berkata: Yang lebih sah menurut saya, adalah tidak berbicara 
sesudah selesai khuthbah, karena menurut riwayat Muslim, bahwa saat 
(yang mustajabah) pada hari Jum'at itu adalah sejak imam duduk di 
atas mimbar sampai shalat diigamati, maka seyogyanya saat tersebut 
diperuntukkan semata-mata untuk dzikir dan berdo'a. 


Syarih berkata: Menurut riwayat Muslim, bahwa saat tersebut 
adalah di antara duduknya imam sampai shalat selesai, sedang tentang 
meninggalkan berbicara pada saat di antara khuthbah dan shalat itu di 
antaranya diperkuat oleh hadis-hadis yang menerangkan tentang perin- 


955 


ah diam sehingga shalat selesai sebagaimana riwayat Nasa'i dengan 
sanad jayid dari Salman dengan lafal: 


Da aa PPI De 
5 Lao 2 Ba 3 
5MXoe PP SK Tapa 
"Kemudian diarn sehingga ia menyelesaikan shalatnya”. 


Tetapi antara hadis-hadis itu dapat dikompromikan, bahwa 
Omongan yang boleh sesudah khuthbah selesai, yaitu omongan imam, 


atau omongan seseorang terhadap lainnya karena ada urusan (keper- 
luan). 


13. BAB: AYAT YANG DIBACA DALAM SHALAT JUM'AT DAN 
SHALAT SHUBUH HARI JUM'AT 


CN z AA) Lena 19 19 2» 
TAP BEN A3 Ioada ENY 


2 INI L11I IR NA GA au ear yg L 
Pt) IP An PN Io Da 2 AO ah 
KSB pa NAN 1 Aa 


33 LA 


pgn, Ta 017 3 34 3734, 
NA IN AA NY Na ATAP KAT 
# Sai - Pd 


Be TANGGA 11 ITL MK AK AT 

Ke BILA Ta AL NGERI 3 Kap 

: ap ar Pat 

EM Ia Slobo KA ae 

- " 2 p4 PP? » 

1630. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi? ia berkata: Marwan pernah 

mengangkat Abu Hurairah sebagai pejabat Khalifah di Madinah 

sedang ia pergi ke Mekah, kemudian Abu Hurairah shalat Jum'at 

bersama kami, lalu ia membaca idzaa jaa-akal munaafiguun pada 

raka'at akhir, sesudah surat Jum'ah (pada raka'at awal), kemudian aku 

berkata kepadanya sesudah selesai (shalat): Sesungguhnya engkau 

| membaca dua surat yang kedua-duanya itu pernah dibaca Ali bin Abi 

Thalib di Kufah. Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya aku pernah 

mendengar Rasululiah saw. membaca kedua surat tersebut dalam 
shalat Jum'at (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i). 


956 


Gne 2490 IGO GG 31 AN GA TEA 
Knp KE EJENG-WI 
PPA 7 Lu 3 naa tea ea AI LN 
TE HAN TE NANGA LAN Ke 
. 8 Sa nih 


SARA : 
GAN AN old Koala Sala DE Ja 


1631. Dan dari An Nu'man bin Basyir ketika ia ditanya oleh Adl 
Dilahhaak bin Oais: Apa yang dibaca oleh Nabi saw. pada hari Jum at 
sesudah surat Jum'ah (di raka'at awal)? Ia menjawab: Nabi saw. 
membaca: Hal ataaka hadiitsul ghaatsiyah. (HR. Jama'ah kecuali 
Bukhari dan Tirmidzi). 


Ka » 2 PI LD Ant . pa 17 
: LP pen! 2 14 IS: L Fe Ayla yes ANY 
( » ra D1, -) P/ 2. 

2023 It 


NONA SLTA ARYA Ha AKN 


- PENA, Png PALI LL pa ya» AT ama 
AG Pn AN GAN NG LAN Sa 


.“ randa 
IL ag £ Li” 
— AEU TI SIN YNA oo. iya £ lea 
5 Z P4 


1632. Dan dari Nu'man bin Basyir ia berkata: Adalah Nabi saw. 
pada shalat idul fithri dan adlhaa dan shalat Jum'at membaca: Sab- 
bihisma rabbikal a'laa dan Hal ataaka hadiitsul ghaatsiyah: Nu'man 
berkata: Dan apabila berkumpul 'id dan jum'at itu pada hari yang 
satu, maka Nabi membaca kedua surat tersebut untuk kedua shalat. 
(HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Ionu Majah). 


LAN IN KA KSANA SS 
Cd 3) e Haa (ro . | Nang By NANN 


& 85 
Pj 29, AA 3 -) PP kali 
KEB NG Fay 3 LNO s 
II Poto 
957 





1633. Dan dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi saw. membaca 
Sabbihisma rabbikal a'laa dan Hal ataaka hadiitsul ghaatsiyah dalam 
shalat Jum'at. (HR. Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud). 


Para ae Aaia Bi Ag ka 


TIEN 
mon penganan 
LI IS LIPI 228 LINA ya 
MEN ma 3, 


. £ $ 
Es Hb AP Pol) — 


BEE NE NW 


1634. Dan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. membaca alif laam 

miim tanzil dan hal ataa alal insan, dalam shalat shubuh di hari Jum'at 

|| dan surah Jum'ah dan Al Munaadiguun dalam shalat Jum'at. (HR. 
| Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i). 


MAN: 8, TALI, ” 


Ae Para Aa Sya Ngag Yi Yo 
KMI JANGA JS IDA YAA SANA 
— EL Sola — 


1635. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. membaca alif 
jaam miim tanzil dan hal ataa alal insaan, dalam shalat shubuh hari 
Jum'at. (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi dan Abu Daud). 


Nat DX, TANYA YA NYA 


1636. .Tetapi Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan hadis ini 
dari Ibnu Abbas. 


958 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis-hadis di atas dijadikan dalil, bahwa 
menurut sunnah, dalam shalat Jum'at di raka'at pertama hendaknya 
imam membaca surat Jum'ah dan di raka'at kedua membaca surat Al 
Munaafiguun, atau di raka'at pertama membaca sabbihis dan raka'at 
kedua membaca surat Al Ghaasyiyah atau surat Jum'ah pada raka'at 
pertama dan hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah pada rakaat kedua. 

Perkataan ”Bahwa Nabi saw. pada shalat shubuh di hari Jum'at 
membaca Alif laam miim tanzil dan hal ataa alal insaan” itu, Syarih 
berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan dianjurkannya membaca kedua 
surat tersebut pada shalat shubuh di hari Jum'at. 


- 


14. BAB: BUBARNYA JAMA'AH DI TENGAH-TENGAH SHALAT 
DAN KHUTHBAH 


SEA DRL GAN, PAS NNYV 
Ie AN GA ET Parag ye 
ras Lan nan Mega NA PN GR 


MS SANA Plat KAEN an 


1637. Dari Jabir, bahwa Nabi saw. khuthbah pada hari Jum'at 
dengan berdiri, tiba-tiba datanglah kafilah dari Syam, kemudian orang 
orang berlarian menuju kafilah tersebut, sehingga tidak ada yang 
tinggal kecuali 12 orang, lalu diturunkanlah ayat yang ada dalam surat 
Jum'ah yang artinya: (Dan apabila mereka melihat perniagaan atau 
permainan,mereka bubar untuk menuju kepadanya dan meninggalkan 
engkau dalam keadaan berdiri « Al Jum'ah: 11). (HR. Ahmad, 
Muslim, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya). 


Ta SEA H9 NYA 


959 


| PAN 2. 2, 


Sela Wo yA osn Has Bam 5 24 


1638. Dan dalam satu riwayat: Datanglah kafilah, padahal kami 
sedang shalat Jum'at bersama Nabi saw., kemudian crang-orang bubar 
kecuali 12 orang, lalu turun ayat ini, yang artinya: (Dan apabila 
mereka melihat perniagaan atau permainan maka mereka bubar untuk 
menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu dalam keadaan 
berdiri, (HR. Ahmad dan Bukhari). 


Penjelasan: 

Perkataan: "padahal kami sedang shalat Jum'at bersama Nabi 
saw.” itu, yakni kami sedang menanti shalat. Syarih berkata: Hadis ini 
dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa jumlah (minimal) 
jama'ah jum'ah itu adalah 12 orang, dan Al Ashili menganggap hadis 
Galam bab ini ada sedikit kejanggalan, karena Allah swt. telah mensi- 
fati sahabat Muhammad saw. bahwa mereka tak dapat dilengahkan 
oleh perdagangan dan tidak (pula) oleh jual beli, dari mengingat Allah 
1), kemudian dijawab: Kemungkinan, ini terjadi sebelum turunnya 
ayat tersebut. 


Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Kemungkinan inilah yang cocok, 
karena di dalam surat An Nur itu tidak ada penegasan bahwa ayat itu 
diturunkan untuk para sahabat. Kalau toh ditakdirkan ayat itu diturun- 
kan untuk para sahabat.maka waktu itu belum ada larangan tentang 
mengejar perdagangan dengan meninggalkan khathib. Maka setelah 
ayat dalam surat Jum'ah tersebut turun, mereka memahami tercelanya 
perbuatan itu, maka mereka menjauhinya, kemudian sesudah itu 
mereka disifati dengan sifat sebagaimana yang tertera di dalam surat 
An Nur ayat 37 itu. 





1) An Nur :37. 


9650 





15. BAB: SHALAT SUNAT BA'DIYAH JUM'AH 


aa Pe 3, 5 1? 
KANE AA tara (3 -NYA 
KAMU Web jan Te MEN 


1639. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila 
salah seorang di antara kamu sudah selesai shalat Jum'at maka shalat- 
lah sesudah itu, 4 raka'at. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari). 


er Wae" LAN PAUS 


Sa KeLaga AAN Ka Le 2yha9 - Ve 
PENAK 


1040. Dan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. biasa shalat dua 
taka'at ba'diyah Juny'at di rumahnya. (HR. Jama'ah). 


EL LS 416 IA 
pa PENA tee . IX Ka CEK — 
2119 PA PA #1 pan IND yh 
Basa bs Mara d eas 
Fi LL... 3, Lor Lag as en A 
3 ANA sa 3 Sa na PEN Iya PU 
DPtoby. TAN IP NA Ga CUCI 


Icdl, Dan dari Ibnu Umar, bahwa ia apabila berada di Mekah 
kemudian sesudah 1a selesai shalat Jum'at, maka ia maju lalu shalat 
dua raka'nt, komudran maju lagi lalu shalat 4 raka'at. Tetapi apabila ia 
berada di Madmul 1 shalat Jum'at kemudian ia pulang ke rumahnya 
lalu shalat dua raka'ut dan tidak shalat sunat ba'diyah di masjid. Lalu 
hal itu ditanyakan kepada Ibnu Umar, maka ia menjawab: Karena 
Rasulullah saw. berbuat demikian. (HR. Abu Daud). 


961 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Rasulullah saw. mencukupkan dengan shalat dua 
raka'at, itu tidak menghilangkan dianjurkannya shalat 4 raka'at, dan 
terhadap 4 raka'at ini masih diperselisihkan, apakah bersambung 
dengan sekali salam di akhirnya, ataukah dipisah antara tiap dua 
raka'at dengan sekali salam, Selanjutnya Syarih berkata: Abu Abdillah 
al Maziri dan Ibnul Arabi berkata” Perintah Nabi saw. dengan 4 
raka'at sesudah Jum'at itu, agar tidak terlintas di dalam pikiran orang 
awam bahwa Nabi shalat 2 raka'at itu untuk menyempurnakan shalat 
Jum'at, atau agar ahli bid'ah tidak mengerjakan shalat dhuhur 4 
raka'at sesudah Jum'at. Selesai. 


16. BAB: KETERANGAN TENTANG HARI RAYA JATUH PADA 
HARI JUM'AT 


P3 Pe oa ta Ah Pet P0 Te 9 
Sa ma D Ne Wayne NY 
PA AA 


PIN EUA sa 4 aan 1 


Nana Kan 


AN SATA — 


1642. Dari Zaid bin Argam — ia ditanya oleh Mw'awiyah: Per- 
nahkah kamu menjumpai dua hari raya bertemu (dalam satu hari) di za- 
man Rasulullah saw.? Zaid menjawab: Ya, yaitu Rasulullah shalat 'id 
pada pagi hari, kemudian memberi rukhshah (keringanan) tentang 
shalat Jum'at, lalu ia bersabda: "Barangsiapa suka Jum'atan maka 
jum'atanlah”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah). 


Sandra 1227| Tg Opa San To Not 7 133 NUN 
#3 AN 


20 2x) LK 
apbarb ybnletn. MENU AA anga se skglia 


962 





1643. Dan dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw., bahwa ia 
bersabda: Telah bertemu pada harimu ini dua hari raya, maka barang- 
siapa suka maka cukuplah, tidak usah jum'atan tetapi kami (tetap) 
akan jum'atan”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). 


Eat Tata Ba 9D 


ad Tek “Rr pe PN PPPA 3 Pe na 3 Eu 0 Pr 
TER JII LAI 
K3 an “ya 


Ma Ah LA ate fan? TE “da2 


Pa 


ay GAN 
e Mena sea PS rel ASN 


1644a. Dan dari Wahab bin Kaisan ia berkata: Pernah bertemu 
dua 'id di masa Ibnu Zubeir, lalu ia melambatkan keluar (untuk shalat 
'id) sehingga matahari tinggi, kemudian ia keluar, lalu khutbah, kemu- 
dian turun (dari mimbar) lalu shalat, sedang ia tidak shalat bersama 
Orang-orang pada hari Jum'at itu. Kemudian hal itu kusampaikan kepada 
Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata: Ia sudah cocok dengan sunnah 
(Nabi saw.). (NIR. Nasa'i dan Abu Daud seperti itu tapi dari Atha”). 


PAP Kat” 


per ae Fa HA EA ME ls ye Aa SA, CAN EL 


"3 Ia Pa PAN Lyn “G3 


ba grlapaa dn Jo aa ak, JG Aa 
17 1 «A Ls ud Ce Red Ta 21 ps 
PAN PERAGA ARENA 


loddb, Dan bagi Abu Daud dari Atha” ia berkata: Pernah ber- 
temu han Jum'at dan han raya Fithri di masa Ibnu Zubair, kemudian 
dikumpulkan keduanya bersama-sama, lalu ia shalat untuk keduanya 
pagi pagi, dua raka'at, yang ia tidak menambahnya lagi sehingga ia 
shalat asar. 


963 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Kemudian ia memberi rukhshah (ke- 
ringanan) tentang shalat Jum'at dan seterusnya” itu, ini menunjukkan 
bahwa shalat Jum'at pada hari raya ('id) boleh ditinggalkan, dan 
melihat dhahirnya dua hadis itu tidak dibedakan antara orang yang 
sudah selesai mengerjakan shalat 'id atau yang tidak mengerjakannya, 
dan antara imam danlainnya. Selanjutnya Syarih berkata: Dan yang 
menunjukkan tidak wajib dan rukhshahnya shalat Jum'at itu ialah: 
1. Karena keumuman hadis itu, 2. Ibnu Zubair sendiri meninggalkan 
shalat Jum'at padahal waktu dia itu sebagai imam, 3. Perkataan 
Ibnu Abbas "Ia sudah cocok dengan sunnah Nabi saw., dan 4. Tidak 
seorang pun sahabat yang mengingkarinya. 


Mushannif setelah membawakan hadis Ibnu Zubair itu berkata: 
Aku berpendapat: Sebenarnya Ibnu Zubair berbuat begitu karena ia 
mengetahui bahwa shalat Jum'at boleh dikerjakan sebelum zawal, 
karena itu ia kerjakannya pagi-pagi dan ia menganggap cukup dengan 
itu tanpa shalat 'id. 

Syarih berkata: Dan jelaslah bahwa menarik hadis Ibnu Zubair 
kepada tujuan tersebut adalah menyimpang. Al Muwaffag berkata di 
dalam Al Mughni: Jika 'id jatuh pada hari Jum'at maka gugurlah 
kewajiban berjum'at bagi orang yang telah shalat 'id, selain imam, 
karena ia tidak dapat gugur dari kewajiban berjum'at kecuali kalau dia 
tidak menjadi imam Jum'at yang diadakan pada hari itu. Dan ada 
pendapat, bahwa tetapnya wajib berjum'at bagi imam itu ada dua 
riwayat, di antara yang berpendapat wajib yaitu As Sya'abi, An 
Nakha'i dan Al Auza'i, dan ada yang mengatakan, bahwa itu adalah 
pendapat Umar, Usman, Ali, Sa'id, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu 
Zubair, sedang sebagian besar Fugaha' berpendapat tetap wajib 
berjum'at karena keumuman ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan 
wajibnya, dan karena kedua shalat itu adalah wajib. 1) Oleh karena itu 
tidak dapat gugur salah satunya seperti shalat dhuhur dan shalat 'id. 
Tetapi kami ada riwayat dari Ayas bin Abi Ramlah As Syami, ia 
berkata: 


1) Ini bagi yang menganggap bahwa shalat 'id itu wajib (pen .). 


964 





opo 0 0. Lan yo to1 DP 01. IJO 


Pe 
PEN Lan LH Lem 7 @.yo, Ge “Att ove : 
aa Je $ BI KE op Ke Lea 


030 19113 sa. na Pt ora 02. 
- . . & . . 4 . - 
a— PP Sad elo Jl 


Ope jung on e 


( Sologloly)) Jeda Ga AA Jis 


” Aku pernah menyaksikan Muawiyah yang bertanya kepada Zaid 
bin Argam: Pernahkah engkau menyaksikan dua 'id yang bertemu 
dalam satu hari bersama RasuJullah saw.? Ia menjawab: Ya. 
Kemudian Muawiyah bertanya: Lalu bagaimana ia kerjakan? Zaid 
menjawab: Ia shalat 'id kemudian memberi rukhshah (keringanan) 
tentang tidak berjum'at, kemudian ia bersabda: "Barangsiapa suka 
untuk shalat (Jum'at) maka shalatlah”. (HR. Abu Daud dan Imam 
Ahmad, dan lafal Imam Ahmad berbunyi: 
2018 L7o1) 1 


Isi 3 Ha 
er » 


” Barangsiapa suka berjum'at maka berjum'atlah”. 
Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. ia bersabda: 


.. Laga IK tna Lori, "2 Nag ajo. 1118 
A—niJL 0121 OLS Gas « ga 132 ga dara) 
“0D tag Ge 

(osburlel,, GI 5 CI: 


"Pada harimu ini telah berkumpul dua hari raya, oleh karena itu 
barangsiapa suka cukuplah baginya, tidak usah shalat Jum'at, 
tetapi kami akan berjum'at”. (HR. Ibnu Majah). 

Dan seperti itu juga riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari 
Nabi saw. 

Dan karena Jum'at itu berbeda dengan zhuhur hanya karena ada- 
nya tambahan khuthbah, padahal khuthbah tersebut telah didengar 
waktu shalat 'id (paginya), maka dipandang cukup, tidak diperlukan 
lagi mendengarkan khuthbah kedua kalinya. Selesai. 


965 





KITABUL 'IDAIN 


1. BAB: BERHIAS UNTUK HARI RAYA, DAN MAKRUH 
MEMBAWA SENJATA KECUALI KARENA ADA KEPERLUAN 


Pa 
2373 TT 


EA 2 P3 Ma Te. 7 
BENAR 1G MERE AE NO 


SPAN 


PA AP AAN EL NAAM erat Yan 


IC LG NYI IL SA “6 ar 20 252 PAN A 
JA IE pa Dea Ateh Jis ana ag Je 


— meben yh — 


1645. Dari Ibnu Umar ia berkata: Umar pernah menjumpai 
sebuah pakaian sutera yang dijual di pasar, lalu ia membelinya, 
kemudian ja bawa kepada Rasulullah saw., lalu ia berkata: Ya Rasu- 
luliah, belilah pakaian ini untuk engkau pakai berhias pada hari raya 
dan menerima duta. Kemudian Rasulullah bersabda: Ini adalah pakai- 
an orang yang tidak mempunyai bahagian (nanti di akhirat). (HR. 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


|| SAP GL BAGI 0427 TTU HA Maa ane Pena 4 
| DI Kp dany kalor Form 


IL 211p 13 Rp 240 


" e) 1 
Sa PENS 33 P3 pomana KagAsle 


1646a. Dan dari Ja'fat bin Muhamad dari ayahnya dari datuknya, 
bahwa Nabi saw. pernah memakai baju lurik dari Yaman pada setiap 


hari raya. (HR. As Syaffi). 


Ie TE ALI LAI y IS MATI 2 3 3 
Hima ya Fe NBA Snoyoutan S3 IE 


# ra 
a11 ILK PA oa Pe t 23. JP 
ME NI ENG PA BS AGAN 





oya 


PA HAL IN GA BDS 15 Ai 
BAN BIS ANA AN 
Le Spa 0 LIA Pa 02 AL AJA ata c.. 
Dale CSI KE NI Ultah 


ae 
db CN EA ad 


IL ICA Ar at 4 Kl TP. 
Da ear ANA Sg AH la 
Isa ot G Mei 


1646b. Dan dari Sa'id bin Jubair ia berkata: Aku pernah bersama 
Ibnu Umar, sewaktu ia terkena anak panah pada tengah telapak kaki- 
nya, kemudian telapak kakinya melekat pada pancatan, kemudian aku 
turun lalu kulepaskannya. Itu terjadi di Mina, kemudian hal itu sampai 
kepada Hajjaj, lalu ia datang menjenguknya, kemudian Hajjaj berta- 
nya: Alangkah baiknya kalau kami tahu siapa yang menyederaimu itu! 
Kemudian Ibnu Umar menjawab: Engkaulah yang menyederai aku! Ia 
bertanya: Bagaimana kok begitu? Ia menjawab: Engkau telah 
membawa senjata pada suatu hari yang sebenarnya tidak boleh diba- 
wa, yang senjata itu sebenarnya sudah engkau masukkan ke dalam 
sarungnya, padahal senjata itu tidak masuk ke dalam sarungnya. (HR. 
Bukhari dan ia berkata): 
, KP ee ata PL nan 239 PNP z 
Par IN GL ge ya LEAN 
AN ea 
: F0 
1647. Al Hasan berkata: Sahabat-sahabat dilarang membawa 
senjata pada hari raya kecuali jika mereka takut musuh. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Sabda Nabi saw. "Sesungguhnya ini adalah pakai- 
an orang yang tidak mempunyai bahagian (nanti di akhirat)” itu, 
menunjukkan haramnya memakai sutera. 1) 

Hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya berhias di waktu hari 
raya, beristidlal dengan tagrirnya Nabi kepada Umar tentang prinsip 
berhias pada hari raya. 


1) Sementara ada yang mengatakan "makruh” Gihat Ushulul Figh, oleh Ust. A. 
Oadir Hassan, p. 34, cet. th. 1956). 


967 





Perkataan "Sahabat-sahabat dilarang membawa senjata pada hari 
raya kecuali jika mereka takut musuh” itu, Syarih berkata: Ini sebagai 
pembatas bagi kemutlakan perkataan Ibnu Umar tentang tidak boleh- 
nya membawa senjata. 


2. BAB: MENUJU TEMPAT SHALAT DENGAN JALAN KAKI 
DAN TAKBIRAN, DAN KETERANGAN TENTANG KELUARNYA 
PEREMPUAN-PEREMPUAN 


Io ia Hangman Bk 2G2 RUSA —NNLA 


P- 1: 3 Lin EMAS Mak #2 53 Eta 


1648. Dari Alir.a., ia berkata: Menurut Sunnah Nabi saw. yaitu 
hendaknya menuju shalat 'id (fithri) itu dengan jalan kaki, dan makan 
sedikit sebelum keluar. (HR. Tirmidzi dan ja berkata: Hadis ini 
Hasan). 


23 2 Pn day ni Pagi, San 


IKIP Jam ip Gank AGAN 
IL ,III Lp -5 1” 1 9 7, 7 
Lag La el ANT, Pil Naga ai 


» . 


»” 2d pg F0PD 


23 ALA Ap 
MAKER LE Gan 


LD pp7: 
2.13 
bagi - asah £ sa . 
: tol kuala 
Lk 23 Gal, PAP 4 "2 A ongalas 


1649. Dan dari Ummi “Athiyyah ia berkata: Rasulullah saw. 
menyuruh keluar orang-orang perempuan — pada hari raya fithri dan 
adh-ha — yaitu wanita-wanita muda, wanita-wanita yang sedang haid, 
dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haid 
maka mereka tidak mengerjakan shalat — dan dalam satu lafal: mereka 
harus menjauhi mushallaa - menyaksikan kebaikan dan do'a kaum 


968 









Muslimin. Aku (Ummi Athiyyah) bertanya: Ya Rasulullah, salah 
seorang dari kami tidak memiliki baju panjang. Ia menjawab: Hendak- 
lah temanmu meminjami baju panjangnya itu kepadanya. (HR. 
Jama'ah, tetapi bagi Nasa'i tidak menyebutkan: perintah memakai 
baju panjang). 


Te AC AG PAD Kedu LAN « "Pt 
kn SEGELAS won 


FA 
Sega en 
1650. Dan bagi Muslim dan,Abu Daud dalam satu riwayat 


(dikatakan): Sedang wanita-wanita yang haid hendaknya berada di 
belakang orang banyak sambil bertakbir bersama orang banyak itu. 


PETA Let IA - 210 2 eta Tu 
GEN EN Te aa Tabel AG lee ig ON 


3p7 3 na G7, 
PAYKA 0 £ 


Pdt? Li 


N 


1651. Dan bagi Bukhari, (dikatakan): Ummi “Athiyyah berkata: 
Kami diperintah agar menyuruh keluar wanita-wanita yang haid 
kemudian mereka bertakbir bersama takbirnya orang banyak. 


“0 1514 tg Ke P4 
21 AN Pal YG TE MoY 


2 2408 25 7 
uk A3 og 
PS 
1652. Dan dari Ibnu Umar, bahwa ja apabila keluar pagi-pagi 
menuju mushalla maka ia bertakbir sambil mengeraskan suaranya 
dengan takbir mu. (HR As Syafi'i). 


ALI IN Yaa KAN Ta KA, dg OY 


. 


969 


































Perkataan ”Sahabat-sahabat dilarang membawa senjata pada hari 
raya kecuali jika mereka takut musuh" itu, Syarih berkata: Ini sebagai 
pembatas bagi kemutlakan perkataan Ibnu Umar tentang tidak boleh- 
nya membawa senjata. 


2. BAB: MENUJU TEMPAT SHALAT DENGAN JALAN KAKI 
DAN TAKBIRAN, DAN KETERANGAN TENTANG KELUARNYA 


PEREMPUAN-PEREMPUAN 
P4 AA 2 212 
Jaa fi | ee Saru Agar B4: 2 Gn ee NA 
Bening TenaYA u PER aa dan 


Ne EP sean AS ES baig- tau 


1648. Dari Ali r.a., ia berkata: Menurut Sunnah Nabi saw. yaitu 
hendaknya menuju shalat 'id (fithri) itu dengan jalan kaki, dan makan 
sedikit sebelum keluar. (HR. Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini 
Hasan). 


Pena 


3 BICARA LEE SKA 
BEN 3 EA 
GEAR JAN 35 Saja : 

da ai TA AA MACAN IA 
Lt Bias OOP 23 


23 


1649. Dan dari Ummi “Athiyyah ia berkata: Rasulullah saw. 
menyuruh keluar orang-orang perempuan — pada hari raya fithri dan 
adh-ha — yaitu wanita-wanita muda, wanita-wanita yang sedang haid, 
dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haid 
maka mereka tidak mengerjakan shalat — dan dalam satu lafal: mereka 
harus menjauhi mushallaa — menyaksikan kebaikan dan do'a kaum 


968 


Muslimin. Aku (Ummi Athiyyah) bertanya: Ya Rasulullah, salah 
seorang dari kami tidak memiliki baju panjang. Ia menjawab: Hendak- 
lah temanmu meminjami baju panjangnya itu kepadanya. (HR. 
Jama'ah, tetapi bagi Nasa'i tidak menyebutkan: perintah memakai 


baju panjang). 


KAA 


3.23 ag. 2g 
Anu TEGAR Kya dagelan” 
SG LK 


1650. Dan bagi Muslim dan Abu Daud dalam satu riwayat 
(dikatakan): Sedang wanita-wanita yang haid hendaknya berada di 
belakang orang banyak sambil bertakbir bersama orang banyak itu. 


pa Di A3 a31 :£ z5 2 215 — 33 

PANEN dala TP AKA 
7 z 2 “Ia “ 
IA Pi 3 aa 


1651. Dan bagi Bukhari, (dikatakan): Ummi “Athiyyah berkata: 
Kami diperintah agar menyuruh keluar wanita-wanita yang haid 
kemudian mereka bertakbir bersama takbirnya orang banyak. 


EN ANU ARENA MoY 


1652. Dan dari Ibnu Umar, bahwa ia apabila keluar pagi-pagi 
menuju mushalla maka ia bertakbir sambil mengeraskan suaranya 
dengan takbir itu. (HR As Syafii). 


£ 3. 


SANA LAN 23 IL oKADa, ANOY 


“4 


969 





GEA SA NE ar 
dum LIGA Wang 


1653. Dan dalam satu riwayat: Ia biasa keluar pagi-pagi menuju 
mushalla pada hari raya, apabila matahari telah terbit maka ia 
bertakbir sampai ia datang ke mushalla kemudian ia takbir di 
mushalaa 1) sampai imam duduk, baru ia berhenti. (HR. As Syafi'i). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Menurut Sunnah Nabi saw. yaitu 
hendaknya keluar menuju shalat 'id dengan jalan kaki” itu, menunjuk- 
kan dianjurkannya keluar ke shalat 'id dan dianjurkan supaya berjalan 


: kaki tidak berkendaraan. 


Perkataan "dan hendaknya makan” itu, menunjukkan disunnat- 
kannya makan sebelum keluar ke shalat. Ini khusus untuk 'idul fithri, 
adapun pada 'idul adlha hendaknya makan itu ditangguhkan sehingga 
makan daging kurbannya. 

Perkataan "al 'awaatig” itu, jama' dari "aatig” yaitu wanita 
remaja yang mulai baligh, dan ada yang mengatakan anak muda yang 
belum kawin dan menurut Ibnu Duraid, 'aatig yaitu wanita yang 
hampir baligh. 

Perkataan ”Dzawaatil khuduur” itu, al khuduur jama” dari khadr 
yaitu satu bagian dari rumah yang ditabiri untuk tempat anak gadis, 
yang disebut mukhaddarah yakni gadis yang ditempatkan di balik tabir 
itu. 

Perkataan ”jilbab” itu, yaitu pakaian dan selendang, dan ada yang 
mengatakan selimut, dan ada pula yang mengatakan mukena yang biasa 
dipakai oleh perempuan untuk menutup kepala dan punggungnya, dan 
ada juga yang mengatakan kudung. 

Hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengannya memastikan/ 
menentukan dianjurkannya wanita-wanita agar keluar menuju mushal- 
la pada hari raya, tanpa dibedakan antara perawan, janda, remaja, 
tua, yang haid dan lainya, selama bukan wanita yang dalam keadaan 

iddah atau keluarnya itu akan membawa fitnah atau karena ada udzur 
lain. 


1) Mushalla di sini maksudnya lapangan (pent.) 


970 





Perkataan "ia (Ibnu Umar) apabila keluar pagi-pagi menuju 
mushalla maka ia bertakbir” itu, menunjukkan diperintahkannya 
takbir pada waktu berjalan menuju mushalla. Selanjutnya ia berkata: 
Sebagian besar pendapat Ulama' mengatakan sunat, yang dimulai dari 
keluarnya imam dari rumahnya menuju mushalla sampai dimulainya 
khuthbah. 


3. BAB: DISUNATKANNYA MAKAN SEBELUM KELUAR PADA 
HARI RAYA FITHRI, BUKAN ADLHA 


JELAS ot 


623 MAKA Par 2 ye 


CAN. Gas t Kala aa 


1654. Dari Anas ia berkata: Nabi saw. tidak pernah pergi pada 
hari raya fithri sehingga ia makan beberapa biji korma, dan ia 
memakannya itu dengan ganjil. (HR Ahmad dan Bukhari). 


AN 4G Pd (1 2 268 
SI PARI MAA 4-0 


Mn Ba Giaa TAI KE abal 


$ ta, ta 1AG 1 
IP sya Ol Pet abapb 

1655. Dan dari Buraidah ia berkata: Nabi saw. tidak pernah 
pergi pada hari raya fithri sehingga ia makan, dan4a tidakamakan pada 
hari raya adiha sehingga ia pulang. (HR Ibnu Majah, Tirmidzi dan 
“ena dan Ahmad menambah: Kemudian ia makan daging kurban- 
nya). 


Da 2 


LA Spek Sek Ia G3 on 


Ke AR 12312 2 
pia MEN NYATA 


971 


1656. Dan bagi Imam Malik — dalam Muwatha' dari Sa'id bin 
Musayab (dikatakan): Sesungguhnya manusia diperintahkan makan 
sebelum pergi pada hari raya fithri. 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Muhallab berkata: Hikmah makan sebelum shalat 
itu agar tidak ada persangkaan masih berlangsungnya puasa sampai 
shalat 'id dilangsungkan, jadi ini seolah-olah sadudz dzari'ah, yaitu 
mencegah segala kemungkinan yang tidak baik. Dan yang lain berka- 
ta: Tatkala telah tiba kewajiban berbuka sesudah kewajiban berpuasa 
maka disunatkan menyegerakan berbuka sebagai bukti mempercepat 
melaksanakan perintah Allah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh 
Ibnu Abi Jamrah. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Hikmah disunatkan- 


nya makan korma itu karena rasa manisnya yang berkhasiat menguat- 
kan pandangan yang berubah menjadi lemah karena puasa, dan 
karena rasa manis itu cocok dengan iman dan dijadikan sebagai ta'bir 


impian, dan melembutkan perasaan, dan inilah yang lebih dalam dari- 
pada lainnya. Oleh karena itu sebagian tabi'in menyunatkan berbuka 
dengan yang manis-manis secara mutlak semisal madu. Ia punberkata: 
Dan hikmahnya makan korma dengan ganjil (yakni satu biji) itu 
memberi isyarat kepada keesaan Tuhan. 

Perkataan "dan ia tidak makan pada hari raya adlha sampai ia 
pulang” itu, dalam riwayat Tirmidzi (dikatakan): 

”Dan ia tidak makan pada hari raya adlha sampai ia selesai 
shalat.” 


Dan Abu Bakar Al Atsram meriwayatkan hadis itu dengan lafal: 
”HATTAA YUDLAHHIYA" — sampai ia menyembelih kurban. 
Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengkhususkan disunatkannya 
makan pada hari adlha itu adalah bagi orang yang hendak berkurban, 
sedang hikmahnya mengakhirkan makan pada hari raya adiha itu 
karena hari itu diperintahkan menyembelih kurban dan memakannya, 
jadi dianjurkan sarapan dari sedikit daging kurban itu. Demikianlah 
pendapat Ibnu Ouddamah. 


4. BAB: MELALUI JALAN YANG BERLAINAN PADA HARI 
RAYA, DAN SAHALAT 'ID DI MASJID KARENA UDZUR 


2 Tak s4 PO 1x Dad ai n 
(KANAN MAMA ea Ha Puan AMOV 


“ 


972 





pa KP nh 3 
5 LAN en al PA aa 


1657. Dari Jabir ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila (pergi 
shalat) hari raya, ia melalui jalan yang berlainan. (HR Bukhari). 


9/3 2 Tar 


AE AI IS Eny 333 NON 
Maa LN KANG “ 


1658. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: Adalah Nabi saw. 
apabila keluar menuju shalat 'id maka ia kembali melalui jalan bukan 
jalan yang dilalui ketika pergi. (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi). 


ad 219 1S Pa eni Wa aa? Pel 
Asa seal puan MAA Cat 9 NON 
5 agan 9x3. 
Apt Po orloly Kp3 F4 To api 


1659. Dan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. pada hari raya pergi 
melalui satu jalan, kemudian kembali melalui jalan lain. (HR. Abu 
Daud dan Ibnu Majah). 


SALIKARA GAN 


LA 7 ARA 
A le AD Lp | 


—apbarn 1 ol. ag lia DAA 


1660. Dan dari Abu Hurairah, bahwa para sahabat ketika hujan 
turun pada hari raya, maka Nabi shalat 'id bersama mereka di masjid. 
(IR. Abu Daud dan Ibnu Majah). 1) 


1) Hadis ini iwayatnya tidak sah (Lihat Bulughul Maram hadis No. 525 dan Nailul 
Authar 3:331-332. Pent.) 


973 











Penjelasan: 


Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan disunat- 
kannya bagi makmum dan imam untuk pergi shalat 'id melalui satu 
jalan dan pulang melalui jalan lain, dan ini menurut pendapat sebagian 
besar Ulama”. 

Perkataan "Sesungguhnya sahabat-sahabat ketika hujan turun, 
pada hari raya, maka Nabi saw. shalat 'id bersama mereka di masjid” 
itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa tidak keluar ke 
tanah Japang dan shalat di masjid karena udzur hujan itu tidak 
makruh. 


5. BAB: WAKTU SHALAT 'ID 


an IA 2 219 “5 »J 2 Y.9 3p -1 
CA po Jaa Helena NI 
MEA NK NIA Ne ne, 
21 eU AA ba pig 
2 3x 7 Pi 2nd 2 ye 


. Pun - 2. 
Ci Ion 2 390 KA Se ES Bj 


- 


Apel IS Pi otaj— 


1661. Dari Abdullah bin Busrin — seorang sahabat Rasulullah 
saw. — bahwa ia pernah keluar bersama orang banyak pada hari raya 
fithri atau adiha. Kemudian ia mengingkari terlambatnya imam dan ia 
berkata: Sesungguhnya kami telah membuang-buang waktu, sedang 
pada waktu itu adalah saat shalat 'id. (HR Abu Daud dan Ibnu 
Majah). 


TA Aa ATA (AE Re ACT Ge MET IA Sh 
Yy Ik Sya SA Sya Gado Halo MY 
BP KPEN IT Pal 


Et S Na Sa UU. “ag 
PPUAI Pangep Iya Dan gao — gi 


974 





1662. Dan bagi As Syafi'i dalarn satu hadis mursal (dikatakan): 
Bahwa Nabi saw. pernah kirim surat kepada Amr bin Hazm - yang 
sedang berada di Najran — agar "menyegerakan shalat 'idul adlha dan 
melambatkan shalat 'idul fithri dan memberi peringatan kepada 
manusia.” 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis Abdullah bin Busrin itu menunjukkan 
diperintahkannya menyegerakan shalat 'id dan dimakruhkan meng- 
akhirkannya yang meliwati kebiasaan waktunya, sedang hadis Amr bin 
Hazm menunjukkan diperintahkannya menyegerakan shalat 'idul 
adlha dan melambatkan shalat 'idul fithri tetapi diantara hadis-hadis 
tentang ketentuan waktu shalat 'id ini yang lebih bagus adalah hadis 
yang diriwayatkan Jundub dan Ahmad bin Hasan Al Banna”, ia 
berkata: 


3oG - 0 0. pp, p TI, ajar gn 5 ANJI BA 
aji Jl . » 
OI 21 al 100 070 o— 


Ga JP ab PI aDay AS 


"Nabi saw. pernah shalat pada hari raya fithri bersama kami 
sedang waktu itu matahari kira-kira dua tombak, dan shalat hari 
raya adiha kira-kira setinggi satu tombak”. 


6. BAB: SHALAT 'ID SEBELUM KHUTHBAH TANPA ADZAN 
DAN IOAMAT, SERTA AYAT YANG DIBACA 


TA AI YP veg 195 eh eat oPI 3 

Pagal road lgu 06 Me yloye MY 

AL 212 DL OLI II AS 

Kl pa yA Sala ee Spot, 
# # 


1663. Dari Ibnu Umar ia berkata: Adalah Rasulullah saw., Abu 
Bakar dan Umar shalat dua hari raya sebelum khuthbah. (HR Jama'ah 
kecuali Abu Daud). 


s, 
au, Wet. 
b- 


ep 13 2G 00, LNEL IL 9 ATA 
AA Goa aan Ben ppleong 


975 





Pa AAA art hh 
Aa aab AP to) FAOP IR OS papayie X9 


1664. Dan dari Jabir bin Samurah ia berkata: Aku pernah shalat 
'id bersama Nabi saw. tidak hanya sekali atau dua kali tanpa 
adzan dan tanpa igamat. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tir- 


midzi). 


TA Toba MEA Seal Ba ANN 


7 Ly 


1665. Dan dari Ibnu Abbas dan Jabir, mereka berkata: Tidak 
ada adzan pada hari raya fithri dan tidak pula pada hari raya adiha. 
(HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Padu? 


Ae “ai Ap Aa SKA Ta TANPA Sedaly NU 
tah 2 on GA ye 331 3 
4 ana AR in Para « Lp A0 aa NE Go. 


7 “1d 
LAIN 3 Pe K0 


1666. Dan bagi Muslim dari Atha' ia berkata: Aku pernah dibe- 
ritahu Jabir bahwa tidak ada adzan untuk shalat 'idul fithri ketika 
imam keluar dan tidak juga sesudah ia keluar, tidak ada igamat, tidak 
ada seruan dan tidak ada apa pun, tidak ada adzan dan tidak ada 


igamat hari ini. 


See KA GT aT Naa ATW 


YP 


.Potuy. Gan H0 IA 5 ga) 


1667. Dan dari Samurah, bahwa Nabi saw. membaca SABBI- 
HISMA RABBIKAL A'LAA dan HAL ATAAKA HADITSUL 


GHAASYIYAH dalam shalat dua hari raya. (HR Ahmad). 


976 


ti 4 2 28 Tut 
HJ LasngugkE Enya Ika 9 -AUN 
332 Pa 
Angan 


1668. Dan bagi Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Nu'man bin 
Basyir seperti itu. 


Pama H Ae NAN Palak PERAN AA 


1669. Dan telah terdahulu hadis Nu'man bagi selain Ibnu Majah 
di bab Jum'ah. 


1 he al aan see kena Ame AA 


CIMB AN AE ARI 
Manu IAI 2. jan, 


1670. Dan dari Abi Wagid Al Laitsi — yang ditanya oleh Umar: 
Apa yang dibaca oleh Rasulullah saw. pada 'idul adiha dan fithri? 
Kemudian ia menjawab: Rasulullah saw. membaca OAAF WAL 
OUR'AANIL MAJIID dan IOTARABATIS SAA'AH pada dua hari 
raya itu. (HR Jama'ah kecuali Bukhari). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan bahwa 
yang diperintahkan dalam shalat 'id yaitu mendahulukan shalat dari- 
pada khuthbah. 

Perkataan "Tidak ada adzan pada hari raya fithri dan tidak pula 
pada hari raya adlha" itu, Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini 


menunjukkan tidak diperintahkannya adzan dan tidak pula igamat 
pada shalat dua bari raya. 


Perkataan "Bahwa Nabi saw. membaca SABBIHISMA RABBI- 
KAL A'LAA dan HAL ATAAKA HADITSUL GHAASYIYAH 


917 


pada dua hari raya” itu, Syarih berkata: Sebagian besar hadis-hadis 
dalam bab ini menunjukkan disunatkannya membaca SABBISHISMA 
RAABBIKAL A'LAA dan AL GHAASYIYAH pada dua hari raya. Ini 
| pendapat Ahmad bin Hanbal, sedang menurut As Syafi'i disunatkan 
membaca OAAF dan IOTARABATIS SAA'AH, dan menurut Ibnu 
Mas'ud disunatkan membaca surat-surat yang pertengahan. 1) Dan Abu 
Hanifah berkata: tidak ada sedikit pun ketentuan (bacaan). Dan Ibnu 
Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa Abubakar pernah membaca Ai 
Bagarah pada suatu hari raya, sehingga aku melihat seorang tua sem- 
poyongan karena lamanya berdiri, tetapi An Nawawi telah mengkom- 
promikan antara hadis-hadis tersebut yaitu: Sekali waktu ia membaca 
OAAF dan IOTARABATIS SAA'AH, dan waktu yang lain ia mem- 
baca SABBIHISMA RABBIKAL A'LAA dan HAL ATAAKA. 


| 7. BAB: BILANGAN TAKBIR SHALAT 'ID DAN TEMPATNYA 


Bg P9, pt PP 


Ai ketat NAK AN na Hap SE NI 
Cent I: PE en AI TI 


AKA TEA s3 


Ape 0 ob) Maa), 
an 12 ., Le 
PAN pan AA 


1671. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa 
Nabi saw. takbir 12 kali, yaitu tujuh kali pada raka'at pertama, dan 5 
kali pada raka'at kedua, dan tidak shalat sebelum dan sesudahnya. 
(HR Ahmad dan Ibnu Majal). 

Dan Ahmad berkata: Aku berpendapat seperti :ini. 


aa SAS ELANG AANG ht 9 -—YWVY 





1) Surat-surat perisasahan yaitu yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu 
pendek (pent.). 


| 973 


Sina BIP Peru ga “ 
SL 
Baar a 3 p. SEN 


” 4 
AA SIN Id ana 


1672. Dan dalam satu riwayat, ia berkata: Nabi saw. bersabda: 
Takbir shalat idul fithri itu 7 kali di raka'at pertama dan 5 kali di 
raka'at kedua, dan sesudah keduanya ada bacaan 2). (HR. Abu Daud 


dan Daraguthni). 


2L 2 


era KAN GAN (dilagaya Sya MNYY 
: (GEA AKA Says 


jl) 


“G NAN MUA eh Aa Jero, 


” Pa 


3gp Pel 1d 
Ga Ya as pa at Sg aan. an 


1673. Dan dari Amr bin Auf al Muzani, bahwa Nabi saw. dalam 
dua hari raya itu takbir 7 kali di raka'at pertama sebelum membaca 
(Fatihah dan surat), dan 5 kali di raka'at kedua (sebelum Fatihah dan 
surat). (HR. Tirmidzi dan ia berkata: Ini sebaik-baik hadis dari Nabi 
saw. dalam bab ini. Dan Ibnu Majah meriwayatkan (juga) tapi ia tidak 


N 


menyebut "girait” « bacaan). 


KK Tian FA Be dn RN (aan Peak d ATV$ 


1674. Tetapi Ibnu Majah meriwayatkan dari Said al Muadzin 
yang di dalamnya terdapat lafal "girait” seperti yang terdahulu. 


Penjelasan: 
Syarih berkata: Tentang bilangan takbir dan tempatnya dalam 
shalat ini para Ulama” berselisih pendapat sampai ada 10 pendapat. 
Di antaranya: 


na 
2) Tiap-riap raka'at ada bacaan surat (pen ). 


979 











1. Di raka'at pertama 7 kali sebelum membaca (fatihah), dan di 
raka'at kedua 5 kali sebelum membaca (fatihah). Al Iragi berkata: Ini 
pendapat sebagian besar Ulama” dari kalangan sahabat, tabi'in dan 
imam-imam madzhab. As Syafi'i berkata: Sesungguhnya 7 kali yang 
pertama itu sesudah takbiratul ihram. 


2. Bahwa takbiratul ihram itu termasuk 7 kali dalam raka'at per- 
tama. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad. 


Selanjutnya Syarih berkata: Ibnu Abdil Bar berkata: Diriwayat- 
kan dari Nabi saw. dengan sanad-sanad yang bagus, bahwa Nabi saw. 
takbir 7 kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua 
pada dua hari raya, tetapi tidak pernah diriwayatkan orang dari Nabi 
saw., baik dengan sanad yang kuat atau lemah yang menyalahi ini,dan 
inilah yang lebih patut untuk diamalkan. 


Syarih berkata: Dan dalam hadis Aisyah bagi Daraguthni, (7 kali 
itu) selain takbiratul ihram, dan bagi Abu Daud, selain dua takbir 
ruku', dan ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa 7 
kali itu tidak termasuk takbiratul ihram dan takbir ruku', dan yang 5 
kali tidak termasuk takbir ruku? Selanjutnya Syarih berkata: Pendapat 
yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, baik tentang bilangan 
takbir maupun tempat membaca. 

Tetapi terjadi perselisihan pendapat, tentang apakah takbirnya itu 
berturut-turut atau disela-selai dengan bacaan tahmid, tasbih dan seba- 
gainya? Kemudian Imam Malik, Abu Hanifah, Al Auza'i berpendapat 
bahwa takbirnya itu berturut-turut seperti bacaan tasbih pada ruku, dan 
sujud. Mereka beralasan, bahwa kalau ada bacaan yang diperintahkan 
di antara takbir-takbir itu tentu diriwayatkan seperti diriwayatkannya 
takbir (itu sendiri). Sedang Syafi'i berkata: Setiap antara dua takbir 
hendaklah berhenti untuk membaca tahlil, tahmid dan takbir. 1) 
Selesai. 


1) Yang dimaksud yaitu bacaan "SUBHANALLAH WAL HAMDU LILLAAH 
WA LAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAHU AKBAR”. Dan yang betul bacaan ini 
pun tidak ada, karena tidak ada dalilnya. (pen ). 


980 


8. BAB: TIDAK ADA SHALAT SEBELUM DAN SESUDAH 
SHALAT 'ID 


1 el SANAM Teka NS (GL 2 
Ang AAN Moto IG lele AVO 
Po KAA Kie Ge Tatan NAVY 
Ig AI La 24 Teu Ula 
Pes 


— PRA oldad Ian AN 9 dada 


? 
1675. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi saw. keluar pada hari 
raya kemudian ia shalat dua raka'at, yang ia tidak shalat sebelum dan 
sesudahnya. (HR. Jama'ah). 


Ben pt SNKA 2 AL Ta 29 
AI NGANTAR GA LAN AV 


Pal FN, IBI eren ta P3 ulata M 
—— NN IA 2 aa . PANAI 


1676. Dan mereka (Jama'ah) selain Tirmidzi dan Ibnu Majah 
menambah: Kemudian Nabi datang kepada wanita-wanita sedang Bilal 
menyertainya, lalu ia memerintahkan mereka untuk bersedekah, 
kemudian perempuan-perempuan itu segera menyedekahkan cincin 
dan kalung mereka. 


7 
IP era Tdk dat CA 2 30 4, 36 


OT 2, €€ 
DO Na rata Hyo —NYWV 
5 Maa: 5 ILK Rp3 YON LO y G1 AL 
AAS tai U OP tato HAN LN YSS, 
1677. Dan dari Ibnu Umar bahwa ia keluar pada hari raya, tapi 
ia tidak shalat sebelum dan sesudahnya, dan ia menyebutkan, bahwa 


Nabi saw pun berbuat demikian. (HR Ahmad dan Tirmidzi,dan Tir- 
midzi mengesahkannya). | 


7 LL 361 2 3 2 33 ' 
Sea JS Lal vugke Ho Gjenla MWA 


1678. Dan bagi Bukhari dari Ibnu Abbas (dikatakan): Bahwa 
Nabi saw. tidak menyukai shalat sebelum (shalat) 'id. 


981 





pen aa 2 P0 S3 9 un WEB 25 21 
Ca Aa2 ALI ATA Pata 9 AA 


disi 


7 P3 7 / 
en et bapbu elu JL bada YES 
P4 


1679. Dan dari Abu Sa'id dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. 
sama sekali tidak pernah shalat sebelum 'id, kemudian apabila ia telah 
pulang ke rumahnya maka ia shalat dua raka'at. (HR Ibnu Majah, dan 
Ahmad yang semakna dengan itu). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "yang ia tidak shalat sebelum dan sesu- 
dahnya” itu, di dalam hadis ini dan hadis-hadis lainnya dalam bab ini 
menunjukkan dimakruhkannya shalat sebelum dan sesudah shalat 'id. 
Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan dari Imam 
Malik, bahwa ia berkata: Tidak ada shalat tathawwu' di tempat diada- 
kan shalat 'id itu, sebelum dan sesudah shalat 'id, tetapi kalau 
shalat itu diadakan di masjid ada dua riwayat, sedang Az Zuhri berka- 
ta” Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari Ulama” kita, ada 
yang menyebutkan, bahwa salah seorang dari kalangan salaf ada yang 
shalat sebelum atau sesudah shalat ?id. 

Dan dari Imam Ahmad bahwa ia berkata: Orang-orang Kufah 
shalat sesudah shalat 'id dan bukan sebelumnya, sedang orang-orang 
Bashrah shalat sebelum shalat 'id dan tidak sesudahnya, tapi orang- 
orang Madinah tidak shalat sebelum dan sesudah shalat 'id. 

Dan Al Bazzar meriwayatkan dari Al Wahd bin Sarii” bekas 
hamba sahaya Amr bin Harits, ia berkata: Kami pernah keJuar bersa- 
ma Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada hari raya kernudian ia 
ditanya oleh satu kaum dari teman-temannya, tentang shalat sebelum 
dan sesudah shalat 'id, tetapi Ali sama sekah tidak menjawabnya, 
kemudian setelah tiba waktu shalat, maka ia shalat bersama orang 
banyak, lalu ia takbir 7 kali dan 5 kali, kemudian khuthbah lalu turun 
kemudian naik (kendaraannya), maka mereka bertanya: Ya Amirul 
Mukminin, bagaimana itu orang-orang mengerjakan shalat (selain 
shalat 'id)? Ia menjawab: Barangkalai saya tidak akan berbuat begitu. 
Kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Nabi saw., bahwa Nabi saw. 
tidak pernah shalat sebelum dan sesudah shalat 'id, maka barangsiapa 
suka.silakan mengerjakan dan barangsiapa tidak suka maka tinggal- 
kan. Pernahkah kamu melihat aku melarang satu kaum untuk shalat? 


982 





Kalau begitu aku sama dengan orang yang melarang manusia menger- 
jakan shalat. 1) 


9. BAB: KHUTHBAH 'ID DAN HUKUM-HUKUMNYA 


LI 4 NP 2 “AG 2 nan 
&£ jaan La Teh ls NW 
23905 15, 20115 AAL Berat 9 ant 0 
P 


2 bal 2 Bat ., "pa 
Iban Aga Oya alay dna sn J3 3 IAI 


Ska ae ana Deal M3 y INA BII 315 4 Pan 

, : H Sange Song UR Bodi Na 

Pe Lappan adas? apai Senen pal 
ee, net 3 tt 4 


BOMEN Ha « ARE KLIK Pa va 
2 Mata mi dea Kata pa Kanan os 


1680. Darr Abu Sa'id ia berkata: Adalah Nabi saw. pada "Idul 
faith dan ndlha keluar kec mushalla. Dan sesuatu yang pertama kali ia 
kerjakan adalah shalat, kemudian ia salam, lalu berdiri menghadap 
khalayak. sedangkan khalayak tetap duduk di shaf-shaf mereka, kemu- 
dian Nabi snw. memberi peringatan kepada mereka, memesan dan 
memberikan perintah-perintah kepada mereka, dan jika ia bermaksud 
mengirim satu pasukan atau perintah sesuatu maka ia memerintah di 


waktu khutbah itu, kemudian ia berpaling. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslm). 


NN 
N 


17 Ha ud eat 12 127p LL AL Ay Ta L gr 
Ke pn OP Eye Sulbaro NN 
.. 2 PT and 3 pal (2 MEP: z 27 7 
BN IA SEE ATAS, 
p- P2 5 


"17 
2573 


pr 1 art 2 II hh » 2 
B3 | x » 3: ea £ » 2y 73 2/35 
JATENG ae SA ENI 


1) Potkntaan Ali “borungain e j 
J pn suka maka kerjakanlah, dan b i 1 
maka maggalkan” 1m, Iitaldid (umtuk ancaman) sebab yang Mana Sange 


mengerjakan dan Al sendu pun tidak j i j 
Papa | iduk mengerjakannya. Dan tidak mengerjakan itulah 


983 





Aida ka NA LA AS an ae siak 


Hang pa 


103 


aer Tera reg LI Net ep 3 31 Len KAI 
Ren TAN ANK PR PANEN aga » AYAT 
LO pt MPA 
S3. Ga G5 Aa SEA Ip gate 


..9 bea PA Poto, CNP Kap TN 


z 


1681. Dari Tharig bin Syihab ia berkata: Marwan pernah menge- 
luarkan mimbar pada suatu hari raya, kemudian ia memulai khuthbah 
sebelum shalat, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian ber- 
kata: Hai Marwan, engkau telah menyalahi sunnah (Nabi), engkau 
mengeluarkan mimbar pada hari raya sedang mimbar itu tidak pernah 
dikeluarkan pada hari raya, dan engkau mendahulukan khuthbah 
sebelum shalat. 


Kemudian Abu Sa'id berkata: Orang ini telah melakukan kewajib- 
| annya, karena aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Ba- 
| rangsiapa mengetahui kemungkaran kemudian ia mampu mengubah- 

nya maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika ia tidak 
mampu (dengan tangannya) maka dengan lisannya, kemudian jika ia 
tidak mampu maka dengan hatinya, sedang dengan hati itu adalah 
selemah-lemah iman. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu 


Majah). 
| 
.. fee PAN, 0 oe11 II 4 maa 
£ 2 ama Jan “ ea ea Ta m3 —YTAY 


an 


AS POT Ka EYANG Lal 


Pen Gn 1 mah v4 
wak a43 SY AS 


P3) rada Krn He Pa 
TAG 9 KTA Ie 4 bagas #RP33 
, 
— PO tot — 


984 





1682. Dan dari Jabir ia berkata: Aku pernah mengikuti shalat 'id 
bersama Nabi saw. pada hari raya, kemudian ia memulai dengan shalat 
sebelum khuthbah, tanpa adzan dan tanpa igamat, kemudian ia berdiri 
sambil memegang Bilal, lalu ia memerintahkan tagwa kepada Allah 
dan menganjurkan taat kepada-Nya, memberi nasihat kepad manusia 
dan memberi peringatan mereka, kemudian ia berjalan sehingga ia 
datang kepada perempun-perempuan, lalu memberi nasihat mereka 
dun memberi peringatan mereka. (HR Muslim dan Nasa'i). 


a32 Pe na Bh 37 Aa “& 
APD KANE Asa: & uk aa 533 23 NN 
1683. Dan dalam satu lafal bagi Muslim (dikatakan): Kemudian 


setelah in selesai, maka ia turun, lalu datang kepada perempuan- 
perempuan kemudian memberi peringatan mereka. 


Bea BA KP AMA 


2 Pt 7L - “ag 
PAPAN ANN PARA AKA ES AP WNA AA, 
3 Pd 


1684. Dan dari Sa'ad al Muadzdzin ia berkata: Adalah Nabi saw. 
membaca takbir antara bagian-bagian khuthbah, ia memperbanyak 
takbir dan khuthbah hari raya. (HR Ibnu Majah). 1) 


PN Oa A L 2639 3 ni 9,3 2 3 
ta La Sera na Ketat KPA NE GAN WO 
7 , 2 27 2 
—.o Po yo KAN Ines gede SN 2 


1685. Dan dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, 2) ia berkata: 
Menurut sunnah, hendaklah imam berkhutbah dua kali pada dua hari 


() Unila ini tidak sah karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang lemah 
(kihat Naihul Authar 3946 - peni.) 

2) Lhmdilih ndnlah seorang tabi'i, karena itu perkataan "mimassunnah” « 
di uni bukanlah Sunnah Nabi (Lihat Nailul Authar 3:347). Karena itu, hadis ini 


tidak dapat dijadikan dalil, bahwa khutbah 'id itu dua kali (pen .). 


985 


raya, yang dipisahkan antara keduanya itu dengan duduk. (HR As 
Syafii). 


3 v9 FN A1 Ta 

ba Ana Tata 1 "aus 2 , Seolsa 7 xAA 
4 a 22 P3 3 Lg 

: Fi Air AI LEK NA PL Pan - 


1 Lt Lah 7x 

PA Na SA na 2 AA 

— Is) GI ag SENEKUN ME Nai Sau 
2030 


: Manbap Ce ot ce H3 


1686. Dan dari Atha' dari Abdillah bin Saa-ib ia berkata: Aku 
pernah mengikuti hari raya bersama Nabi saw., kemudian setelah 
selesai shalat ia bersabda: "Sesungguhnya aku akan berkhutbah, maka 
barangsiapa suka duduk untuk mendengarkan khutbah maka duduk- 
lah, dan barangsiapa hendak pergi maka silakan pergi”. (HR Nasa'i, 
Ibnu Majah dan Abu Daud). 1) 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”mushalla” itu, yang dimaksud yaitu 

”satu tempat yang dikenal di Madinah” 2), dan Ibnu Hajar berkata di 

.dalam Fat-hul Bari: Jarak antara mushalla dan pintu,masjid Nabi ialah 
1000 hasta (kira-kira 500 meter). 

Perkataan ”Dan sesuatu yang pertama kali ia kerjakan adalah 
shalat” itu, menunjukkan, bahwa menurut sunnah ialah mendahulukan 
shalat daripada khutbah. Dan hadis ini menunjukkan, bahwa di 
mushalla itu pada zaman Nabis aw..tidak memakai mimbar. 3) 


Perkataan ” Kemudian ia memerintahkan tagwa kepada Allah dan 
menganjurkan taat kepada-Nya” dan seterusnya itu, Syarih berkata: 
Ini menunjukkan disunatkannya memberi nasehat dan peringatan di 
dalam khutbah 'id, serta disunatkannya memberi nasehat kepada 
kaum wanita dan memberi peringatan kepada mereka, serta mengan- 


1) Hadis ini mursal (Lihat Nailul Authar 3:347 - pen 1 
2) Di tempat itu sekarang sudah dibangun sebuah masjid, yaitu masjid Ghamamah 


(pen .). 
3) Barangkali yang dimaksud ini adalah hadis no. 1682 (pen ). 


986 








jurkan mereka untuk bersedekah. Apabila tidak membawa akibat 
timbulnya mafsadah dan fitnah bagi khatib itu sendiri atau pendengar- 
ny alau yang lain. 

Perkataan “kemudian setelah selesai maka ia turun” itu, Oadli 
Iyadi berkata: Turunnya Nabi saw. itu di tengah-tengah khutbah. An 
Nawawi berkata: Itu tidak benar, sebenarnya Nabi saw. turun kepada 
perempuan-perempuan itu sesudah selesai khutbah 'id dan sesudah 
selesai memberi nasihat kepada kaum pria. 

Mushannif berkata: Perkataan "maka ia turun” itu, menunjukkan 
bahwa khutbahnya Nabi saw. itu di tempat yang tinggi. 

Sabda Nabi saw. "sungguh kami akan khutbah, maka barangsiapa 

uku duduk dan seterusnya” itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, 
bahwa duduk untuk mendengarkan khutbah 'id itu tidak wajib. 

Mushannif berkata: Ini menerangkan, bahwa khutbah (id) itu 
adalah sunat, karena kalau wajib tentu wajib pula duduk untuk dide- 
ngaikannya 1) 


10. BAB: KHUTBAH IDUL ADLHA 
Men Aan ST an Aha Ciri laa House 
"jua 2 
Lain Plot Sei KATUN 


1687. Dari Hirmas bin Ziyad ia berkata: Aku pernah melihat 
"Nabi saw. khutbah di hadapan orang banyak di atas ontanya yang 
terbelah telinganya pada hari raya Ourban di Mina. (HR Ahmad dan 
Abu Daud). 


PALA 


KATA LS Lag UI 03 NM 


MIantolu. FE Kata 1s 


1) Oleh karena hadis teritang ini lemah maka harus kembali kepada pokok, yaitu 


Nabi saw. selatu khutbah dah tentang mendengarkan khutbah pun telah diterangkan (pen). 


987 





1688. Dan dari Abi Umamah ia berkata: Aku pernah mende- 


ngar “anji Nabi saw. pada hari raya Ourban, di Mina. (HR Abu 
aud). 


JAPAN TA entarn 0? 1 
anna AN Ny IN NINA 
AP 7. 


1 
0 3 et 
2 TER LK pera PAD 


s5 P 
Gobel lega Gay Ang AE 
br yg Pa Pele P3 - AT IN Laden ak Otah PEN OGU, pa 

34 22 

Ce Oa Ke am LA na AAN 5 90 n pel ene 

AA aa APA 


Pl 


pa IN pi Ae 


2 an NA bara AI, Apa 13 5 - 


otak Ita at MG NT da 
"3 C "P4 


1689. Dan dari Abdurrahman bin Muadz at Taimi, i 
, ia berkata: 
Rasulullah saw. pernah khutbah (di hadapan) kami - me Penta 
di Mina — kemudian terbukalah pendengaran-pendengaran kami, 


sehingga kami mendengar apa yang ia katakan, padahal kami di 
tempat-tempat kami, kemudian ia mulai mengajar mereka tentang 
ibadah hajji mereka, sehingga ia sampai tentang melempar jamrah lalu 
ia meletakkan kedua jari telunjuknya, kemudian ia memperagakan 
tentang batu-batu untuk melempar jamrah itu, kemudian ia memerin- 
tahkan kepada sahabat-sahabat muhajirin, lalu mereka turun di depan 
masjid (Khaif), kemudian memerintahkan kepada sahabat-sahabat 
Anshar lalu mereka turun di belakang masjid, kemudian orang-orang 
lain pun turun sesudah itu. (HR Abu Daud, dan Nasa'i yang semakna 
dengan itu). 


PN Tee dah PA NN A71 Telat Ge Se Ga antr 
LAN AA AA La Hat DN 03131 
EK AN ana bat Kap 2 Ga lo 


988 





Pol Pur 3G 


2.21 374 PUS at 
GEN BR SA SE AT KAKAK 
Ban AN en HUM II INA Pa AA p. 21 
Mg EA Saha : aw, Umi 
dis KAA ya As Dow) 3 Dak 


,, - CL RL Ka AE 31 Pad 
Go IE ABS ABANG an JUS AG Ao aan 
PP eh 


£ 


pop A NG pnbn IU II, Pad Tn men 

AGE CA KMK Kega 

PU AAEKTA NEKAT Pafgws gd 3 2 Jah 
» 


c 2 ant PA 1271 1246 An 2 70 
Say S8 J6 2" Tar Salat! Sao M3. 4g! 1 


(Sal NK PENA ika 
“. “gk “3 —. $ p Ae 3 272031 Pa 
dio gus BIN JAN AK Na 


... 4 ”. “ an th, LN Pe ra TP 
ae pt bean 9 01 Aher 


SSAN AL Tety an jasa JB . SEN ' SA 
Pd ” 


IG Dan dari Abi Bakrah, ia berkata: Nabi saw. berkhutbah 
(di hactapan) kami pada hari raya Adl-ha, kemudian ia bertanya: "Ta- 
hukah kamu, hari apa ini? Kami menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih tahu. Lalu ia diam sehingga kami mengira bahwa ia akan 


" memberi nama dengan nama lainnya, kemudian ia bertanya: Bukan- 


kar mi han gurban? Kami menjawab: Benar. Ia bertanya (lagi): Bulan 
apa ini? Kami menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengeta- 
tgl. Kemudian ia diam, sampai kami mengira bahwa ia akan memberi 
nama dengan nama lain. Lalu ia bertanya: Bukankah ini bulan Dzul 


Hijjah? Kami menjawab: Benar. Ia bertanya (lagi): Negeri apa ini? 
Kanu menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Kemu- 
dhan 10 diam, Sampai kami mengira bahwa ia akan memberi nama 
dengan nama tam, Inlu in bertanya: Bukankah ini tanah haram? Kami 
menjawab: Benar Ja bersabda: Sesungguhnya darahmu dan harta ben- 
"tam adalah haram ntas kamu sebagaimana haramnya harimu ini, di 
bulanmu ini, dam di negerimu ini sampai kamu bertemu Tuhan. Ingat- 


lah, tidakkah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab: Ya. Lalu 


989 


























'a bersabda: Ya Allah, saksikanlah, maka hendaklah yang hadir 
menyampaikan kepada yang ghaib, karena banyak orang yang diberi- 
tahu itu lebih memperhatikan daripada orang yang mendengarkan 
(sendiri), lalu janganlah sepeninggalku nanti kamu kembali menjadi 
kafir yang saling memukul leher yang satu terhadap yang lain. (HR 
Ahmad dan Bukhari). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan dianjur- 
kannya khutbah pada hari raya Ourban. 

Perkataan "Tahukah kamu hari apakah ini?” itu, Syarih berkata: 
Hikmah tiga buah pertanyaan Nabi saw. dan diamnya sesudah perta- 
nyaan-pertanyaannya itu adalah sebagaimana yang dikatakan Al 
Ourthubi, bahwa itu untuk mempercepat pengertian mereka dan agar 
mereka dapat menerima keseluruhannya dan merasakan keagungan 
apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka itu. Oleh karena itu 
sesudahnya bersabda: "Sesungguhnya darahmu” dan seterusnya, 
dengan tujuan untuk menekankan dalam menerangkan haramnya 
perkara perkara ini. 


Sabda Nabi saw. "Karena banyak orang yang diberitahu itu lebih 
memperhatikan daripada orang yang mendengarkan sendiri” itu, Mah- 
lab berkata: Ini menunjukkan, bahwa pada akhir zaman nanti akan 
ada orang yang lebih mengerti daripada orang dahulu, tetapi ini sangat 
jarang karena kata "rubba” itu dipergunakan untuk arti ”sedikit”. 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkannya khutbah 
pada hari Ourban, dan menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu 
pengetahuan dengan menekankan haramnya perkara-perkara tersebut 
untuk dihindari sejauh mungkin. 


11. BAB: HUKUMNYA HILAL 'ID APABILA TERTUTUP OLEH 
AWAN KEMUDIAN DIKETAHUI SESUDAH SIANG 


D3 20 1. 2.13 9 


AAA ME PES GE ANAN 
B8. JA 


ag 1 II 73 29 


e nada yaSaat DB gp na Ya X . 
Ass IA laga le AI KAA Jaan dag A3 


"DX 

Gx 

3 
2 


2g Te Ragi 


Hd 


990 


2993” “3 (nd 3# 3 2 2J 25 Len 
JA Gapaa al a. Renbalobado pm 


LL DN Mato 


1691. Dari Abi Umair bin Anas dari seorang bibinya dari go- 
longan Anshar, mereka berkata: Pernah tanggal satu Syawal tertutup 
awan, kemudian paginya kami masih berpuasa, lalu datanglah serom- 
bongan pedagang pada akhir siang, Jalu mereka bersumpah di hadapan 
Rasulullah saw. menyampaikan bahwa mereka kemarin melihat hilal. 
Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan manusia agar berbuka 
pada hari itu, dan agar mereka keluar untuk shalat 'id esok harinya. 
(HR Imam lima kecuali Tirmidzi). 


$ , . » aa 1 P) P) Ta 

ane AA ALE YA PAN MEA TEA TAKEPAR YAN 
i 28 J3 PL hj Ye 2Gp) 23 1 
LSN 0 Loptt, pp HAK Yg 

1692. Dan dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


Hari raya fithri itu pada hari manusia berbuka dan hari raya adlha itu 
pada hari manusia berkurban”. (HR Tirmidzi). 


ISI p1e II, Mare P3 MA, 
ap ENG T bsd Ilnt9 kyt 
2 D3“ Y pes 1 12 AAA 


Ab NN ol) PA AY DU Fi all 


1693. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Puasa itu pada hari di mana manusia berpuasa, hari raya fithri itu 
pada hari di mana manusia berbuka, dan hari raya adiha itu pada hari 
di mana manusia berkurban”. (HR Tirmidzi). 


PN Kota CAR A3 


PPA KS MAA sg sag NA 


1694. Dan hadis itu bagi riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, 
(sama dengan itu) kecuali tentang puasa (tidak disebut). 


991 





Penjelasan: 


” Syarih berkata: Hadis itu dijadikan dalil oleh orang yang berpen- 
lapat bahwa shalat 'id itu dikerjakan pada hari kedua jika hari 'id itu 
tidak jelas, melainkan sesudah keluar waktunya shalat. 1) 


Sabda Nabi saw. "Hari raya fithri itu ialah i 
orang-orang berbuka dan Aa ana itu, Tani Pena Ba 
Ulama menafsiri hadis ini sebagai berikut: Sesungguhnya makna 
shaum dan fithri itu dikerjakan dengan kompak dan massal. Dan Al 
Khathabi tentang makna hadis ini ja berkata: Sesungguhnya kesalahan 
yang Silakukan dengan ijtihad itu diampuni, maka kalau suatu kaum 
berijtihad (untuk melihat hilal) kemudian mereka tidak berhasil 
mengetahuinya kecuali sesudah 30 hari lalu mereka tidak berbuka 
Pa mereka menyempurnakan 30 hari, kemudian ternyata bahwa 
ulan itu berumur 29 hari, maka puasa dan bukan mereka itu tidak ber- 
akibat apa pun, baik dosa ataupun cela, demikian juga dalam ibadah 


hajji apabila mereka salah dal i 
: am menentukan h 
mereka tidak wajib megulangi. si khai 


12. BAB: DIANJURKAN DZIKIR DAN IBADAH FADA HARI 
10 DZIL HIJJAH DAN HARI-HARI TASYRIO 


PR Pera 

NN CA CNN oi YA 2 IL nc e CAN Sa 
TN sales Kai 2 Je Melee aya AO 
Lana ma ag AN Ya gerai YP, Pe 
AI EN JS NAGA 


2 hh $ 9 s 
SI Pa HI NATA PR APA NATA 
AR ag p 2 (4 


— 


- 


GR IT KA te IG Ny 
“gg £ gaad 7iw "Ta Partai Beda 3 
“ Oi - 5 SAN VIP Pd 3 & Jan lea 3 bah 3 
z 


MA Mat, 2 


si Ta Dari Ibnus Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
| fa ada hari-hari beramal saleh yang lebih disukai Allah azza wa 
jala melainkan hari-hari ini — yaitu hari-hari tanggal 10 (Dzil 





1) Waktu shalat 'id yaitu mulai luha sampai zawal - (pen ) 


992 


Mujjah). Sahabat-sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah tidak 
termasuk jihad fi sabilillah? Ia menjawab: Tidaklah termasuk jihad 
@ubiliilah, melainkan seorang laki-laki yang mengurbankan diri dan 
hartanya kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun daripadanya. 
(HR Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i). 


2. 


Get AN NO ML Un) 
PKI AN Iyan JP EpLeAoyag NAN 
5 s9 7 PG Lea Nara) ? 
ajal MIL pr atap AA e Ba 
“: 2 Ka a 
0 beb Gn kete dna BA z7 5 1 2 
JAN AN Cab AS LENGAN 


p 
9.3 


5 
ISP ola) edaaed 


1696. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Tidak ada hari-hari yang lebih agung bagi Aliah swt., dan tidak ada 
amal pada hari-hari itu yang lebih IA cintai selain hari-hari tanggal 10 
(Dzil Hijjah) ini, oleh karena itu perbanyaklah pada hari-hari itu 
membaca tahlil (laa ilaaha illallaah), takbir dan tahmid. (HR Ahmad). 


TN 3 
x 


Ai 


x 


MAYA YAN AR Ata NA A11 
Td 
Pe LN Kan F4 
NN Inda, EN | 
# 
HA DLA—D Peti — 
1697. Dan dari Nubaisyah al Hudzali ia berkata: Rasulullah saw. 


bersabda: Hari-hari tasyrig itu adalah hari-hari makan, minum, dan 
dzikrullah azza wa jalla. (HR Ahmad, Muslim dan Nasa'1). 


PPA aa? 


AN ya Haa 


Imam Bukhari berkata: Ibnu Abbas berkata: Yang dimaksud 
firman Allah: 


993 















































& pa Ta 
JA Bl» 


PER IA TAAA On Nyadi Wuokaglan 
AE NE TA CT Yan YAA ENG 
aan Aa 16 Tee APN 
2 yKp3 1 A Re de Pan AA 


LN GAN . 221 


Ai PS ga 





”Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari 
yang ditentukan” itu, adalah hari ke-10 (Dzil Hijjah), sedang al ayya- 
mul ma'duudat — hari-hari yang berbilang (Bagarah: 203) itu adalah 
hari-hari tasyrig. Ia berkata: Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah 
keluar ke pasar pada hari-hari tanggal 10 (Dzil Hijjah), mereka 
bertakbir dan orang-orang bertakbir bersama mereka. Ibnu Abbas 
berkata: Sedang Umar pernah bertakbir di Kubbahnya di Mina, lalu 
didengar oleh orang-orang yang diam di masjid kemudian mereka 
bertakbir dan orang-orang yang di pasar (juga) bertakbir sehingga 
Mina penuh suara takbir. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan keutamaan tanggal 10 
(Dzil Hijjah) daripada hari:hari lainnya dalam setahun. Sedang 
hikmah mengkhususkan tanggal 10 Dzil Hijjah dengan keistimewaan 
ini adalah karena berkumpulnya pokok-pokok ibadah pada hari-hari 
tersebut: yaitu Hajji, sedekah, puasa dan shalat. 


Perkataan "Pendapat Ibnu Abbas tentang tanggal 10 dan.ayyamut 
tasyrig di atas, Syarih berkata: Tentang hari-hari tasyrig itu, masih 
diperselisihkan. 

Tetapi menurut ahli bahasa dan ahli-ahli figih, bahwa hari-hari 
tasyrig itu adalah sesudah idul adiha sekalipun mereka masih berselisih 
tentang apakah hari-hari tasyrig itu dua atau tiga hari. 


994 


2 sud kta du , ed 
SOON 
KITAB SHALATIL KHAUF 


1. BAB: MACAM-MACAM RIWAYAT TENTANG 
SHALAT KHAUF 


LENNGS KE EIIAKAW 
Kang kn SANA 
P ha Dig sg In A Pe Gg ee Pel 1 
2) ewe 2 ANA sal 


2 ed 


Na PN, KG SEMATA SEA 
Pera FLA A Megan AA 


Tor 


sapu Aa AS EA 


Pala 


1698. Dari Shalih bin Khawat dari orang yang pernah shalat ber- 
sama Nabi saw. pada hari perang Dzatir Riga', bahwa satu kelompok 
bershaf bersama Nabi saw., dan satu kelompok (lagi) menghadap ke 
arah musuh, kemudian Nabi saw. shalat satu raka'at bersama kelom- 
pok yang shalat bersama dia, lalu Nabi saw. tetap berdiri, sedang 
mereka meneruskan shalat mereka, kemudian mereka salam (terus) 
menghadap ke arah musuh, lalu datanglah satu kelompok yang lain, 
kemudian Nabi saw. shalat bersama mereka satu raka'at yang masih 
tertinggal, kemudian Nabi saw. tetap dalam keadaan duduk, lalu 
mereka (makmum) menyempurnakan sendiri,- kemudian Nabi saw. 

sulam bersama mereka. (HR Jama'ali kecuali Ibnu Majah). 


SE KENA NA 


995 











an CNN, 


Pal 2 
5 - | s1 Fx » "AN " 3 
AP ARYA ka He 


1699. Dan dalam riwayat yang lain bagi Jama'ah (ahli hadis) dari 
Shaleh bin Khawwat dari Sahal bin Abi Hatsmah dari Nabi saw. 


seperti cara ini. 
A. CARA LAIN 


Eta PA IY KA LN 


- 
Pi 


Ao AL PO Pa “ P7 
KALA 


NA Lp, AJ 


ae Tx £ 
Ang KIA GA Maa 


1700. Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat 
khauf satu raka'at bersama salah satu dari dua kelompok, sedang 
kelompok yang lain menghadap ke arah musuh, kemudian mereka 
berpaling dan menempati tempat teman-teman mereka sambil meng- 
hadap ke arah musuh, lalu datanglah mereka (kelompok yang satu) 
kemudian Nabi saw. shalat satu raka'at (lagi) bersama mereka. Lalu 
salam, kemudian mereka (kelompok yang pertama) menyelesaikan 
satu raka'at (lagi) dan (kelompok kedua) pun menyelesaikan satu 
raka'at (lagi). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


B. CARA LAIN 


Dp PAI ah YS IL P3 2 PL 3 

(AA Aa Jaa pa Lan MB piye YA 
Pra Lae LOL Ta yang 29 Pia ALA 
EMAK ar WN Rey payah Ne 


996 


P3 Pa nh Ng 331 LA . 

27 2 AAN Lo ane aa Pe Ne AN" 
SAS IN eta fat” LAC Ietanitia aa Li 
SN AAN EN, UN Aalai 
At BAN Sana LP, IL D3 LA 


Na 


pnp h 123 24 


NE PPA ap SY 
INN PENA A 


apn 


“LA (Wodiatad ra aan AU ag ne ask AN PMA Li Ta 

KAA Goa sa Aga R3 INA 8, 
Ia ON LAI 233A II Sa Lee IA 
BAN KA Aa PENA Lara GRAN 


Pi 
, Ber, IA P Ia te Ket 133 
KENA ENG NN TAN AI 
F . 
SA ph 03) Ha cad 


Sa PENA AN PA 
NI IT, RP yag 95 119 2. 
DISEANBLAS AI 


” 


4 pp INA 


5. S3 PD 3 LA ANA OT IL ra. 
- bada | Bagi an | NG (» 

Sara depan aga Ae AI oigo gas Asiga al 23 

an an PEP APA 

Hee 


A AB nb PA Natan 
MS ape IA PN AK Saga Je aa 
5 wah 2 


0. 


1701. Dari Jabir ia berkata: Aku pernah mengikuti shalat khauf 
bersama Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. mengatur barisan 
kami menjadi dua shaf di belakangnya, sedang musuh berada di antara 
kumi dan Kiblat. 

Lalu Rasulullah saw. takbir dan kami pun takbir semuanya, 
kemudian Rasulullah saw. ruku' lalu kami pun ruku' semuanya, 
kemudian Rasulullah saw. mengangkat kepalanya dari ruku”, lalu kami 
mengangkat kepala kami semuanya, kemudian Rasulullah turun 
hendak sujud dan diikuti oleh shaf yang pertama, sedang shaf yang 
kedua tetap berdiri menghadap musuh, lalu setelah Nabi saw. selesai 
sujud bersama saf pertama, maka saf kedua turun sujud dan saf 
pertama berdiri, kemudian saf kedua maju dan saf pertama mundur, 
kemudian Nabi ruku' dan kami ruku' semuanya, kemudian Nabi saw. 
mengangkat kepalanya dari ruku' dan kami pun mengangkat semua- 


997 








« kemudian Nabi turun sujud bersama shaf yang di belakangnya - 

wu shaf yang kedua dalam raka'at pertama - sedang shaf kedua 
diri ke jurusan musuh, maka tatkala Nabi selesai sujud bersama 
:f yang di belakangnya itu maka shaf kedua turun sujud lalu mereka 
af pertama dan shaf kedua) kemudian Nabi salam dan kami pun 
un semuanya. (HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i). 


“2 


AG ITA ha LN, GL Sang - WN 
PP An Ih Ke 1 
"GA EK Ia Segan P: I ses 


Si na gp. 24 Yeay Ca aan 215 


ena bag Wan 32 up 


2. Dan Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan sifat 

khauf ini dari Abi Ayasy Az Zargi dan ia berkata: Kemudian 
iullah saw. shalat khauf itu dua kali, sekali di Asafan dan sekali 
di daerah Bani Sulam. 


€. CARA LAIN 


PAI SA Sp AU 


” 
Z 
Lea Dn ea LA sea kr daan? 12 1 
- Lha nge - | Ta 
2 Sp aga aa F3, 


Gi 


g 3 nye 
mna AAA Die HA ee: Ne 


1703. Dari Jabir ia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw. di 
Ozatir Riga”, sedang shalat telah diigamati, kemudian Nabi saw. shalat 
dua raka'at dengan satu kelompok, kemudian mereka mundur, lalu 
Nabi saw. meneruskan shalat dua raka'at (lagi) bersama satu kelompok 
yang lain, jadi Nabi saw. shalat 4 raka'at, sedang orang-orang itu 2 
raka'at. (HR Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


998 


.. 2 « Pi - 
” EP MN Ia 181, 2 et HK ee : 
Kasih Yaa SA Aoa AA Ades At! 
AR dat Ea TN 


AI upudr 


1704. Dan menurut riwayat As Syafi'i dan Nasa'i dari Hasan dari 
Jubir, bahwa Nabi saw. pernah shalat dua raka'at bersama sekelompok 
wahabat sahabatnya, kemudian ia salam, lalu ia shalat (lagi) dua 
raka'at bersama sahabat-sahabatnya yang lain, kemudian salam. 


DA $ #2 519 
Na Haa Kado G5 “ab map 3-0 
man PN "alan 2 ed & Pe ah 
hg Se MOS — Ae NA yaaa Ga NYA) 


NN Aa Ke Tn Ea 
SN, 


Lg Ba 3 


1705. Dan dari Hasan dari Abi Bakrah ia berkata: Nabi saw. 
pernah shalat khauf bersama kami, kemudian ia shalat dua raka'at 
bersama sebagian sahabat-sahabatnya lalu ia salam, kemudian mereka 
mundur, dan datanglah sahabat-sahabat yang lain sedang mereka di 
depan kelompok pertama tadi, lalu Nabi saw. shalat bersama mereka 
dua raka'at kemudian salam, jadi bagi Nabi saw. adalah 4 raka'at, 
sedang bagi kaum itu masing-masing dua raka'at. (HR Ahmad dan 
Nasa'i). 


“ 4 pe rd beta 


Aa KEK pes PEG yaa G3 gige AW 
prana ENG AN Spa 


999 


1706. Dan Abu Daud meriwayatkan, ia berkata: Dan demikian 
juga riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salmah dari Jabir dari 
Nabi saw., dan kemudian juga yang dikatakan Sulaiman al Yasykuri 
dari Jabir dari Nabi saw. 


D. CARA LAIN 


Menata 93 Saman gama Le2 a32 
ALAN AN Tera eko MEA? HE -NV-V 


” 


2. 1G IL Ly? #2» Pe, 
Aa lag da DA ES 4. ea asi, “ Ac 


CN ve ne A7 NITA 2 3 y72 
KE ENAM YA 
NON LI ae Bana Ag ? Gi 


» Ay GO Jr ? p 3 # 
& . SUN ti Pt aa PPAP) 
ra 2. 2 27 37 CA ada 99an cg ene 


S3 3 Ip SJ. aa Tp - 7 » 
LE EASY 


LG 2 2 


PAT 


23 


NIK aa 21000, 
Fa Ta Pe KAA 


N 


0 Ag ST LA NA anne gen 2yan, N 2g 2 
3, LAU ROA, MU 


2 Gp23 SP 1D YO 23 09 An gaga “3 3 en 
v AA peng PSA AE LK 


GOL La on ya Le 


- 3-5 2 20175 13 5 gr - PETA 
NA AIR PAN Joe NOS AAA IE 
MN PE KB 


1707. Dari Abu Hurairah ia berkata: Aku pernah shalat khauf 
bersama Rasulullah saw. pada waktu perang Najd, kemudian Rasulul- 


1000 


lah saw. berdiri untuk mengerjakan shalat Ashar lalu berdirilah seke- 
lompok sahabat bersamanya, sedang satu kelompok yang lain meng- 
hadap musuh membelakangi Kiblat, kemudian Rasulullah takbir lalu 
mercka pun bertakbir seluruhnya, baik yang bersama Rasulullah 
maupun yang menghadap musuh, kemudian ia ruku' sekali dan ruku' 
pula kelompok yang bersamanya, lalu sujud, kemudian sujud pula 
kelompok yang mengiringinya, sedang kelompok yang lain berdiri 
menghadap musuh, lalu ia berdiri dan berdiri pula kelompok yang 
bersamanya, kemudian mereka pergi menghadap musuh lalu mereka 
hadapi musuh itu kemudian datang sekelompok yang menghadapi 
musuh tadi lalu mereka rukw' dan sujud sedang Rasulullah saw. tetap 
dalam keadaan semula, kemudian mereka berdiri lalu Nabi saw. ruku' 
sekali lagi dan mereka pun ruku' bersamanya kemudian Nabi sujud 
dan mereka pun sujud bersamanya kemudian datanglah sekelompok 
(kedua) yang menghadapi musuh tadi lalu mereka ruku' dan sujud 
sedang Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia tetap duduk 
kemudian datanglah waktunya salam - lalu Nabi salam dan mereka 
salam semuanya — jadi bagi Rasulullah dua rakz'at dan bagi setiap 
orang dan dua kelompok itu dua raka'at, dua raka'at. (HR Ahmad, 
Abu Daud dan Nasa'i). 


E. CARA LAIN 


IMB G0. GL x DA 
Sisa PPG loo NATA IE AWAN 
Peel Ai gebetan apa Phat PA 


GEA TAMA YA PA PE 


- 
fo ea TN PER AA 
. YA Pa Katana Ha Sona Aini 0 Ka 2G se 


At P3 Ie Zat Ca 
PA TEA LP, Lg 


1708. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. pernah shalat 
di Dzi Oird, kemudian orang-orang berbaris di belakangnya menjadi 
dua shaf, satu shaf di belakangnya dan satu shaf menghadap musuh, 
lalu ia shalat satu raka'at bersama mereka yang di belakangnya, 
kemudian mereka pindah ke tempat kelompok yang menghadap 
musuh, lalu mereka (yang menghadap musuh) datang lalu Nabi shalat 


1001 





satu raka'at (lagi) bersama mereka, sedan 


| raka'at. (HR Nasa'i). £ mereka tidak menambah 


| | 
: Pen LA kaan Anna Gb akta rendah 27 
Up okay as UU ANA LT 
sp. HA pl pay Lala GE) — VA 
Nona 10113 


dead Bas Ao JS CN Ta YP se SG PT 
AL ogaaih Pe 


$ 
ba aelal, 2 1 0g01 KIN 





- 3 Oa 5, 1. LI 
HA SA Ya 
1709. i 7 - : 1 ad 
Korea Aom" me -—magh — Zahdam ia berkata: Kami pernah 
Siapakah di  Thibristan, kemudiar ii - 
8 | sm Kbudesikah kamu yang pernah shalat khauf Tan dai 
Te saban 0 Mana Sg Aku. Yaitu Nabi saw. shalat satu ta 
mpok, dan satu raka' 2 

kelo: " raka'at (I , 

aah yang lain, sedang mereka Mera. 2 an nalang 

Abu Daud dan Nasa'). ya tidak menambah. 


AN Lp ela 2 "Tag LB Bp CA AA 

SEN TEE LA YEN NYA YAN 
p? an, MD LA 3 KP: 20 
TES IG AA 


| 1710. D Ai an 
| Zaid bin Tabir Hari Nobi gi” 3 aing Jengan sanadnya sendiri dari 
1709). Demikian ia berkata. perti shalatnya Khudzaifah (hadis No. 


II IS 0 et ep 
NAN Apa Mt 


Ga 
Karngd, YR 932 -. 2 PPI 3 
1 s3 Soya SN Gt IT ea #14 Lha Pat Pp ed 
SEA 2 pad Saga 


4 Na , 
boru tot— 


| 1711. Dan dari Ibnu i 
NN Abbas ' 
1 shalat atas Nabimu di rumah 4 PAN Perkata: Allah memfardIukan 


dan dalam keadaan tak , dalam bepergian dua raka' 
t , at, 
Daud dan Nasar), ut satu raka'at. (HR. Ahmad, Muslim, Abu 


1002 








Penjelasan: 

Perkataan "pada hari perang Dzatir Riga'” itu, Syarih berkata: 
Yaitu perang Najd, yang Nabi saw. bertemu sekelompok (musuh) dari 
Ghathafan kemudian kedua belah pihak berhenti-dan tidak terjadi per- 
tempuran di antara mereka, dan Nabi saw. shalat khauf bersama 
sahabat-sahabatnya. Dan hadis ini menunjukkn bahwa di antara sifat 
shalat khauf yaitu Imam shalat dalam raka'at kedua, satu raka'at 
dengan satu kelompok, kemudian menunggu : sehingga mereka 
menyempurnakan sendiri satu raka'at lalu mereka salam kemudian 
berdiri menghadap ke arah musuh, lalu datanglah satu kelompok yang 
lain kemudian shalat bersama Imam dalam raka'at kedua, lalu Imam 
menunggu sehingga mereka menyempurnakan sendiri satu raka'at lalu 
imam salam bersama mereka. 


Perkataan Dan dari ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah shalat khauf dan seterusnya” itu, Syarih berkata: Hadis ini 
menunjukkan, bahwa di antara shifat shalat khauf yaitu Imam shalat 
satu raka'at bersama satu kelompok sedang satu kelompok yang lain 
berdiri menghadap ke arah musuh, kemudian satu kelompok yang 
shalat bersama Imam satu raka'at tadi berpaling dan berdiri mengha- 
dap ke arah musuh, kemudian datanglah satu kelompok yang lain lalu 
shalat satu raka'at bersama Imam, kemudian masing-masing kelompok 
tadi menambah shalatnya satu raka'at. Ibnu Hajar berkata di dalam 
Fat-hul Bari: Melihat zhahirnya perkataan Ibnu Umar "Kemudian 
masing-masing kelompok menambah satu raka'at” itu, menunjukkan 
bahwa mereka menyempurnakan shalat mereka sekaligus, dan 
mungkin juga mereka menyempurnakan secara bergantian: Ibnu Hajar 
berkata: Pendapat kedua inilah yang kuat, dilihat dari segi maknanya, 
jika tidak demikian tentu menyia-nyiakan penjagaan yang diharuskan 
dan menyendirikan Imam shalat sendiri, dan-ini dikuatkan oleh 
riwayat Abu Daud dari Ibnu Mas'ud sbb.: 

”Kemudian Nabi saw. salam dan berdirilah mereka yakni kelom- 
pok kedua kemudian mereka shalat sendiri satu raka'at, lalu salam, 
kemudian pergi dan kelompok pertama kembali di depan mereka 
kemudian mereka shalat sendiri satu raka'at lalu salam”. Ibnu Hajar . 
berkata: Melihat zhahirnya, bahwa kelompok kedua menyempurnakan 
satu raka'at itu secara langsung, lalu disusul oleh kelompok pertama 
sesudahnya. 

Perkataan ”Aku pernah mengikuti shalat khauf bersama Rasulul- 
lah saw. kemudian Rasulullah mengatur barisan kami menjadi 
dua shaf di belakangnya sedang musuh berada di antara kami dan 


1003 





| 



































Kiblat dan seterusnya” itu, Syarih berkata: Di dalam kedua hadis itu 
menunjukkan, bahwa shalatnya kedua kelompok itu serentak bersama 
imam dan mereka bersama-sama dalam penjagaan dan mengikuti 
imam dalam semua rukun-rukun Shalat kecuali Sujud, yaitu satu ke- 
lompok sujud bersama imam sedang kelompok yang lain menunggu 
sampai kelompok pertama selesai kemudian kelompok kedua sujud, 


Perkataan "Kemudian Nabi Saw. shalat dua raka'at dengan satu 
kelompok dan seterusnya” itu, Syarih berkata: Hadis Jabir dan Abu 
Bakrah menunjukkan bahwa di antara sifat shalat khauf yaitu imam 
Shalat dua raka'at bersama masing-masing kelompok, maka yang 
kedua raka'at itu Sebagai shalat fardlu dan yang dua raka'at sebagai 
Shalat sunat. Abu Daud berkata: Demikian juga shalat maghrib agar 
Imam shalat enam raka'at dan b 
berkata: Ini adalah analogi yang tepat. 


kelompok itu bersama-sama shalat dengan imam kemudian berdirilah 
salah satu dari dua kelompok tadi menghadap ke arah musuh, sedang 
satu kelompok lainnya shalat bersama imam satu raka'at lalu mereka 


Perkataan "Kemudian Nabi Saw. shalat satu raka'at bersama 
mereka sedang mereka tidak menambah” itu, Syarih berkata: Hadis- 
hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa di antara sifat Shalat khauf 
yaitu mencukupkan shalat satu raka'at bagi tiap kelompok. 

Catatan: Telah terjadi ijma”, bahwa Shalat maghrib tidak boleh 
digashar, dan telah terjadi Perselisihan pendapat tentang apakah imam 
Shalat dua raka'at dengan kelompok pertama sedang kelompok kedua 
satu raka'at atau Sebaliknya? Syarih berkata: Sejumlah Ulama” telah 
mengambil setiap macam dari berbagai macamnya shalat khauf itu 


1004 


aa 


Hat i sebuah 
: Aku tidak mengetahui se 
Ahmad berkata: Aku ti i berkata: 
adalah Apa 5 ini melainkan mesti shahih. Al aa Hi LM 
Pena PUN “adalah bermacam-macam yang nia Gn Ae 
Shalat Sa laa £ Nabi saw. pada hari-hari yang ber aan 
MAA Ear eidan yang en Taka pada NE Pigann 
situasi yan 5 lebih berhati-hati un 3 
i ang 1eDi " i h sesuai 
mane Tuban Maa ja ari Hata berbagai macamnya Ag Sena "» 
pi Na Pra eni Ahmad berkata: Tentang s Hak utan 
Pai aa yag ra 4 at yang boleh dikerjakan yang mana pu hadis Sahal 
ma da Kara Aina sendiri cenderung menguatkan 
. Sedan P $ 
ban A3 AAA Selesai dengan ringkas. 


ADAAN YANG 
AB SHALAT DENGAN ISYARAT Pe Sa An 
ANA TAKUT DAN BOLEHKAH SH | DIAKHIR 


AL IL NA Ta L N 
RM IN PN ya 
Pad 4 Se eat Ae AL 


P3 eko z4 y Aa 
Ap ti ot MI NU PIA 


i ah mensifati shalat 
i ar bahwa Nabi saw. pernah : 23 
Hn gr ai ta Dan jika situasi khaufnya itu Ce Deng 
nana Aa Oi sambil berjalan kaki atau di atas 
maka kerja 


(HR Ibnu Majah). 


L 1 gn ore 

MEN LING PA ga) NY 

2 ” 2 ? 2 : , 

4 7 L aa Ga 1x. PA 

AAA SPA Kena 9 LI PSU 9 SK Y. 

K3 PIL gp PIL 2 sena Pane 
GAN AA MN CP Ao jam gd UV: 

P La PAN LA 2 Lea PAPUA 

INA net LATEN FI aan 

ag ed - 7 go (tong 

NN HE jan Feri 8 Oia Je dun yo 43 . 2 


an 
Cd P 





EN ENe) CT EP UN yA 2 
dana Al las UI Pa II, LN Pra 
AA red iya NuaLasi 


” 


, , 
— bh Plat, 


ai. P) 93” 
TER Se 
. mg La PEP 
£ 2 5 NN Gee AA 


1713. Dan dari Abd : 
di ' ullah bin Unais i ' 
Ukts Oleh Nabi saw. kepada Khalid bin Sa Be puTeah 
i menuju Arafah dan t : ali — 
ia ber . #pargi empat-tempat di A “4 1 
Lb aed alah dan bunuhlah ia”: pin dn Sa kemudian 
kir: aa “1 waktu shalat ashar telah tiba, Feet 2. Lalu aku 
an aku benar-benar kuatir antaraku dan antar aku berfi- 
n yang menyebabkan mengakhirkan shalat La mes 


Sedang 


APA AA YA AP Ng Pn “2. P 
(3 Pa ASN IG ay tg AVNG 


2, NA NG 2, Asad NATA TN, Pa 
P3 D3 yan PN PPS Rea 


KIE Kan LL 003 Wa yi .. 
- 1, Al Pa 2. 7 gy2 
FI aj Ja ae aan ANE 2 


S0 


2 Fi Pena" 1 z2 PR Jelal 
TAI LI AGEN 
P3 


918 1 kd 
Hp go 
1714. Dan dari Ibnu Umar i , : 
3 - Mar 1a berkata: R 

man k £ : asululiah 
PP “ra ae. Haa hari usainy perang Ahzab: "Hendaklah ' 5 RR 
Sen 0 ng shalat ashar melainkan di Bani Ouraizhah” Jangan ada 
Sar ef iya 5, kuatir kehabisan waktu, kemudian mereka AO orang- 
pai di Bani Ouraizhah, sedang sebagian yang lain besar Hu 
Kata): Kami 


100x 


-— berkata: Apabila orang yang mencari itu 


tidak akan shalat melainkan seperti yang diperintahkan oleh Rasulul- 
lah saw. kepada kami meskipun kami akan kehabisan waktu. Ibnu 
pun dari 


Ujmar berkata: Kemudian Nabi saw. tidak mencela satu 
kedua golongan itu. (HR Muslim). 


au) LL pet PE PA Tayan 
SAT NG II EAG,AN 


SETAN Aa DN AAL pp 


7 


VP 2 P3 4 233 
3 S9 4 


2 - 2.7 7 , CN 
3 1 2 ALA “3 Oa YO OA kn 
v4 di | j 4 — f ( " 


1 Ro Tua 2 na 
HE SAN Ol akal ea » MIN 8 aa 
. 


| 
7 7 


1715. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Bahwa Nabi saw. tatka- 
la kembali dari perang Ahzab ia berkata: "Janganlah ada seorang pun 
shalat ashar melainkan di Bani Ouraizhah”, kemudian sebagian dari 
mereka menjumpai waktu ashar di tengah perjalanan, maka sebagian 
mereka berkata: Kami tidak akan shalat sebelum sampai di Bani Ou- 
raizhah, dan sebagian yang lain berkata: Tetapi kami akan shalat, 
padahal Nabi tidak menghendaki yang demikian itu dari kami. Kemu- 
dian kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi saw., tetapi ia tidak 
menegur seorang pun di antara mereka. (HR Bukhari). 


Penjelasan: 
Syarih berkata: Dua buah hadis di atas (No. 1712, 1713) menun- 
jukkan bolehnya shalat dalam keadaan yang sangat takut dengan isya- 
rat. Ibnu Mundzir berkata: Setiap orang yang disiplin dalam ilmu akan 
berkata: Sesungguhnya bagi orang yang dicari, maka ia mengerjakan 
shalat di atas kendaraannya dengan isyarat, tapi kalau dia itu orang 
maka hendaknya turun lalu shalat di tanah. As Syafi'i 
ijika kuatir akan terputus hubungarinya dengan teman 
dicari akan kembali menyerang, 
araan dengan isyarat. Al Auza'i 
kuatir jika mereka sampai 
gan jejak musuh yang dicari, maka 
ka menuju 


yang mencari 
berkata: Kecual 
temannya, lalu dia kuatir orang yang 
maka ia dibolehkan shalat di atas kend 


turun dari kendaraan akan kehilan 
mereka boleh shalat menghadap ke arah mana pun mere 
dan dengan cara apa pun. Selesai dengan ringkas. 


1007 


eU “Pbb | WH. 


55, 


Perkataan "Rasulullah saw. pernah menyeru kami pada hari usai- 
nya perang Ahzab: "Jangan ada seorang pun mengerjakan shalat ashar 
melainkan di Bani Ouraizhah dan seterusnya” itu, Syarih berkata: 
Hadis ini dijadikan dalil oleh imam Bukhari dan lainnya atas bolehnya 
shalat dengan isyarat di atas kendaraan. Al Hafidz Ibnu Hajar Al 
Asgallani berkata: Segi istidlalnya adalah dengan menggunakan gias 
aulawi, karena mereka yang mengakhirkan shalat sehingga mereka 
sampai di Bani Ouraizhah itu tidak ditegur oleh Nabi saw. padahal 
mereka telah di luar waktu shalat, tetapi Shalatnya orang yang tidak 
kehabisan waktu, baik dengan isyarat atau dengan cara apa pun yang 
memungkinkan adalah lebih utama daripada mengakhirkan shalat 
sehingga keluar waktunya. 1) Selesai. 


Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyarat: Shalat fardtu di 
atas kendaraan itu tetap dipandang sah karena takuf terpisah dengan 
teman apabila dikerjakan di tanah atau karena dikuatirkan ada bahaya 
kalau dia berjalan atau kuatir terperosok dalam lobang. 





1) Sesudah ada cara shalat khauf maka shalat harus dikerjakan pada waktunya, 
didak boleh di Juar waktunya. (pem.) 


1063 


DD WA 


BAB-BAB SHALAT GERHANA 
i. BAB: PANGGILAN DAN SIFAT SHALAT GERHANA 
TEE ENAK Ap ANE ANN 
PENA TAI GR 


2 LINE bana ALS, 


1716. Dari "Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Ketika terjadi ger- 
hana matahari di masa Rasulullah saw. maka . Giseru panggilan 
"sesungguhnya shalat akan didirikan”, lalu Nabi aw. ruku dua kali 
dalam satu kali sujud. Kemudian ia berdiri lagi, lalu ruku' dua kali lagi 
dalam satu kali sujud. Kemudian matahari nampak benderang lagi. 
Kata 'Aisyah: Aku tidak pernah ruku' sama sekali dan tidak juga 
sujud sama sekali yang lebih lama dari sujud (ketika) itu. (HR Ah- 
mad, Bukhari dan Muslim). 


» Lee Tea 
(MPN TER MAAN 
do SNN kaga NG ag 


f ") M9 ye to pt ap 3 
ae PL ht at 2 at, 2124 3 | 
pkai « “hasi Lego and SnnyaeA 


” 44 
senayan. ih PA s1 Mag ten PA 7 
Ole ngo Na 3 1 ATA 


1717. Dan dari "Aisyah, ia berkata: Pernah terjadi gerhana 
matahari di masa Rasulullah saw., lalu ia mengutus pama juru 
penyeru (untuk menyerukan): ”ASH-SHALATU JAMPAH (bahwa 
shalat akan didirikan), lalu ia berdiri, kemudian shalat dengan 4 kali 
ruku” dan empat kali sujud, dalam dua raka'at. (HR Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 


1009 











PL LL. PL £ 7 Tp 
MEA TN AE Mad ANE, WN 


Laut LL PAN 0 


PNY YAN Up EP KOK YA 


2161 CA AA GAN AO gn Ne 2 AL ar, 
AGE LA EA TANGAN IYA 


2 Pa z pa Ad » 7 24 : 
AAN Let NN ANA KE (3 


Bela #00 pe HE ASA je na tea da pa 

. PIA Sea at AA NA EA $ 

£ G3 ILK UI Len CA NE eni 

dr SIGN ALA AA Fla seal 
AI 213 3 ph e 35 3pa? tara 5 

SE PEP ane PN EN AC ema 


ii - 


P3 
Jo eta NP na ne rai Pe 2 AL NU 
LATEN Gi 
pp 0 an Pc 


3 S3 y) 270 » 4 AL pr 
BTA GAN EN NEK Sena Ia 


. 


- 2 tapi OA 2 pada 


A7 £. 
Oli “jan KI 2 AKA ae diga 16 


3 


“ 
bei “Ap: 291 IIA CK NY 
Aga KAN ra, Go UN Jon, 


1718. Dan dari "Aisyah, ia berkata: Pernah terjadi gerhana 
matahari — semasa hidupnya Rasulullah saw. — lalu ia keluar ke masjid, 
lalu berdiri, lalu takbir, sedang manusia pada berbaris di belakangnya. 
Kemudian ia membaca bacaan (surat) yang panjang, kemudian takbir, 
lalu ruku' lama sekali, tetapi lebih pendek daripada bacaannya yang 
pertama tadi. Kemudian ia mengangkat kepalanya, lalu mengucapkan 
”SAMPALLAAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANAA WALA- 
KAL HAMDU”, kemudian ia berdiri, lalu membaca bacaan (surat) 
yang panjang, tetapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama tadi. 
Kemudian ia takbir, lalu ruku' (lagi), tetapi lebih pendek daripada 
ruku'nya yang pertama tadi. Kemudian ia mengucapkan "SAMPAL- 
LAAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANAA WALAKAL HAM- 


1010 


DU”. Kemudian sujud. Kemudian ia kerjakan seperti itu dalm raka'at 
berikutnya, hingga empat kali ruku' dan empat kali sujud. Dan mata- 
hari nampak benderang (lagi) sebelum ia selesai (shalat). Kemudian 
berdiri, lalu berkhutbah di hadapan orang banyak — yang dalam 
khutbahnya itu — ia miemuji Allah dengan kata-katanya yang sesuai. 
Kemudian ia bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua 
tanda dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah 'azza wa jalla, yang 
kedua-duanya itu tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. 
Karena itu apabila kamu melihat keduanya itu (gerhana), maka sege- 
ralah mengerjakan shalat!” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


GE KAL AN at Mp Apa -NN 
GAME NAS 
PNS DANA 
SAI PUPR LA ING 
AS EESIA I GAN ABEEIAN 


Pd 


2» z & (3 1 270 1 LIA Et 
BKK KASN GAN po 


Pai 


TA NA KAA pat MAL na "3 Na Ta ai "LG, 
AGE LN LABA LAIN 
TALI LI AG 
SAS AN JA 


ha aa 


u. 2? 23 cad 2 
bni RN PSU RAL 


1719. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Pernah terjadi gerhana 
matahari lalu Rasulullah saw. shalat, kemudian ia berdiri lama 
sekali kira-kira (sepanjang bacaan) surat Al Bagarah. Kemudian ia 
ruku” lama sekali, kemudian mengangkat (kepala), lalu berdiri lama, 
(lagi) dengan ruku' yang lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama 


1011 











tadi, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi dengan berdiri lama sekali 
tetapi tidak selama berdiri yang pertama tadi, kemudian ruku' lagi 
dengan ruku' yang lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama tadi. 
Kemudian ia mengangkat (kepala), lalu berdiri lama sekali, tetapi 
tidak selama berdiri yang pertama tadi, kemudian ruku' dengan ruku" 
yang lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama tadi, kemudian 
sujud, kemudian selesailah dia sedang matahari sudah benar-benar 
nampak dengan benderang kemudian ia bersabda: "Sesungguhnya 
matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan 
Allah, yang tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Oleh 
karena itu apabila kgmu melihat peristiwa itu, maka ingatlah kepada 
Allah”. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim). 


Ta ppap Ae ap KAL Pa Prona ena 


Dab Aa isi LAPAN 
(donsap BIL EA AIA 


G PENJUTK BE KB aa 64 
cigbeee PENA pa “4 AG (Kk 


Eh RD BPENGWT, TA. sea 


2. na & PER - 


SAN rerag 
lan -2 J s 


N 


Ra 


N 
3x 


NS 


Hi sa oh AN Va sapi da - 


1720. Dan dari Asma”, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat 
gerhana, kemudian ia berdiri dan melamakan berdirinya itu, kemudian 
ia ruku' dan melamakan ruku'nya, kemudian berdiri lagi dan melama- 
kan berdirinya, kemudian ruku' dan melamakan ruku'nya. Kemudian 
- mengangkat (kepala), lalu sujud dan melamakan sujudnya. Kemudian 
berdiri lagi dan melamakan berdirinya, kemudian ruku' dan melama- 
kan ruku'nya, kemudian berdiri dan melamakan berdirinya, kemudian 
ruku'- lagi dan melamakan rukwnya. Kemudian ia mengangkat 


1012 


(kepala), lalu sujud dan melamakan sujudnya, kemudian mengangkat 
(kepala), lalu sujud lagi dan melamakan sujudnya. Kemudian ia salam. 
(HR Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah). 


Ta Jaan 23 27 sa Ta PA AL 
Ga am ap 166. han LED Ape 


1 GA. 


K2 " JLSA Nat Naat 


ea sa ntt 00 LKS di ? eyang ta 
- T & 


KA 
Na BeNan Ea 


1721. Dandari Jabir, ja berkata: Pernah terjadi gerhana di masa 
Rasulullah saw. lalu ia shalat bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian 
ja melamakan berdiriny hingga mereka itu (hampir) jatuh, kemudian 
ia ruku' dan melamakan (ruku'nya) lalu mengangkat (kepla) dan mela- 
makan (berdirinya), kemudian ruku' lagi dan melamakan (rukw'nya), 
kemudian sujud dua kali, kemudian berdiri. Kemudian ia berbuat 
seperti itu (lagi). Jadi, (shalatnya) itu ada empat kali ruku' dan empat 
kali sujud. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”"RAK'ATAINI FII SAJDATIN”, 
bahwa yang dimaksud SAJDAH di sini ialah raka'at secara sempurna, 
dan yang dimaksud RAK'ATAIN itu ialah dua kali ruku”. 

Perkataan "Kemudian ia berdiri lalu berkhutbah” itu, menunjuk- 
kan disunnatkannya khuthbah, sesudah shalat gerhana. 

Sabda Nabi saw.: "Kemudian apabila kamu nuelihat keduanya itu, 
maka segeralah shalat” itu, Syarih berkata: Ini memberikan isyarat 
supaya shalat itu segera dilaksanakan, dan untuk shalat kusuf (gerha- 
na) ini tidak ada waktu yang tertentu, sebab (perintah) shalat yang 
digantungkan kepada melihat matahari atau bulan itu bisa terjadi di 
setiap saat. 


1013 

















Ia juga berkata: Hadis-hadis yang tersebut di bab ini menunjuk- 
kan, bahwa perintah shalat kusuf itu dua raka'at yang dalam setiap 
raka'at ada dua kali ruku”. 

Perkataan “Kemudian ia mengangkat lalu sujud” itu, di sini tidak 
disebutkan melamakan mengangkatnya kepala yang dilanjutkan de- 
ngan sujud. Tetapi dalam riwayat Muslim dari Jabir - disebutkan - 


dengan lafal: 


2 PO TR SAK 2 1163 
—a PJ bl—5p3, 2 

Kemudian ia mengangkat kepala dan melamakan, kemudian 

sujud. 

An Nawawi berkata: Riwayat ini adalah syadz. Sebab menurut 
apa yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain dari 
Abdullah bin "Umar (dikatakan): 

Kemudian ia ruku', lalu melamakan ruku'nya itu hingga diduga 
dia tidak akan mengangkat kepala, lalu ia mengangkat kepala dan 
melamakannya hingga diduga dia tidak akan sujud, kemudian ia sujud 
dan melamakan sujudnya hingga diduga dia tidak akan mengangkat 
kepala, lalu duduk dan melamakan duduknya itu hingga diduga dia 
tidak akan sujud lagi, kemudian ja sujud lagi. 


2. BAB: PENDAPAT YANG MEMBOLEHKAN TIGA, EMPAT 
DAN LIMA RUKU' DALAM TIAP RAKA'AT 


Ye LA 2gp TAN 2 yah 114 7 2 Fi 
dea PAD, SAE TE AS Asa AVYY 


Kk : Ya 777 2 ega 
soap, 3 So Na na dm 
2 23# pa 


1722. Dari Jabir, ia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari di 
masa Rasulullah saw., lalu ia shalat enam kali ruku' dengan empat kali 
sujud. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud). 


LI “11 293 lap 3G, Hen aa ep. 

EA : 1 ATA nat Ae asi 

YAA EA yr SAN VTY 
2) 


Ira 0 Pp 10 Pd 2. 
Ap Ia Nol Intro aa SF Aka S 


1014 


1723. Dan dari Ibnu "Abbas, dari Nabi saw., sesungguhnya ia 
pernah shalat gerhana, lalu membaca (surat), kemudian ruku', 
kemudian membaca lagi, kemudian ruku' lagi, kemudian sujud, dan 
raka'at berikutnya seperti itu juga. (HR Tirmidzi dan ia sahkannya). 


YP Rr ap IN Y. 


SEAT EN SN 
? 2 UN - 


, 9 14 Pa yan 
Pa Al apaan 
1724. Dan dari "Aisyah, sesungguhnya Nabiyullah (Muhammad) 


saw. pernah shalat (gerhana) enam kali ruku' dan empat kali sujud. 
(HR Nasa'i dan Ahmad). 


CS » JI, Lt 19 3 O Pena » 211 
FAT Sd ust megag— WYO 


» nda 2 PIA ae 
Ma Uya IE AN MA ML Pada G2 
CA, DAS NS S aan 


1725. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah 
shalat gerhana, lalu ia membaca kemudian ruku', kemudian membaca 
lagi, kemudian ruku' (lagi), kemudian ia membaca lagi, kemudian 
ruku” lagi, kemudian membaca lagi kemudian ruku' lagi. Dan raka'at 
berikutnya pun begitu juga. (HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu 
Dawud). 


SEA GBI -VY 


-. - 9: “3 
, 
- Hare ha PU, — 
(726. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Ia pernah shalat delapan 


ruku' dalam empat kali sujud. (HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu 
Daud). 


1015 

















12 19, ap 2 yA Ae mf 1 pe 
AYANG NS 3 -VXV 
PE Jan GG OA Papi on Joo, 
SAI IA pel AKA 


“pa 


hape Ia iga LA LL .ne 
» - - - . 2 | law, .. Soe # 
Ja Saga ABANG Fama MAN, 


SA Ne 


T F 2 Z Pa Pa 
- 7 214 Ea 2 pgn LAI £, pet 


3 gg Pia ud 
. J 233233, TA 
AA SBN IN, ASEAN PIN AAA 


1727. Dan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: Pernah terjadi ger- 
hna matahari di masa Rasulullah saw., lalu ia shalat bersama mereka 
(para sahabat), kemudian ia membaca salah satu dari surat-surat yang 
panjang, dan ia ruku' lima kali, dan sujud dua kali. Kemudian berdiri 
ke raka'at kedua, lalu membaca salah Satu dari antara surat-surat yang 
panjang, dan ia-rukw' lima kali dan sujud dua kali, kemudian duduk 
dengan menghadap kiblat sambil berdo'a, hingga matahari nampak 


dengan terang. (HR Abu Daud dan Abdullah bin Ahmad dalam 
Musnad Ahmad). 


? ON LA Pa ra 
Ap Jaten, AVY- AVYAAVYA 
La LV Mo PG 7 2 Lg ABU ente 
MAY Bg La Ea Ia 
P4 p4 - 
g GG 2 523 111 Gn ar 
al, Lelo, EMIS KE 


1728, 1729, 1730. Dan diriwayatkan dengan sanad-sanad yang 
baik, dari Samurah, An Nu'man bin Basyir dan Abdullah bin 'Amr, 
sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat gerhana itu dua raka'at yang 
tiap-tiap raka'at dengan satu ruku". (HR Ahmad dan Nasa'i). 


Lt La Na Mp PL PL LOL, 55 
MAAN Yo RINA G1 AVI 


- 


1016 


- Lane, NN Ada rA 
1 “ £ Ae: 4 Ho laskasslj KLS 
PL 1 TI 29 P3 y 
.? Ing Ap AN PN da 
AKSI £ Wita II, 
5 5 p 2 
Si Pt Ah) 


7 ta y 
hi. Pe Per Pn pa Tua ii | 


, i ilali, dari Nabi saw., ia 

a. adits Oabishah Al Hi , 
& NA nite yangg. demikiga jips (gerhana), maka 
Apabila ai salah safu shalatmu yang sudah lama yang 
sa da ea an itu, Yaitu shalat wajib”. (HR Ahmad dan 


Ir 
Iwalnda 
shalattah 
mudah (biasa) kamu kerjak 
Nama") : 


“ - N 7 ku 
Madis-hadis yang terdahulu YAN menyebutkan diulangnya ru 


Um Tetiih sisah dan lebih masyhtur 


ag “ Irikata: Hnis-hadis Salam bab ini dijadikan dalil untuk 
tyas Ta aa Daan 


itu ada tiga kali ruku' dalam setiap 
“enetapkan, bahwa shalat kusuf ! a : 
takar. In juga berkata: Sedang hadits PA bi Ea 
habwe sejumlah sifat shalat kusuf itu ada , 
" aela cmpat kali ruku”. Pn 
(aku Bana. yag Mi, Ubay dijadikan hujjah oleh La yang Ka 
m i i 5 atu 
dapat, bahwa shalat gerhang Iu adalah dua ral pa ep 1 pa 
raka'at ia: kali ruku'. Sedang Hadits Oabishah dijadikan hujj 3 
mmkap Geet bahwa Shalat gerhana itu adalah dua raka'at 
nyang ya , 


ngan cukup satu kati ruku”. Selesai dengan ringkas. 

TT p sat 1 3 1 | 

3 " 3. a : berkata: Tiap macam pendapat tersebut, dikatakan. 
n p 


uga oleh scgolongan sahabat. 
, Ibnu Abdil Barr berkata: aj pangan ar HE A5 aa 
im iulah yang mengatakan dua X2 Pa -d sara tea -. 
sedang yang Iain tidak luput Tam ng an kelemahan. 
apa yang dikatakan oleh Al Baih?d'- A 4 

' Pengarang Al Huda meriwayatkan dari ea Se Ta Sh 
Bukhari, bahwa mereka itu semuanya Sie ma Fa semasa 
dua ruku' dalam tiap raka'at itu adalah suatu ke - mn 

i kebanyakan sanad ##dis itu satu sama lain dapat dikom- 

ara satu titik yaits bahwa peristiwa tersebut terjadi 
promikan 


1017 














ketika kematian Ibrahim putera Rasulullah saw. Kalau kisahnya ini 
sudah menjadi satu, maka sekarang bisa diambil dengan jalan tarjih, 
mengambil yang lebih kuat, padahal sudah tidak diragukan lagi, bahwa 
hadis-hadis yang menerangkan dua ruku' itutah yang paling shah. 
Wallaahu a'lam. 


3. BAB: MENGERASKAN BACAAN DALAM SHALAT GERHANA 


Pa GO EL A  ea IN A en Aek Bui PL 
Ab RAN KE EN NE VYY 


Adaa jua aa AP ra Ga: " Greet, 
“OleP Pawnpa) eta) 35 SN pa 


1732. Dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. mengeraskan baca- 
annya dalam shalat gerhana, yaitu ia shalat dua raka'at dengan empat 
kali ruku' dan empat kali sujud. (HR Bukhari dan Muslim). 


PE AP 2 ca 23 (2 Le gt Ha. “4 
KE SG Tea 13 VYY 
LAS No — 


1733. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Ia (Nabi) pernah shalat 
gerhana, lalu-ia keraskan bacaannya dalam shalat itu. (HR Tirmidzi 
dan disahkannya). 


Tg L) 7 KAN 14 « Oa. 
GAB AKN TENANG II A3 NVYE 

- aa “£ 
LNATT an BR LA 9 LOR AMA SIN 
AI SAN ANA Kp K3 Kekal Gb 


, pp pat 
Poo Ca S3 3 
pa 


1734. Dan dalam satu Iafal, 'Aisyah berkata: Pernah terjadi ger- 
hana matahari di masa Rasulullah saw., kemudian ia datang ke tempat 
shalat (mushalla), lalu takbir dan manusia pun turut takbir: kemudian 
ia membaca dengan keras, serta melamakan berdirinya .... Kemudi- 
an 'Aisyah menuturkan hadisnya itu seterusnya. (HR Ahmad). 


1018 


NN, 20 , y» v 11191 210 
NA LEG AN 
9 . 2 P3 Ily 7 9g 75 234 
PA se Pe ASN AI K3, 
9 2... 2 ...g LAS IP Ata A31 AS ta 3 
pp ap 0011 


Yah KA gkuasl 


IT Dan dan Samurah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
#halui gerhana bersana kami dua raka'at tetapi kami tidak mendengar 
sukranya dalam ahnlat terscbut. (HR Imam yang lima dan disahkan 
sebed Dirmnedan) 


. 
Samvusah 0 ndak avendengar, kemungkinan karena tempatnya 


yang jauh, sebab dalam satu riwayatnya jug yang agak panjang, ia 
menyelathan Kami datang, sedang aspd sudah penuh. 


Uenjelaam 
Syarih berkata: Hadis "Aisyah yang menerangkan bacaan keras 
ima, lebih kust daripada hadis Samurah. 


4, BAB: SHALAT GERHANA BULAN DENGAN BERJAMA'AH 
DAN BERULANGNYA RUKU' 


SL, yA 5 “02 2 3J3L ol 
Wr MAGNA ANE ANN 


BE Manah 2 AMA “2G Dn PEN Ti 1 2 LEAN TOL IAI 
AA SA ep IL ANA ja! 

, 22 Dae MAT Ani Aid AP AON La HA 
Hg A NAS 951, 

1796. Dari Mahmud bin Labid, dari Nabi saw., ia bersabda: ”Se- 
Sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda 


kekuasaan Allah, dan sesungguhnya keduanya itu tidak gerhana 
karena mati dan hidupnya seseorang. Karena itu, apabila kamu 


1019 











melihat keduanya itu gerhana, maka segeralah ke masjid-masjid”. 
(HR Ahmad). 


2 


KA KN SI VE pad AI 3 ANN 


Pat Ia SO 1 ”. .. LP 
£ KAS PG dea at - rara 0, ee Para 
"1 Lt £ pa dad Sad de 
se Ya ta 22 2 3 : Sal - 


ge Sh DNn Ae" 


Nya we Pe a 4 1. 
LAN Dota rangga keai 8 Lalolela M3 


1737. Dan dari Al Hasan Al Bisri, ia berkata: Telah terjadi ger- 
hana bulan, sedang waktu itu Ibnu Abbas menjadi gubernur di Basrah, 
lalu ia keluar, lalu shalat dua raka'at bersama kami, yang dalam satu 
raka'at itu ada dua ruku'. Kemudian ia naik (mimbar) dan berkata: 
Aku mengerjakan shalat seperti ini semata-mata karena aku pernah 
melihat Nabi saw. shalat begitu. (HR Syafi'i dalam musnadnya). 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Dua hadis di atas menunjukkan dianjurkannya 
mengadakan shalat berjama'ah ketika terjadinya gerhana bulan. Selan- 
jutnya ia berkata: Mushannif mengkhususkan dengan menyebut ger- 
hana bulan dalam bab ini, karena berjama'ah dalam shalat gerhana 
matahari itu sudah dimaklumi dari fi'liyah Nabi saw., sebagaimana 
tegas disebutkan dalam hadis-hadis shahih yang telah terdahulu, dan 
lain-lainnya. 

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan sejumlah besar para Ulama” 
berpendapat, bahwa shalat gerhana matahari dan bulan (kusuf dan 
khusuf) itu disunatkan dengan berjama'ah. 


5. BAB: DIANJURKAN BERSEDEKAH, ISTIGHFAR, DAN 
DZIKIR KETIKA TERJADI GERHANA, SERTA HABISNYA 
WAKTU SHALAT ITU SESUDAH PULIH KEMBALI 


an Hap A L,. ANA 22101 ny 2 17 
AAA Tp AA IE SEN -ANYA 


1020 


IT. Dari Asma” binti Abu Bakar, ia berkata: Sungguh 
Itamulullah saw. memerintahkan untuk memerdekakan hamba ketika 
terjadiny gerhana matahari. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


# 


Laga AL IE AA IU 
Pn PUPPN PAN MTA AI 


ITw Daun dari "Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda 
kekuasaan Allah, yang keduanya itu tidak gerhana karena mati dan 
hatupnya seacovanp, Karena atu apabila kamu melihat yang demikian 
itu. maka berdo'ntah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah dan 
#nalattah'" (FN Ahmad, Hukhan dan Muslim). 


" tapa Ia PA No abga #17 NA AAN $: 
Alda oC Ala rr NE Ganga Il ng AV 
2... Dp YA N In Aa 2 PARA 

kn KANAN Cp AN SS ae BNI Ga La KP It» 


1740. Dan dari Abi Musa, ia berkata: Telah terjadi gerhana 
matahari, falu Rasulullah saw. berdiri, lalu shalat, dan bersabda: 
“Apalnla kamu melihat sesuatu dari yang demikian itu (gerhana), 
maka segeralah mengingat Allah, berdo'a kepada Allah dan minta 
umpun kepada Allah”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


2 yg PA LS 46 Ua, 93 3 | 559 
2 8. 7 7 , ,7 D2 
& BS IE ANA PAUS 


pp 
5 Pad 1 153 PA apa CAN AAN TA 
AI ag KS Bona Gates $ Ulas oa 


1021 























CSI Tn ep Laga 1 Te 2 
bg ILY, TEA AN PAKAN Pa Para 
LP» ea yoo p Pb Pd - “Jang je 
7215 1La A3 33 


"elu Lara Bon ara IS Oz 36 


1741. Dan dari Mughirah bin Syu' i 
dar yu'bah ia berkata: P jadi 
Pan Ha di masa Rasulullah saw. — pada hari La ea 
1m anak Rasulullah — lalu manusia pada berbicara: Matahari ini 


1022 


NIA 


KITABUL ISTISOA? 


Dpt 3 


TN Pn sera SN ana 3 Na MAP 
Ke YAI Se REA 


hg» an 2 AC Te en LI gan, 3 Kap" P 
$a bnr aa NA JSI TA paka 1G 
BS 25. SA 


l Pan (ga aro | 2 Ip pgri 
tidanelikn AANG. ae Pera 


1/42 Dan Ibnu Umar — dalam satu hadis yang ia riwayatkannya 
bahwa Nahi saw. bersabda: Tidaklah satu kaum mengurangi takaran 
dan tiunbangan melunkan mesti mereka akan ditimpa musibah dengan 


kesusahan, kekurangan bahan makanan, dan curangnya penguasa ter- 
hastap mereka: dan tidaklah mereka enggan menzakati harta mereka 
melunkan hakckatnya mereka itu mencegah turunnya hujan dari 
lanpit, dan sekiranya tidak ada binatang-binatang niscaya tidak akan 
diturunkan hujan kepada mereka”. (HR Ibnu Majah). 


IT LL MT PA Ie ERA NA DER MA AL 
AN ya IG EN KS. dB Gea ga, AAN eryeg - INEY 
sapa 1717 IL 10 Teh “an Pune LO PT ta di 
KA AN Id rp Het Jali Lo Ang JAS AN, do 
ta 1 LA PA 1 NA K0 2. Iko . Bi PAN 
a AA ANT ota.Da ALI Ba A9 21 ga & Ca ya ll 
4 «4 PN) E Pa, PPPh Ita” art y& 
ATP PSN A9 partai Langlon! Shania 5 date al 
» Ana KN LL KA “Neha 21 
AAN EN S0 LIKE KAK ar TER Inna 


1023 











24103 Sa KP Ke AO PPA ' 
- Tn aw GARIS LL 91, “ 
Ul Hnag amal Sa PANAS TA AA 
we TAN BIN 7 no 
, £ AD ton . Y poco Pa 2 
Rea NTB AKA TEE IS 


KI LA 2 0 "3 
BAE 
24 5 ag 
aan 5 K3 ken anama aa PN Cara KA 4 
peran DAU sadis 4 NA ih Oia ega Haa Aa G4 
Sa & Ine OP alan KS 
YEL ga ment Le Na ea 
"AA | 329 TA 9.0 el NG “£ 
Aa AG ME NYA “ 2 Her 
— aa ATA i dag IP SEN GET 
dan AA AI 
BEDPAMA se AM 4 Hala ak 
au Hal aed pa TANI PENA PGA Pa TA 
Kapega IL » Ol ah Jo ta 2 ada Le #: 1 - 
45073 BAN AA AN DA 00 


— 
2 Inloplolyy « 


Pad 


13 
& 
6 
EN 
3 


1743. Dan dari Aisyah ia berkata: Pernah 
ai Na Saw. tentang tidak Ka Ma pion 
temerintahkan (untuk membuat) sebuah mimbar lalu : 1 

di mushalla, dan ia menetapkan sat i Ka Mare 
mereka keluar ke mushalla Tag ni Me 2d manuya - 
keluarlah Rasulullah saw. ketika telah nampak bola matahari “al -A 
duduk di atas mimbar kemudian bertakbir dan bertahmid Tag 
da: “Sesungguhnya kamu telah mengadukan pacekliknya ne pasa 

dan tidak turunnya hujan di permulaan musimnya, padahal Allah YA 
wa jalla memerintahkan kamu agar berdo'a kepada-Nya dan Ia berjan- 
n akan mengabulkan (do'a)-mu, kemudian ia mengucapkan: aa 
HAMDULILLAAHI RABBIL AALAMIIN, ARRAHMAANIR 
RAHIM, MAALIKI YAUMIDIIN, LAA ILAAHA ILLALIAAH 
YAF'ALU MAA YURIID, ALLAAHUMMA ANTALLAAHU 
LAA ILAAHA ILLA ANTA, ANTAL GHANIYYU WA NAHNUL 
FUOARA', ANZIL ALAINAAL GHAITSA WAJY'AL MA AN7AIL- 
TA LANAA OUWWATAN WA BALAAGHAN ILAA HIIN” (arti- 
nya): "Segala puji milik Allah Tuhan bagi seluruh makhluk, yang 


1024 


pemurah lagi penyayang, yang mempunyai hari pembalasan, tidak ada 
Tuhan (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, Ia berbuat apa yang 
kehendaki, Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada 


la 

Tuhan melamkan Engkau, Engkaulah yang kaya sedang kami adalah 
fugara', turunkantah hujan atas kami dan jadikanlah apa yang Engkau 
jurunkan atas kami itu sebagai kekuatan bagi kami dan bekal untuk 
satu masa”, kemudian ia mengangkat dua tangannya dan senantiasa 


italam keadaan mengangkat tangan sehingga terlihat putih-putih dua 
keaknya, Jalu ia berpaling membelakangi manusia dan ia membalik 
@lewdangnya sedang ia dalam keadaan mengangkat dua tangannya, 
kemudian ta menghadap orang banyak dan turun (dari mimbar) kemu- 
ian 1 shatnt dua raka'at, maka Allah Ta'ala mendatangkan mendung 
lalu berguntur dan berkilat kemudian turunlah hujan dengan izin 


Allah. 1) 

Maka ia belum sampai ke masjidnya sehingga banjir telah menga- 
lir, setelah ia melihat orang-orang tergesa-gesa masuk rumah, maka 
Nabi saw. tertawa sehingga terlihat gigi-gigi gerahamnya kemudian ia 
Isrsalnda: Aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, 
dan sesungguhnya aku adalah hamba dan utusan-Nya. (HR Abu 


Dand) 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Sabda Nabis aw. "Tidaklah satu 
kaum mengurangi takaran dan timbangan dan seterusnya” itu, menun- 
jukkan bahwa mengurangi takaran dan timbangan adalah merupakan 
penyebab terjadinya kekeringan, kurangnya bahan makanan dan !a- 
lumnya para penguasa pemerintahan, sedang tidak menunaikan zakat 
wlalah di antara penyebab tidak turunnya hujan, dan sebenarnya 
turunnya hujan di kala kemaksiatan merajalela adalah semata-mata 
Wbaga rahmat dari Allah untuk binatang-binatang. Dan Abu Ya'la 
telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan lafal: 


a.l 2002 Ta 
d—nya LI » Yoona 
“Saperalah berbuat kebaikan kepada Allah”. 


Kareun sesungguhnya kalan tidak ada pemuda yang khusyu”, bina- 
tang tunatang yang makan rumput, dan anak-anak yang Menyusu, 


1) Membnlik seleslang yaitu meletnkkan ujung selendang sebelah kanan di atas 
bulu sebelah kiri dan sebaliknya. (pen .) 


1025 




















tentu Allah akan menimpakan siksa-Nya atas kamu semua”. Selesai 
dengan ringkas. 


Perkataan "Kemudian Nabi saw. melnerintahkan (untuk membu- 
at) sebuah mimbar dan seterusnya” itu, ini menunjukkan disumatkan- 
nya khuthbah istisga” di atas mimbar, dan disunatkan keluar untuk 
shalat istisga” ketika matahari terbit. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat- 
hul Bari: Dan yang benar, yaitu tidak adanya waktu tertentu meskipun 
sebagian banyak hukum-hukumnya itu seperti shalat "id, tetapi berbe- 
da dengan shalat 'id karena shalat istisga" itu tidak ditentukan pada 
hari tertentu, dan Ibnu Ouddamah mengutip adanya ijma' Ulama' 
bahwa shalat istisga' tidak boleh dikerjakan pada waktu karahah. Dan 
hadis ini menunjukkan disunatkannya mengangkat tangan setinggi- 
tingginya ketika berdo'a mohon hujan serta disunatkannya khathib 


menghadap Kiblat ketika ia menyelempangkan selendangnya. Selesai 
dengan ringkas. 


SEBELUM ATAU SESUDAH 


1. BAB: SIFAT SHALAT ISTISOA' DAN BOLEH DIKERJAKAN . 
KHUTHBAH 


15 d 
a22 Lag dada AN Ao AN 


ane 7 pa LL Lea 9 A9 

Te ea Ph | Ha Nasa "1: si 3 

S bp —Vt 

Ng et AAL AK Ab LA sed SR Lee aa 

EGA EN en LN ar 
49 Sh. SE) 993 Ya kadas Goa 
POLA GP Pn Ra KA LA tant ht 
AN NN YO LG LA ANA IA 
aa Mar € 2 thl 
, Pi "LA Pe AA PT Led PA 

ML II Poty.-YI Y (IAANES Ta Pada AS 
yA ra ey Ja 

17/44. Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabiyyullah saw. pernah 
pada suatu hari keluar mohon hujan, kemudian ia shalat dua raka'at 
bersama kami tanpa adzan dan igamat, lalu khuthbah dan berdo'a 
kepada Allah azza wa jalla dengan menghadapkan wajahnya ke arah 
Kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian ia membalik- 
kan selendangnya, yaitu ia jadikan yang sebelah kanan di sebelah kiri 


dan yang kiri diletakkan di sebelah kanan. (HR Ahmad dan Ibnu 
Majah). 


1026 


Pan ata Da YP Tn Ane 7 2 9 PP Pe 
Ae AD Ao AN Jgn pepe MEA jr 2 9 V0 
N 7 “ 
bana 102 Dor212 12 SA ALAN LG UI Dk 
boga Jamal eporoela) : 1 Emma diana 
2 p3t ne 


On M2. 23 td 
bola AE Aha Y Ta P3 Kah 2 : BD ya b 
A2 7 - € Pd £ 


1745. Dan dari Abduilah bin Zaid ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah keluar ke Mushalla kemudian ia mohon hujan dan membalik- 
kan setendangnya ketika ia menghadap Kiblat, dan ia mendahulukan 
sisalat sebelum khuthbah kemudian ia-menghadap Kiblat lalu berdo'a. 
(Itit Alunad) 


7... Pa aa 


I- 0 p3h p30 LA PrLA 
AIO aka Te Pan alas kacg VE 
p 2 pete Me mat AM raga MN ca Tee 7 
TPPU JA LB ATI 
LN Piero NAS AI, 


1746, Dan dari Abdullah bin Zaid juga, ia berkata: Aku pernah 
mengetahui Nabi saw. pada hari ia keluar untuk mohon hujan. Abdul 
lah berkata: Kemudian ia membelakangi orang banyak dan mengha- 
dap Kiblat sambil berdo'a, kemudian ia membalikkan selendangnya 
lalu shalat dua raka'at dengan mengeraskan bacaan dalam dua raka'at 
tersebut. (HR Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i). 


SENAR 2063 ANN 


1741. Dan Muslim (juga) meriwayatkan hadis tersebut, tetapi ia 
twtak menyebutkan tentang kerasnya bacaan. 


£.# TAN ea eat ea AN 
—slani Pit Dira ya png oglre HKI WN 

Oa ar Oa NA OP AU BELA 4 YP 92 pa 1x 
Meja AN Up 2 Mas 


1027 











NY Pa 3 P3 ea 4 1 Je PA 
SAN AN KRS 
ola Kbs LA AN Sie las 
5 P 5 
HUI LL, Poto 


pa ia 2 dari Ibnu Abbas — dan ia ditanya tentang shalat istis- 
Tg aa Tp ia menjawab: Keluarlah Rasulullah saw. dengan tawa 
G uk, khusyu' dengan sangat, dan merend h iri sayo 
shalat dua raka'at daera Tinta 23 renda diri, kemudian ia 
Ta » yang ia tidak khuthb. i 
khuthbahmu ini. (HR Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)” ah seperti 


14 PN 13 | Manan LI GL. 


HI Gelar yrntalayal ya Aan Aa AG AVIA 


AI ASI, nda uk TNI AL ye 37 
X3 LAS oi LE Olaa TA ANTAPANI 


£ 3 
LN Ta at LUCY AR "CN Aoa 
2 PET 2 ya ra uk DA 


2 


! 
7. ade ” ia 0d 223, ji 
JA EA Sy IA Wb Aas yana, 


1749. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Keluarlah ia dengan 
tunduk, tawadlu”, dan merendahkan diri kepada Allah sehin 1 ia 
sampai di mushalla, lalu ia naik mimbar'dan tidak khuthbah 3 erti 
khuthbahmu ini, tetapi ia senantiasa berdo'a dan LI makan mn 3 


kepada Allah, serta takbir, kemudian ia shal 1 
AN ta shalat dua raka'at. (HR Abu 


Dan begitu juga An Nasa'i dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesah- 
kannya, tetapi Nasa'i dan Tirmidzi berkata: Dan ia shalat dua raka'at 


sedang Tirmidzi iri ti b 3 
pgn Pia sendiri tidak menyebutkan "bahwa Nabi saw. naik 


Penjelasan: 


Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis tentang mendahulukan 
atau mengakhirkan khuthbah ini diperselisihkan. Al Ourthubi berkata: 
Pendapat yang menyatakan didahulukannya shalat daripada khuthbah 
karena serupanya dengan shalat 'id, itu dipandang kuat. Begitu juga 


1028 





ketentuan didahulukannya shalat karena menghadapi suatu kepenting- 
an. 

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Dan riwayat yang ber- 
beda itu dapat dikompromikan, bahwa Nabi saw. memulai dengan 
berdo'a, kemudian ia shalat dua raka'at lalu khutbah, kemudian 
sebagian rawinya ada yang meringkas dan sebagian lagi ada yang 
mengutamakan do'a daripada khuthbah maka oleh karena itu terjadi 
perbedaan pendapat, dan yang kuat menurut golongan Syafi'iyyah dan 
Malikiyyah yaitu mengutamakan shalat. An Nawawi berkata: Begitu- 
lah pendapat Jumhur. 

Berkatalah teman-teman kami: Kalau khuthbah itu didahu- 
lukan daripada shalat maka kedua-duanya tetap sah, tetapi yang lebih 
utama adalah mendahulukan shalat atas khuthbah seperti shalat "id 
dan khuthbahnya. Syarih berkata: Dan bolehnya mendahulukan atau 
mengakhirkan (salah satunya) tanpa memandang segi mana yang lebih 
utama itulah yang benar. 

Perkataan ”mutabadzdzilan” itu, maksudnya memakai pakaian 
biasa dengan meninggalkan pakaian hiasan dengan tawadlu' kepada 
Allah sut. 

Perkataan "mutakhasysyi'an” itu maksudnya melahirkan khusyu' 
agar menjadi wasilah ke arah mencapai karunia Allah Azza wa jalla. 

Perkataan "mutadlarri'an” itu, yakni melahirkan kerendahan diri 
yaitu merendahkan diri ketika mohon terkabulnya hajat kepada Allah 
swt. 


2. BAB: MOHON HUJAN DENGAN WASILAH KEPADA ORANG- 
ORANG SALEH, MEMPERBANYAK ISTIGHFAR, MENGANGKAT 
TANGAN KETIKA BERDO'A DAN DO'A-DO'ANYA YANG 
MA'TSUR 


LAN 221 R OB GL LI LK LI 
or Ab ds plan BI GUA GE Pe NO: 
4097 


he Mr PA e AG vr 7 z 7 
TI TANYA SU ai Abal 


- 
ras 
P1 Pd 


Pen PK nm LN Aa en 
WI Wp pa LI kg Undang Auele 
Pa Pe 
MA el yha 











1750a. Dari Anas, bahwa Umar bin Khathab apabila (umat) 
tidak dituruni hujan, maka ia mohon hujan (melalui) Abbas bin Abdul 
Muthalib, kemudian ia berdo'a: Ya Ajilah sesungguhnya kami pernah 
tawassul kepada-Mu dengan (melalui) Nabi kami lalu Engkau turun- 
kan hujan kepada kami, dan sekarang kami bertawassul kepada-Mu 
(melalui) paman Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami 
Anas berkata: Kemudian mereka dituruni hujan. (HR Bukhari) 1) 


Ge DN NA, 
NG ENEA i PE GP opa MEA ca Data Me ia Ge 
Ni Ne 35 AA NAN 
- .. NP 
Bei bah Pe KA MEA Panah AA NA 
7 Cc KENA Sudi sh es SAN La G3 


3 Gt 3G 


3 
Ka O KL NAAM, gn an ya ara G 
Jep dlasus Sl Mo obsitalo JB bella Pir ga 
2, PA Kat 29 La N pe2 Ia ai 
YG Na IA SLAEN 
— id Aan 0) 


1750b. Dan dari As Sya'abi ia berkata: Umar pernah keluar 
memohon hujan, kemudian ia tidak menambah selain istighfar. Lalu 
mereka bertanya: Kami tidak melihat engkau mohon hujan? Kemudi- 
an ia menjawab: Sungguh aku benar-benar telah mohon hujan yang 
dibawa oleh awan-awan yang menyebabkan turunnya hujan. Kemudi- 
an ia membaca firman Allah: (artinya): Mohonlah ampunan pada 
Tuhanmu karena sesungguhnya Ia Dzat Maha Pengampun, niscaya Ia 
akan menurunkan hujan lebat atas kamu — (Dan mohonlah ampunan 
kepada Tuhanmu lalu tobatlah kepada-Nya). (HR Abu Sa'id dalam 
Kitab Sunannya). | 


“. 
. 


ma eta ERA P Rata 


. si Pa P4 Para tp tnt TA 
BIS bp NAN Te eg VON 


Ha 19 Le 57, 


tg 3 PALA Pa PT an, 2 
» lenya Jabal STANG UU | 


1) Baik Nabi saw. Maupun Abbas yang dijadikan wasilah oleh Umar pada waktu itu 
kedua-duanya masih hidup dan kedua-duanya berdo'a kepada Allah (pen .). 


1030 


1751. Dan dari Anas ia berkata: Adalah Nabi saw. tidak pernah 
mengangkat kedua tangannya sama sekali dalam berdo'a kecuali 
dalam do'a mohon hujan, ia mengangkat (kedua tangannya dalam do'a 
mohon hujan) sehingga terlihat putih-putih kedua ketiaknya”. (HR 
Ahmad, Bukhari, dan Muslim). 


Pd 


— KSY IBI IG pAG -VOY 


1752. Dan menurut riwayat Muslim (dikatakan): Bahwa Nabi 
saw. pernah mohon hujan kemudian ia berisyarat dengan punggung 
telapak tangannya ke atas. 


2 pad 


2 PLN ata IPB £ 
II EL Gabe Ay os -VN 
"3 7 
IN NY... 23 one 3 Rn 3 sa 3 FA dk EU, Pa da 
PEN aa EN Alap JI Sis ASK 


WP TAN ARAH Der CIA RNGARPT JA MEN EP OR 
3 Ne : 3 8 5 
ana sap LB cg Ag Aa AAN GA S9 135 


Pa 


1753. Dan dari Anas ia berkata: Datanglah seorang Badui 
(menghadap Rasululiah saw.) pada hari Jum'at lalu berkata: Ya Ra- 
sulullah, binatang-binatang telah binasa, keluarga dan manusia telah 
binasa. Kemudian Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya 
sambil berdo'a, dan orang-orang (juga) mengangkat tangan mereka 
sambil berdo'a bersamanya. Anas berkata: Maka tidaklah kami keluar 
dari masjid sehingga turunlah hujan. (Diringkas dari riwayat) Bukha- 
ri). 


Era 


TAB N Ly SEE AN EN ALA AN Bela “4 2 7 
KENEEYA Nk yaa ot 


ea LI ISA Ae SI 0 7 2 2 2 “Gd 
A . - Li Su 2 A5 » 
pedliayat 2 5 3 bg egb A95 slang . (Bs z 


Na pen j7 3 PI AA AE NN PA NA na 
SAE PGA KAL EA D3 
: Aa PA aa an ana - 


2 


1031 





Ea 








Km (As 46 2IS IL 203 Pen 2 KK OA 1 1 
Kama KAN TS ma Aa SAS TA Ke pe 


Pu 3 
— Ab Ioly — 


1754. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Datanglah seorang Badui 
kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sungguh aku datang 
kepadamu dari satu kaum yang binatang mereka sudah tidak makan 
dan tidak ada seekor domba jantan yang menggerak-gerakkan ekor. 
nya. Kemudian ia naik mimbar lalu memuji kepada Allah kemudian 
berdo'a: Allaahumma asginaa ghaitsan mughiitsan marri'an murii'an 
thabagan ghadagan 'aajilan ghaira raa-itsin, yang artinya: Ya Allah 
hujanilah kami dengan hujan yang membawa keselamatan yang 
menyenangkan yang menyuburkan, hujan yang lebat yang meresap di 
tanah, (mengalir) dengan cepat dan tidak lamban kemudian turunlah 
hujan, maka tidaklah seseorang meliwati satu arah kecuali mesti 
mereka berkata: Sungguh kami telah merasa hidup. (HR Ibnu Majah). 


K3 Lah # 


183 
beda . KU 
SAN Unang Up horny Anal 0S Laka y 3 pa 109 YOO 


Tatan, er 
( ?. Peta oa PU Aa Telat 


2 4, Pa » 
Da TER AN Ag Boke NA ML) 
3 - si 


s 20 ed 
PENIAN UT PAP abe | 
5 


1755. Dan dari Amru bin Syw'aib dari ayahnya dari datuknya, ia 
berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila mohon hujan ia berdo'a: 
Allaahumma asgi 'ibaadaka wa bahaa-imaka wansyur rahmataka 
wahyi baladakai mayyit: yang artinya: Ya Allah, turunkanlah hukan 
kepada hambamu, dan binatang-binatangmu dan ratakanlah rahmatmu 
dan hidupkanlah negerimu yang mati. (HR Abu Daud). 


9 CA an aa 


LP IIS uh .. 3 ayo : 
PN Te Ian 5 yee ha AK 123 -1YON 


- 


N x 


? 
mL PL LL P2 


p 2 Pad Pd Pu Tb 
AL 9» ENY Haelau WLAN, 


s aa # - 


Totat PL UP ghe Hg 0 Pap ap ra 
PPA INSAN PE ARE KAT PA 
Ie Po, 


1032 


1756. Dan dari Muthalib bin Hathab, bahwa Nabi saw. pernah 
berdo'a pada waktu turun hujan: SUOYAA RAHMATIN WA LAA 
SUOYAA 'ADZAABIN WA LAA BALAA-IN WA LAA HADMIN 
WA LAA GHARAOIN, ALLAAHUMMA 'ALAZHZHIRAABI 
WA MANAABITIS SYAJARI, ALLAAHUMMA HAWAALAI- 
NAA WA LAA 'ALAINAA, yang artinya: Ya Allah, jadikanlah ini 
hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa adzab, 
bukan membawa bala”, bukan menumbangkan, dan bukan menengge- 
lamkan, ya Tuhanku alirkan hujan ini ke lembah dan ke batang-batang 
pohon, ya Allah, jadikanlah ini manfaat buat kami dan bukan mence- 
lakakan kami. (HR As Syafi'i di dalam Musnadnya, dan hadis-hadis ini 
adalah mursal). V 


Penjelasan: 

Perkataan "Bahwa Umar bin Khathab apabila (umat) tidak ditu- 
runi hujan maka ia mohon hujan (melalui) Abbas” itu, Syarih berkata: 
Berkatalah Ibnu Hajar Al Asgallani di dalam Fat-hul Bari: Az Zubair 
bin Bakkar telah menerangkan sifat do'a Abbas dalam peristiwa ini, 
lalu ia meriwayatkan dengan sanadnya, bahwa Abbas ketika diminta 
oleh Umar itu ia berdo'a: ALLAAHUMMA INNAAHUU LAA 
YANZILU BALAA-UN ILLAA BIDZAMBIN WA LAM YUK- 
SYAF ILLAA BITAUBATIN WA OAD TAWAJIAHA BIYAL 
OAUMU ILAIKA LIMAKAANII MIN NABIYYIK, WA HAADZI- 
HII AIDIINAILAIKA BIDZDZUNUUBI WA NAWAASHIINAA 
ILAIKA BITITAUBATI FASOINAL GHAITSA, artinya: Ya Allah, 
sesungguhnya tidaklah turun bencana melainkan karena dosa dan 
tidaklah bencana itu akan sirna kecuali dengan tobat, sedangkan orang 
orang menghadap kepada-Mu (melalui) aku karena kedudukanku 
dekat dengan Nabi-Mu, dan inilah tangan-tangan kami menghadap 
kepada-Mu dengan penuh dosa-dosa dan ubun-ubun kami menghadap 
kepada-Mu dengan tobat, oleh karena itu teruskanlah hujan kepada 
kami. Lalu langit menurunkan (hujan) laksana gunung-gunung sehing- 
ga suburlah bumi dan hiduplah manusia. Syarih berkata: Dan dari 
cerita tentang Abbas ini dapat diambil pengertian dianjurkannya minta 
lolony kepada orang-orang saleh dan ahli-ahli bait Nabi saw. 1), dan 
badis mu menunjukkan keutamaan Abbas dan Umar karena tawadiu'- 
nya Umar kepuda Abbas serta pengetahuannya akan haknya Abbas. 


1) Yaitu: tawassul dcngan do'anya orang yang masih hidup. (pen). 


1033 ' 


kanan dipindahkan ke sebelah 


kiri, dan yang sebelah kiri dipindahkan 
ke sebelah kanan. 


TA Ah aa 20 D - Ca RA er 0 
fr PPA KL NA 3 VOA 
20 23 TP 


dala Lela YG 


.. 


Lan en Pn PL LA “2-13 5, 8 


PN AA Ta Haa inap 





3 s Pe PPn Tete Lyn TPP 5 
—bnlaU Plotay 1 YI Ae YA Tg par 
Io Ie ra ea Je ye ledas 


1759. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa Sesungguhnya 
Nabi saw. pernah mohon hujan, di mana ia sedang memakai selendang 
berstrip hitam lalu ia menghendaki membalik bagian bawah selendang- 
nya itu diletakkan di atas, tetapi ia merasa berat, lalu ia balik yang 
sebelah kanan ia letakkan di sebelah kiri, dan yang kiri ia letakkan di 
kanan. (HR Ahmad dan Abu Daud). 


Penjelasan: 


Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan disunatkan- 
nya menghadap Kiblat pada waktu membalik selendang, sedang wak- 
tunya sesudah selesai khuthbah dan hendak berdo'a. 


Perkataan "”tahawwala” itu, demikian yang diriwayatkan oleh 
Mushannif (Ibnu Taimiyah) rahimahullah dan menurut riwayat lain 
dengan lafal hawwala artinya: Membalik, ini yang dijadikan dasar 


oleh Jumhur tentang -sunaftnya Orang-orang membalik (selendang) 
bersama imam. "Baik, 








4. BAB: UCAPAN DAN PERBUATAN KETIKA MELIHAT HUJAN, 
DAN KETIKA HUJAN SANGAT LEBAT 


ACTA bebe Tn PPG PI, —5 2. LL» 
SUS AAN YAAA A pn AA -VW 
v 4 


Lp 5. ui 
— ALA Pora MN SE 


al 


k 1760. Dari Aisyah ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila 
melihat hujan maka ia membaca: ALLAHUMMA SHAYYIBAN 


1036 





NAAFYAN, artinya: Ya Allah, semoga hujan ini hujan yang berman- 
faat. (HR Ahmad, Bukhari dan Nasa'i). 


.. 
PL ee 3 


AI RISA Jana ea Call AG YA K9 AV 


Oia P4 
Panai ne pend Pa WA Pa ANTA Lah 


2 Y G ”a 
215 de ta , « : 
J6 aan dolelas opal Go AL G0 A2 pu laa 
s , oo. z 9. 2 

“aa Pe nu AP Telan th p MP La ho d Y» 

1761. Dan dari Anas ia berkata: Kami pernah kehujanan, 

sedang kami bersama Rasulullah saw. Anas berkata: Kemudian Ra- 

sulullah membuka pakaiannya sehingga terkena hujan. Lalu kami 

bertanya: Mengapa engkau berbuat demikian? Ia menjawab: Karena 

ini adalah rahmat yang baru datang dari Allah (HR Ahmad, Muslim 
dan Abu Daud). 


P3 pra Sa He 
Pu - 


ANN TE H SP AT — 
EK Ohug2 CP LIAR WN 
Ka &, LIYOD 2 291 Pak 
grade DAN yan ge Gaal 

7 Pe £ 
KENA YA TN Jom Ali “ ge 4 9216 
“a ? ki c 


SY 

GM PP, 1127 
0153 S6 PET ra 
- 2. 


» # 


2) Pa - 3 
7 » eter P Ketat YA 
Nol NIP et n £ en LAI Ea NIS 1 1 ai | Yi 
AN 2 3G kanan pb. : Salon 3 laa 


Nge 4, £ 


Bb hai DAN ut Ia Pe ra NAN “ & | 
sb jl, Km JB ai ala 2 Ya 8 KN 


PL LAS pra engan eni KY 2 
Salla3 J8 nd apkaeyan Senelag peda akan Uya 


(ae 22 2 PG, ee 
PAR 1 GKI AAA Na Ga 
Gain ENAENG ERA AR ES Ga 
Hit ue Nana Pa Da oat AS AA AU? Ni Be 
AAS pa Jono Mary Kes Law, Yan) 


r 








Lt See PN £ 7 
. 


Pe bud 


KI Da 2 £ : Ap Yana 
LP IG ANGIN IA 


PN Pe KAN AA LAPAN 


3 


ena Po 1 Kata Fa M3 Eee PA, 
«ada 3 JB, a anting A29 Igalasg 5 Iga Je 
K3 - 3 25 rt 97 L. 


SIN GEA ENG an LTE ag Bisikan 
aoi GAN 


1762. Dan dari Syarik bin Abi Namr dari Anas: Bahwa ada 
seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at dari sebuah pintu 
yang menghadap ke darul gadla” 1) sedang Rasulullah saw. tengah 
berdiri khuthbah, kemudian ia berdiri menghadap Rasulullah saw. lalu 
beinata: Ya Rasulullah, harta benda telah binasa, jalan terputus, oleh 
karena itu berdo'alah kepada Allah agar Ja menurunkan hujan kepada 
kami. Anas berkata: Kemudian Nabi saw. mengangkat kedua tangan- 
nya lalu berdo'a: ALLAAHUMMA AGHITSNAA ALLAHUMMA 
AGHITSNAA, artinya: Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, 
turunkanlah hujan kepada kami! Anas berkata: Tidak, demi Allah aku 
tidak melihat mega dan tidak juga awan di langit sedang di antara 
kami dan bukit Sila” tidak ada rumah atau bangunan. Anas berkata: 
Kemudian muncullah sebuah awan dari belakangnya (bulat) laksana 
perisai, kemudian setelah awan itu berada di tengah-tengah langit lalu 
menyebar kemudian turunlah hujan. Anas berkata: Tidak, demi 
Allah, kami tidak melihat matahari selama seminggu. Anas berkata: 
Kemudian ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum'at 
berikutnya dari pintu tadi sedang Rasulullah saw. berdiri khuthbah, 
lalu ia menghadap Nabi saw. sambil berdiri kemudian ia berkata: Ya 
Rasulullah, binasalah harta benda dan jalan-jalan terputus, mohonlah 
kepada Allah agar hujan dihentikannya. Anas berkata: Kemudian 
Nabi saw. mengangkat kedua tangannya lalu berdo'a: Ya Allah, turun- 





1) Darul gadia” yaitu rumah Umar bin Khathab yang telah dijual untuk membayar 
hutangnya. (pen .) 


1028 


TE LA EL TK IA IA Bal AI gaga 1292 saga 
PR PEP ANA - Ta Ka ag ala 
hara 


kanlah huj i sekitar kami tetapi jangan membahayakan kami, ya 
Allah, an kek pa. di bukit-bukit, lembah-lembah, tempat parit- 
parit dan batang-batang pohon. Anas berkata: Kemudian hujan 
berhenti dan kami pun keluar berjalan di bawah sinar matahari. Syarik 
berkata: Kemudian aku bertanya kepada Anas: Apakah dia itu 
laki-laki yang tadi? Ia menjawab: Aku tidak tahu. (HR Ahmad, 


Bukhari dan Muslim). 


Perkataan "Bahwa ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari 
Jum'at dan seterusnya” itu, Syarih berkata: Hadis ini menjadi dalil, 
bahwa apabila bersamaan terjadinya istisga” pada hari Jum'at, HA 
khuthbah istisga” dan shalatnya sudah termasuk ke dalam khu ba 
dan shalat Jum'at. Syarih berkata: Dan hadis ini juga menunjukkan 
bolehnya khathib bercakap-cakap pada waktu khuthbah serta mengu- 
Iangi do'a dan memasukkan istisga” di dalam khuthbah Jum'at dan 
do'anya di atas mimbar tanpa membalik selendang dan menghadap 
Kiblat, dan ini adalah salah satu dari kemu'jizatan Nabi saw. 


1039 








KITABUL JANAIZ 


1. BAB: MENJENGUK ORANG SAKIT 


23 na 
jz 3 Ke Da Go at” EP 
AA Ar DI # an 2 Ka Vr 


at 
: 


“ 


- 


117 3 Pend » 
Aa ud Age te aa ata gt P3 Tea 
2 aa vi 0 Ag IR, we td 


, ate “.g9 Hae 2 
Ai an ba 8 ge AI 


? 


1763. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 


”Hak musli i ini 
uslim atas muslim yang lain itu ada lima: 1. menjawab salam 


, 1 


undangan dan 5. mendo'ak ah 
ri dan Muslim). an Orang yang bersih. (HR Ahmad, Bukha- 


CNG IKA ARP TA PL 
NE AAN got Pn Es MEA 
Oh Op ga) TA OK pa FA 


— Nat An 


... 
CL EA 


sk ea rika Nag P3 # 
ola, Tes KLO 


1764. i : 
team Ma an dari Tsauban ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
ya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang 


muslim, maka ia senantiasa be i 
2 rada d Ha 
(HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi), i kebun surga sampai ia kembali. 


PIP Tap Id PT Lai Y 

Pn KERANA PRE MAMA Ai f3 

7 1 Wen AN Tgaa Sange Ul Ae —- V1 
Ta BM SE AK BRA Ie EA 3 - 
ey: sheila TE AA PI BAP EDAN 
gag 2 Aa PAI U get 

"Uang Ola: Goal Sos Cilogana nda Hina ag dayak 
Op Ja 1320 » 2. 


MIIIL 37” hn 


: Sa Pd £ 23 NOTA 
dombary Ig drtolg 39 “ee Tomy Dom Ala II Ogan denda Io 


3331 KE 0 7& 
ONE AL 
1040 


1765. Dan dari Ali ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulul- 
lah saw. bersabda: Apabila seorang muslim menjenguk saudaranya 
maka senantiasa ia berjalan di kebun surga sampai ia duduk, 
kemudian apabila ia telah duduk maka ia diliputi oleh rahmat, lalu jika 
waktu pagi maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendo'akan sampai 
sore, dan jika waktu sore maka tujuh puluh ribu malaikat akan 
mendo'akan sampai pagi. (HR Ahmad dan Ibnu Majah, dan bagi Tir- 
inidzi dan Abu Daud seperti itu juga). 


2 PITA ap ID DL 9 GA 1 4, Pan ea Lea 
Kao pay Wagae AN APA GA AK ANN 
21731 SD 
Li oa SY 


1766. Dan dari Anas ia berkata: Nabi saw. tidak pernah menje- 
nguk orang sakit melainkan setelah tiga hari. (HR Ibnu Majah). 


2 


Ko gr Fe 3S GO ie AMAL AA 2 ITL 
ALA BY AI GS MS oa 33-WW 


$ $ p: PP “0. 
Jalal Peta, Ff: , 
SPOT 


1767. Dan dari Zaid bin Argam ia berkata: Nabi saw. pernah 
mengunjungi aku karena sakit mata. (HR Ahmad dan Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Yang dimaksud dengan sabda Nabi saw. "Hak 
muslim” itu, yaitu satu perkara yang tidak layak/tidak boleh ditinggal 
kannya, dan mengamalkannya itu adakalanya wajib atau sunat 
muakkad yang menyerupai wajib yang tidak patut ditinggalkan. Ibnu 
Bathal berkata: Yang dimaksud Hak di sini yaitu penghormatan dan 
persahabatan. 

Syarih berkata: Perkataan ”Menjenguk orang sakit” itu, menun- 
jukkan diperintahkannya menjenguk orang sakit, dan perintah ini 
telah menjadi ijma', sedang Imam Bukhari menetapkan wajibnya 
dengan memberinya judul "Bab wajibnya mengunjungi orang sakit”, 
dan Jumhur berpendapat sunat, dan kadang-kadang bisa menjadi 
wajib terhadap orang-orang tertentu. 


1041 











na son berkata: ”Makhrafah” artinya: kebun dan bisa terpakai 
yi bsa yang lempeng, dan menurut lafal Tirmidzi berbunyi 
- Hadis ini menunjukkan disunatkan mendo'akan orang Tn 


sakit. Dan menurut Abu Da : 
5 ud, Nasa” inai 3 
dari Nabi saw. bahwa ia berabida: Asa'i dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas 


L 


2 rx 30 — 

2 ON Ti Ih na 

De Fan “0g oxg Jlasal al AK ga 0) wp 
5 bb Sa AA F xp" 3) 


La har Pen, KN Pa ce, 
ta ap 2 an LAI mata JA Ja 2 
2g 
02. cal 
Ye » pat "1 15 La aU 
Pramana mengunjungi orang sakit yang belum tiba ajainya 
aa 1 ia berdo'a di dekatnya tujuh kali AS-ALULLAANAL 
AI 2 RABBAL 'ARSYIL 'AZHIIMI AY YASYFIYAKA 
ting mohon kepada Allah Maha Agung Tuhan arasy yang agu 
ap engkau disembuhkan oleh-Nya) melainkan Allah “en 
an dia dari sakitnya itu. Wii 


2. : 
ga Apa Pn eka Bg LAA ILAAHA 
AAH, RANG YANG AKAN MATI 
MENGARAHKANNYA, MEMEJAMKAN MATANYA DAN 
MEMBACA OUR'AN 


sa KD Na za 
2 


“ 


aga Pono EL YES SY 
1768. Dari Mw'adz ia berkat na 

: Aku ah 
-. Ti c a pernah mendengar R. - 
: saw. bersabda: Barangsiapa akhir perkataanny LAA Bar 
LLALLAAH, maka ia akan masuk surga.” (HR Ahmad dan Abu 


Daud). 


2g mr .a 
Ia Pn ola TA IYA 2 Pali: a 
Kerade kB AAA aya Latah 5 AV 


SANA slot, SY, 


1042 


1769. Dan dari Abi Sa'id dari Nabi saw. ia bersabda: Ajarilah 
orang-orang yang akan mati di antara kamu LAA ILAAHA ILLAL- 
LAAH. (HR Jama'ah kecuali Bukhari). 


Noda Ban A12 1 1D 311 


TA PTELAKAY : 
Neon LSN) — Aa 2 Lyaretoo NV' 
5 al suka 2 A Gg “ cah 3 Lan YEN 
Sa Na Apn JA SLS 
22 130 Sat “Aa GI 241 

ala MINAT Se Lead 


1770. Dan dari Ubaid bin Umair dari ayahnya - sedang.ia seo- 
rang sahabat: bahwa ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, 
apakah dosa besar itu? Kemudian ia menjawab: "Dosa besar itu ada 7 
lalu ia menyebutkan di antaranya yaitu menghalalkan Baitil Haram 1» 
sebagai kiblat kamu untuk orang yang masih hidup maupun yang 
sudah mati”. (HR Abu Daud). 


pat Pe Nata bt TU PAP NA c "a 2 09 
Aga SAN YAN Jono IR ya Ba WN 


P "dad 23K er, PER ena 3 21461, eta IA x 
Tan SANG AN Ya ea: 


Pp 2. 


4 5 Lon 202 ank 
— map VIDA Totay NYA JEC AA 


1771. Dan dari Syaddad bin Ausia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: Apabila kamu menghadiri orang-orang yang akan mati maka 
pejamkanlah matanya karena mata itu mengikuti roh, dan berkatalah 
dengan kata-kata yang baik sebab kata-kata yang baik itu diamini 2) 
sesuai yang diharapkan oleh ahlit mayit. (HR Ahmad dan Ibnu Majah) 


1) Mhenghalalkan baitul haram (Ka'bah) maksudnya menghalalkan sesuatu yang 
dilarang dikerjakan di situ, misalnya berperang (pen..). 

2) Menurut riwayat Muslim yang mengamini itu malaikat (Lihat Nailul Authar 4:25 
- pen.) 


1043 








Be Pu Data Ye et er an Pe 
PN | 8 8 Me Oia 
Aang pe SAS Prod Iga vJE1 IG Lay yana yag — VVY 
£ aa Pa Fail 
— Ap daN lol, aa Esa METAIA Lalu 


1772. Dan dari Ma'gil bin Yasar ia berkata: Rasulullah 
x 8 saw. ber- 
sabda: Bacakanlah Yaasiin untuk Orang-orang yang akan mati” (uR 
Abu Daud dan Ibnu Majah) 3). 


1 
LENSII Gn etn, 129 PP LN IA "angen 


ap Jan ALAN AN ENI Av 


ket LAN 213 pe en 
mkn AGAN, 


F 1733. Dan Ahmad dengan lafal. (artinya) Yaasiin itu jantung Al 
Our'an yang tidak dibaca oleh seseorang karena Allah dan kampung akhi- 
rat melainkan dia akan diampuninya, oleh karena jitu bacakanlah 
untuk orang-orang yang akan mati. 4) 


Penjelasan: 

Sabda Nabi saw. "Barangsiapa akhir perkataannya LAA ILAA- 
HA ILLALLAAH maka ia akan masuk surga” itu, Syarih berkata: Ini 
menunjukkan bahwa orang yang akhir perkataannya "LAA ILAAHA 
ILLALLAAH"” ia akan selamat dari neraka berhak masuk sorga. 

Sabda Nabi saw. ”Ajarilah Orang-orang yang akan mati di antara 
kamu LAA ILAAHA ILLALLAAH” itu, (begini ini disebut talgin) 
An Nawawi berkata: Ulama” telah ijma' atas (bolehnya) talgin ini 
tetapi mereka tidak menyukai diperbanyak agar tidak membosankan 
karena sempitnya keadaannya dan beratnya penderitaan, dan dimak- 
kruhkan talgin dalam hatinya saja atau berkata-kata yang tidak patut. 
Ulama' berpendapat: Apabila orang yang akan mati itu sudah mengu- 
capkan LAA ILAAHA ILLALLAAH sekali maka jangan diulangi 
talgin lagi kecuali jika telah disela-selai dengan kata-kata lain sesudah 
itu maka hendaklah diulang kembali agar LAA ILAAHA IILAI- 
LAAH itu benar-benar menjadi akhir ucapannya. 


ara ngag 

3) Hadis ini ma'lul dan dia'if (Lihat Nailul Authar 4:25 — pen .). 

4) Hadis ini juga dia'if sebab ada dua orang perawinya yang majhul (tidak dikenal). 
(Lihat Ahmad 5:26). 


1044 


Sabda Nabi saw. "dan menghalaikan baitil'haram sebagai kiblai 
kamu untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah mati” itu, 
Syunh berkata: Ini menunjukkan diperintahkannya menghadapkan 
otang yang akan mati ke kiblat tetapi yang lebih baik ialah beristidlal 
denpan hadis yang diriwayatkan Al Hakim dan Al Baihagi dari Abi 
Uatadah, bahwa Barra” bin Ma'rur telah wasiat apabila ia akan 
meninggal dunia agar dihadapkan ke kiblat, kemudian Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Sudah cocok dengan agama”. 1) x 

Sabda Nabi saw. "Apabila kamu menghadiri orang-orang yang 
ukan mati maka pejamkanlah matanya dan seterusnya” itu, Syarih 
berkata: Ini menunjukkan, bahwa memejamkan mata orang yang akan 
inati itu diperintahkan. An Nawawi berkata: Dan Ulama-ulama' telah 
iJma tentang hal itu, mereka berkata: Adapun hikmahnya agar tidak 
kelihatan jelek. 

Sabda Nabi saw. "Bacakanlah Yaasiin untuk orang-orang yang 
akan mati di antara kamu” itu, Syarih berkata: Ahmad berkata dalam 
Musnadnya: Abul Mughirah menceritakan kepada kami bahwa 
Shafwan telah menceritakan kepadanya, ia berkata: 


"Guru-guru kami menyatakan: Apabila ia dibaca yakni Yaasiin 
untuk orang yang akan mati maka ia diringankan siksanya sebab 
bacaan itu." 2) 

Dan shahubul Firdaus menyandarkan hadis itu dari jalan Marwan 
bin Salum dari Shafwan bin Amru dari Syuraih dari Abid Darda' dan 
Atu War, mercka berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


1) Madits-hadits tentang ini tidak ada yang sah. (Lihat Ahkamul Janaiz, oleh M. 
Nashiruddim Albani, hal. 11). 
2) Ibnu Abid-dun-ya, Ahmad dan Ad-Dailami (Pen.). 


1045 





"Tidak ada seorang pun akan menin: i 
2 3 ggal dunia yangdibacak - 
sim di dekatnya melainkan Allah akan Beringin NA 


3. BAB: MENYEGERAKAN PERSIAPAN PENGUBURAN MAYIT 
DAN MEMBAYAR HUTANGNYA 


P Keong Kat ot LA LP 1111A nh 2, 

- “ 2 Hi: bri cd Aha Tag aa 

ea) 08x gap / SAPU FUN yA ye NE 
APP LA AAA 1 Lgm Ma 193 0 IL PSA 

22 

PP ed 3 e Eu jad Pak LIL 0 29, £ PIA | 73 
7 2 4 aa na BI - Pa aya - 

og maka pa 23 ll 9 2038 Lgi 

bebatuan ab 
— DIII las... ij & 


1714. . Dari Al Hushain bin Wahwah, bahwa Thalhah bin Al 
Barra' sakit, kemudian Nabi saw. datang menjenguknya lalu ia ber- 
sabda: Sungguh aku tidak melihat Thalhah melainkan ia telah mening- 
gal dunia, maka ijinkanlah aku melihatnya, dan segerakanlah Fang 
sesungguhnya tidaklah patut bagi mayat seorang muslim ditahan di 
tengah-tengah keluarganya. (HR Abu Daud). - 


2 P Z "- TA TAL AAU GP 0179 nat 
IG AA AAN kroto ear Ilyeg NVVO 


902 A3 15.0 Gr taxg 


ia Linen bata Pola. HAL pa Gm than Oh gan 
ng en YA pa 
gt 3 » 5 
Hye alam Ulas 





1) Hadis ini dia'if, sebab ada perawi r i 
1 if, yang bernama Marwan bin Salim Aljazari 
Oleh Bukhari, Muslim dan Abu Hatim dikatakan: Hadisnya Munkar, sedang ana 
Arubah dinyatakan: Ia pernalsu hadis (Lihat: Kasyfusy-syubuhat, P. 70). 
aa Ng Pena Enam Albani, mengatakan: Semua hadis tentang ini tidak 
. Mengamalkan berarti bid'ah (Li i i 
Pa Anta (Lihat Ahkamul Janaiz, oleh Albani, P. 11 


1046 





1775. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. ia bersabda: "Diri 
seorang mukmin itu bergantung pada hutangnya sampai dibayarnya”. 
(HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis 


ini Hasan). 


Penjelasan: 
Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan diperintah- 
kan menyegerakan penguburan mayit dan mempercepat persiapannya. 


Sabda Nabi saw. ”Diri orang mukmin itu bergantung pada 


' hutangnya sampai dibayarnya” itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan 


dianjurkan bagi para ahli waris untuk membayar hutang mayit, dan 
Imam Bukhari meriwayatkan dari Abwr Hurairah dari Nabi saw. ia 


bersabda: 
1 
Oke Tp ge 5 PLP 4 EN Pd .. 215 er 
ARTA MRI LAI Bajaon WI Sl —at SE 0 
P2 2 1 (LN Jap Pata MO 
AT yA U—5I, ag 351 oa 
” Barangsiapa mengambil harta benda orang lain dengan niat 


mengembalikannya maka Allah akan membayarnya, dan barang- 
siapa mengambilnya dengan niat untuk merusak maka Allah akan 


merusaknya”. 
4. BAB: MENUTUPI DAN MENCIUM MAYIT 


ep AM 7 Bae 11 JY Ma LNG PIL LA gg. 7 
PIALA po MI Vga A23 NYA 
Ph 27 


Be LA 


“2 


1776, Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. ketika wafat ia ditutup 
dengan selimut berstrip. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim). 





NG NS 159 


yan AA 
me DAN gr, (gi 
z Pj 


a58 PI ta 
22509 WNV 
op J9 BI yA 21 
. Lo 


LING AAN S4 


: ) AI 
at Ai 
Pd 


Neni Ip hy £ 97 
“ -. 
da Ae SI ear ge 


1047 








1777: Dan dari Aisyah bahwa Abu Bakar ra. masuk lalu melihat 
Rasulullah saw. yang ditutupi dengan selimutnya, kemudian ia mem- 


buka wajahnya dan merangkulnya lalu menciumnya. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Nasa'i). 


PA NA, aa! AK Ah ne gn 
LAB NG ST yaa ASI 3 ANA 
Me NN AT Ol MA 


1778. Dan dari Aisyah dan Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar men- 


cium Nabi saw. sesudah ia wafat. (HR Bukhari, Nasa'i dan Ibnu 
Majah). 


3 ka yp LIP XP 295 110 Oa sa anna 
Pa 


Ole dang Ade AB de AA aan JB ENGA SU 169 — VVA 
PLN NI La JII Serena b- Bal 13 mp. ” 
ON an La KA AA YAN 

MSG N  S LINI Plot y 


1779. Dan dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. mencium 
Usman bin. Mazh'un sedang ia telah wafat, sehingga aku melihat air 
mata meleleh membasahi wajahnya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan 
Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya). 


Penjelasan: 


Syarih rahimahullah berkata: Ini menunjukkan disunatkan menu- 
tupi mayit. An Nawawi berkata: Ini telah disepakati Ulama”, dan 


hikmahnya untuk menjaga agar tidak terbuka dan tertutup ca- 
catnya. Syarih berkata: Dan ditutupinya itu sesudah pakaian 


yang dipakainya dilepaskan agar badannya tidak berubah sebab ditu- 
tup rapat itu, 


Perkataan: "Kemudian ia menciumnya” itu, menunjukkan boleh- 


nya mencium mayit. 


PTN 
BAB-BAB MEMANDIKAN MAYIT 


|. @atu OMANG YANG MENDAMPINGI, LEMAH LEMBUT 
KKTIKA MEMANDIKAN DAN MENUTUPI 


NA JA So AOA TE NEAICEAVN 


pt 


NK Na Lg SEA GA Ke Lane Tan 
' Hap Manga) ng Lu “Lali Ar 23 daan 
8 TT o Layer Paud II 2344 
Am NG Aa IT Ie AE, 


#. 3 La 


Pata “A TN PERANG, 


(Ie Yoari Atayah W8 berkata Rasulullah saw, bersabda: Barang- 
Maya ueenandikan ayu kemudian in menunaikan amanat padanya, 
“Ika silak nanya ylarkan (Cadat) yang nda padanya pada waktu itu, 
nabe Ieinariah Iasmanya sebagaimana pada hari ia baru dilahir- 
ban Innya Man Yg Ueraatala| “Mendakiah yang mendampinginya itu 
balunga vas kntih dubat jika diketahui, tetapi jika tidak dikerahu: 
HA siang yA kamu punitang wira? 1) dan dapat dipercaya. (HR 


Alanast) 


Pi s Pp a 
@plrbgsU pl, Sets ahem dabar 


4 


-. MAS Pan Ltd 


"GA3 3 
2 en 
IM, Dua dan Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesung- 


mulya mematahkan tulang xiayit itu sama dengan mematahkannya di 
Kaku Nuupnya. (HH. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah). 


1) Wira! yaltm areng yang tidak tarus' harte dan keindahan-kcindahan duniawi. 
(pen..) 


1049 








2 SEN AS en aga 2 


2nd 0 al Dg 
Can payan NG Ang ane Dl CAN ey IVAN 





IP Inn 


. aa nd MINANG 


1782. Dan dari Ibnu “Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
"Barangsiapa menutupi (cacat) seorang muslim, maka ia akan ditutupi 
oleh Allah, kelak di hari giyamat”. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


27 a11 3g Ara ea sa bea ap data pa tea ai 
KMP YNA MAA AI IS ane 9 —WNY 


32 1 De yes Pad Da (ON aaI 2 Pad IA 20 335 


TA RRI PE PALA PARA AA EAAA 


Lg ne SA aa AR 2I LA 21 9020 


NA AA 'Anakelpaon 99 4 Tognsoy3 
5 254 PUMA Ly 
Mma ae Yen Ge 2 Gali 


1783. Dan dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Adam alaihis salam, 
malaikatlah yang mencabut nyawanya, yang memandikannya, yang 
mengkafani, yang memberi wangi-wangian, mereka yang menggalikan 
liang kuburnya, yang membuatkan liang lahad, dan mereka yang 
| menshalati kemudian mereka masuk ke dalam kuburnya lalu mereka 

letakkan di kuburnya dan mereka meletakkan nisan di atasnya 
kemudian mereka keluar dari kubur, lalu mereka menaburkan tanah 
di atasnya, kemudian mereka berkata: Hai Bani Adam ini sunnahmu. 
(HR. Abdullah bin Ahmad di dalam Al Musnad). 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa yang 
lebih berhak memandikan mayit adalah keluarga yang lebih dekat 
dengannya dengan syarat ia mengerti apa yang diperlukan. Syarih 
berkata: Dan juga menunjukkan wajibnya berlaku lemah lembut ter- 
hadap mayit ketika memandikan, mengkafani, membawa dan sebagai- 
nya, serta menganjurkan untuk menutup cacat-cacat orang muslim. 
Selesai dengan diringkas. 


1050 








& DAD: SUAMI MEMANDIKAN ISTERI DAN SEBALIKNYA 


TAN PN AP NA Paha RA NA PANAS 


pak net 5 IP $ 
Ju: NP TEA AAA KPA Kan Bebi 
BA Papa Par Sh, AAA 91 sh 3 

PN ANTA SA 4 


Busa Prota 
(!R4.— Uast Atayah ya berkata: Rasulullah saw. kembali kepadaku 
ia meenyanuakkan janazah di pekuburan Bagi” sedang aku merasa 
web wupala Jalu aku barknsa Aduuh ankitnyn kepalaku, lalu ia ber- 
pati tahban aku juga moraaa sakit kepulaku tidak ada salahnya klau 
kiban man delik datalu maka aku akan memandikanmu, mengka- 
(Kesia, bedakan abu yang memhalaumu dan menananmu (HR 


A hana ihan Ibnu Majah) 


ahir . 


£ , BA Gak Up Bel aaegao - WAO 
ata en, 


dabel MAA PAPAN JA YON KAS Tau hubpes husen 


.. Ag 251 


LA METE GANIR, 


1/83. Dan dori Aisyah bahwa ia pernah berkata: Seandainya aku 
munjerapat perkara ini, tidak ketinggalan niscaya tidak ada yang akan 
“wanamlikan Rasulullah melainkan isteri-isterinya. (HR. Ahmad, Abu 
Daud dan Ibuu Majah). 

tj 

Ian kanu (Mushannif) telah menyebutkan bahwa Abu Bakar As 
Sisaldi telah wasiat kepada Asma' isterinya, agar kelak ia yang 
memamhkannyan, kemudran isterinya memandikannya. 

Li 
Penjelaaan 

Syarih berkata: Perkataan: "Maka aku akan memandikanmu” itu, 

menunjukkan bahwa wanita apabila meninggal dunia boleh dimandi- 


1051 








kan suaminya dan sebaliknya laki-laki boleh dimandikan isterinya 
dengan jalan gias, dan dengan kejadian Asma” memandikan Abu 
Bakar, dan Ali memandikan Fathimah padahal! tidak ada bantahan 
dari seluruh sahabat terhadap Ali dan Asma' maka ini menunjukkan 
adanya ijma' sahabat dan ini adalah pendapat Jumhur. 


3. BAB: TIDAK DIMANDIKANNYA ORANG YANG MATI 
SYAHID DAN KETERANGAN TENTANG APABILA DIA FTU 
JUNUB 


LIL 2 "e31h Lanyann YAN IL Heat Ca. 
SA pala Sera GEA Jaran AB YAN 
DYLAN IU MAN SAN 


5 "LB Be atm 90 


. . g 2 s » 
— Meeemu daa d3 RA APNA, doeli|3 daan 
AT AI at, € 3 | aa AE) P3 SN LL 2 


1/86. Dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengumpul- 
kan dua orang laki-laki kurban perang Uhud dalam satu kafan, 
kemudian ia bertanya: Siapa di antara mereka yang lebih banyak hafal 
Al Ouran? Kemudian ketika diberitahu salah satu di antara keduanya, 
maka ia mendahulukannya memasukkan di dalam liang lahad, dan ia 
memerintahkan menanam dengan darah mereka dan tidak dimandikan 
serta tidak dishalati. (HR Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi 
dan Tirmidzi mengesahkannya). 


Get DA II Na Mba 2 Ca LA YT 
IWAN — NIS Jep GNI APA, -WAV 
pe BT ut pian IG “ha Jat 2d 
. 7 sha aj! r — 3 am 
elegan da dala Ka aga PA BII — ar 
1/87. Dan menurut riwayat Ahmad (dikatakan): Bahwa Nabi 
saw. bersabda: Tentang para kurban perang Uhud: Jangan kamu 


memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap tetes darah akan 
berbau kasturi pada hari Kiyamat nanti. Dan mereka tidak dishalati. 


1052 





. ” 7. » Peta UNP AA AAN 
Op metas : saban EN SEE SES NM 
ME ag A3 PA 
ASN GA RAN 03, 

» ,.. PA IL IL 0 IL IA IL LA, Pe Bata el 
pp Nas kap At an La ha IP Maag 
1.9» G3I 13 


LN an Pe 7 Co Pu 7 
MA SAT AN Cari ea MAAN NE ada aa 


(TAM Dian Mubammad bin Isbag meriwayatkan di dalam Al 
Magihrasi dengan sunadnya, dari Ashim bin Umar bin Oatadah dari 
Kaka tin Lobul, bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya teman- 


(nu yak Manchnlah dunandikan oleh malaikat” Kemudian para 
sahabat bertanya kepada keluarganya: Bagaimana keadaan dia? Lalu 
twarinya ditanya. bemuulian fa menjawab: Ia keluar dalam keadaan 


jamak ketika membengar suaca ramawrama Kemudian Rasulullah 
305 Puralata "Itulah sebatnya soaka in dimandikan oleh malaikat” 


NA Ter AA ye Hbes WM 
” $ PPA II OP 3, BIL 2 IL Mar, En 
MUA La pa Ka AN Gp Jam Ab Lia 


3 PP eh Pata 


. 3 a v ee Ira & £ Pd 
AG GAN KAL GNI AA, 


PAP ap ja DA ea LA PTN Ie KA AANG “id 
Ade eng Ata IAI Sin goA ny la Ca 0 9 Jgn 


15 230 
Ios Aa B3 “Lay PALA LA 
da (anon JEANS Tea Ol GS “Abg 
5 ds bplot — 


1789. Dan dari Abi Salam dari seorang laki-laki..Sahabat Nabi 
kaw., 1 berkata: Kami pernah menyerang sebuah kampung dari suku 
Juhainah, kemudian seorang laki-laki muslim minta seorang laki-laki 
dari mereka, lalu dipukulnya tapi meleset dan mengenai dirinya 


1053 

















| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


























sendiri, kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Itu saudaramu, hai 
kaum Muslimin, maka bersegeralah orang-orang kepadanya tapi ia 
dijumpainya telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah saw. mem- 
bungkus dia dengan pakaian dan darahnya, dan menshalatinya dan 
menanamnya. Lalu sahabat-sahabat bertanya: Ya Rasulullah, syahid- 
kah dia? Ia menjawab: Ya, dan akulah sebagai saksinya.” (HR Abu 
Daud). 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Perkataan 'Rasulullah saw mengumpulkan anta- 
ra dua laki-laki dan seterusnya” itu, ini menunjukkar bolehnya 
mengumpulkan dua mayat laki-laki dalam satu kafan dalam keadaan 
darurat, dan sunatnya mendahulukan meletakkan dalam lang lahad 
kepada orang yang lebih banyak hafal Al Our'an dan digiaskan 
lengan itu. semua macam keutamaan. 

Perkataan “Dan mereka tidak dimandikan itu, menunjukkan 
bahwa orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Ini pendapat 
sebagian besar Ulama', selanjutnya Syarih berkata: Adapun semua 
rang dimutlakkan namanya sebagai syahid seperti orang yang mati 
karena penyakit tha'un, sakit perut dan melahirkan anak dan 
sebagainya. maka mereka dimandikan menurut ijma' Ulama 


Dan hadis Hanzhalah ini dijadikan dalil oleh orang yang berpen- 
Japai bahwa orang yang mati syahid harus dimandikan apabila junub, 
begitulah pendapat Abu Hanifah, sedang As Syafi'i, Malik dan Abu 
Yusuf berpendapat tidak dimandikan. Selesai dengan ringkas. 


Perkataan “Kemudian Rasulullah saw. membungkus dia dengan 
pakaian serta darahnya” itu, Syarih berkata: Melihat zhahirnya kete- 
rangan ini bahwa Nabi saw. tidak memandikannya dan tidak meme- 
rintahkan untuk dimandikannya, maka ia menjadi dalil bagi orang- 
»rang yang berpendapat bahwa orang yang mati syahid tidak diman- 
dikan, dan menunjukkan pula bahwa orang yang membunuh dirinya 
sendiri dengan tidak sengaja dalam pertempuran hukumnya sama 
dengan dibunuh orang lain, yaitu tidak dimandikan. 


Perkataan "Dan ia menshalati” itu, menunjukkan ketetapan 
adanya shalat bagi orang yang mati syahid, dan tentang ini akan 
dibahas lebih lanjut. 


1054 





4. BAB: SIFAT MEMANDIKAN MAYIT 


2 8 | IL pp 7 eka 2 7, 
Kn YAI AGE MEA G-A, 


LA 7307 2 td Pa 


« TEMA KE NN MAL ea 
GW HAN MENATA H3 Yos 


A u.. Babi Eu 271k 229 gate Can Bia 7. Ta 
a 1 AU pa Mb Pe AS OS NG, ykan SP - 


CAB 9GALA path CL 


fi Pegal pas IS “0 ya GC Ueld co Situs SAS 


NE LT 


(BAL Dati Limuni Asluyah ta berkaw: Rasulullah saw. masuk 
bepaata basah — baba punrinya meanggal dana, tahu aa bersabda: 
Masulikasiah dis tiga bali, Inna kuh nian lebah dars atu jika kamu 
pandang peri — engan at alan bidara, dan yang derakhur campurlah 
ega bayi Warus atau aeshkit kapur barus, kemudian apabila kamu 
1nicaai beritahulah aku”, kemudian setelah kanii selesai jnaka kami 
twsahukan kepatanya, lalu 1 memberikan kain kepada kami, 
kemuntian Wersatnda: “Pukaikantah dia dengan ini”. (HR Jama'ah). 


sa aa 


utang pan yan gahar, OA 3G 3 -WAN 


101, Dalam satu riwayat dari Jama'ah (dikatakan): Mulailah 
ilari soggota-nnggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudlu'nya. 
(1tit Ahmad, Bukhari, Muslim). 


Dog LAN G2 BIS,AVAN 


- Ld laen SU, SG NN Peka Kal 
- - 
« 


”, 7 2 Pas (3 & 8 
MALAS ga AA NG 23 BELI 
“ 
— an gaa — 
PAN 1 EL 2, Ip 17A3 
KSARA Kg AN 


1055 








. 11792. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Mandikanlah dengan 
ganjil —- tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih dari itu jika kamu 
pandang perlu. Dan di dalam hadis ini Ummi - Athiyah berkata: 
Kemudian kami anyam rambutnya tiga anyaman lalu kami pertemu- 
kannya menjadi satu di belakangnya. (HR Ahmad Bukhari dan 
Muslim). Tetapi menurut lafal Muslim tidak terdapat kata-kata: 
Kemudian kami pertemukannya menjadi satu di belakangnya” | 


PENA? D2 573 net 
PEN PRA PENA Kena MAS ANT Meta "ASAP Nak Lai 
Pak Bah) 0 Is la eh JGA 5S K3 — YYAY 

PP ina Da 2, 23. 3 “3 
MAAN PAN Iga 37, 
AO IN III 1ng on ISL oh et 3 

| Fata Pu Fc - 2 (ae: 37 Paraka ata 
JA AL IE Ne PA s3 Aa 
“ 


“ 


Nah Ye 


Cet ph AA AN PN oL PAN AL 3 ne 
k56 2 3A3 3 Jan tp Gel goda era 
# Pa 


P3 
3 9 re LP 090n . # £, 

| tis “2 2 2 Be Oa MAT 226 (A21 

Pa EA at He AA 
Lg PIPA II 5 eh 230 


“- KT Pe £ PKL R - 
See Tan ha MN IE LG, et 


8 : 
bean ea Fajri 


Pa 2 ap AU LP ta Pd 
s “Art aa : 2 ab 


PA Fa 
RT 1 "33 - 3 AN 

baal JUN 

1793. Dan dari Aisyah ia berkata: Ketika Sahabat-sahabat 
hendak memandikan Rasulullah saw. maka mereka berselisih. Kemu- 
dian mereka berkata: Demi Allah, kami tidak tahu apa yang harus 
kami lakukan, apakah kami harus menelanjangi Rasulullah Saw. 
sebagaimana kami menelanjangi mayit-mayit kami, ataukah kami 
memandikannya dalam keadaan berpakaian? Aisyah berkata: Kemu- 
dian ketika berselisih, lalu Allah menjadikan mereka mengantuk 
sehingga demi Allah sampai tidak ada Seorang pun dari kami itu 
melainkan janggutnya terkulai ke dadanya karena tidur. Aisyah 
berkata: Kemudian ada seseorang yang memberitahu mereka dari 
sebelah rumah yang mereka tidak mengetahui siapa dia itu, yaitu dia 


1056 


IL, tg 3. ne 2D Pad Ea: 
CA UN ES 2423 


Iwa Mandikanlah Nabi saw. dalam keadaan berpakaian! Aisyah 
Iwkata Kemudian mereka menuju kepada Nabi saw. lalu mereka 
nwauuhkan sedang Rasulullah tetap memakai kemejanya, dituang- 
bantah air dan budara di atasnya dan digosok oleh beberapa orang laki- 


Jabi slangan kemejanya itu”. (HR Ahmad dan Abu Daud). 


Penjelasan 

Sarata Nat saw, "Mandikanlah dia dengan ganjil, tiga kali, lima 
bah, tujuh kali atam lebih dari itu jika kamu pandang perlu” itu, Syarih 
berkat Uadiw im menunjukkan atas diserahkannya jumlah kali 
memarkan Itu kepada mhadnya yang memandikan menurut keper- 
Iwan (dan udah mavata-imata utas dasarsselera. Ibnul Mundzir berkata: 
Manya tuerahkan menmunil pendapat wanita-wanita itu dengan syarat 
terebut pakan harus panji 

Keekaraan “dangan sar dan Indara” au, Zein bin Munir berkata: 
Meliar ahahiraya India ini, bahwa bedara itu dicampurkan pada setiap 
bali otraman 

Perkataan “an yang verakha sekali campurlah dengan kapur 
Inna atom Keslibat bapa“ ah, ina keragu-raguan pcrawi, sedang Imam 
Itukian aelah mengtapkan dalam salu riwayat dengan lafal pertama, 
dan melihat zhahurnya hacis am, bahwa kapur barus itu dicampurkan 
alam aw, dan wi adalah pendapat Jumhur, sedang An Nakha'i dan 
Ulama ulama Kulahi berpendapat bahwa kapur barus itu dicampur 
ialam haren-hariman. Sedang hikmah diberi kapur barus itu adalah 
supaya baunya sedap, karena waktu itu dihadiri oleh malaikat, dan 
juga untuk mendinginkan dan menguatkan daya tahannya, khususnya 
mengunikan tubuh mayit dan mengusir serangga dan menolak baksil 
dan nwnccgah cepatnya rusak, dan apabila kapur barus itu tidak ada 
maka diganti dengan bahan lainnya yang memiliki keistimewaan- keis- 
mewah yang sama dengan kapur barus atau hampir menyamainya. 

Perkataan "Mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan dan 
anggota-anggota wudlu'nya” itu, antara dua perkataan ini tidak terjadi 
sahng meniadakan, sehingga tidak tentu mana yang didahulukan, 
wpakah tempat wudlu' atau sebelah kanan. 

Ibnu Zubair berkata: Perkataan "mulailah dari anggota-anggota 
sebclah kanan itu maksudnya dalam menyiram anggota-anggota badan 
yang bukan anggota-anggota wudlu', sedang anggota-anggota wudlu” 
itu maksudnya dalam mewudlu'kannya dan ini menolak orang yang 
berpendapat tidak disunatkan memulai dari anggota-anggota sebelah 


1057 





kanan dan hadis ini menunjukkan 1) disunatkannya mengumuri dan 


memasukkan air ke dalam hidung ketika memandikan mayit, ini 
berbeda dengan pendapat golongan Hanafiyah 2), disunatkannya 
merganyam rambut perempuan dan dijadikan tiga anjaman yaitu 
pada ubun-ubunnya dan kedua Samping kepalanya 3), disunatkannya 


mempertemukan anyaman-anyaman ramb Eneng 
$ ut tersebut m 5 
belakangnya. enjadi satu di 


1058 


S0 D3 


BAB-BAB KAFAN DAN HAL-HAL YANG 
KEKHURBUNGAN DENGAN ITU 


| nan MUNGKAFANKAN DENGAN HARTA PUSAKA 


#2 y. tut, # 22 GG K7 Pa 2 
Pa man Jang Gamma II 2 Meyaglet0e — WA 
£ SI 


NN Na Ha Ia Mn agan Ai : 
Alat Uap» Yang: MA 2 SES 3 


AT, TT te nan Nee TU 4 AC II an 
pas ka PA TAPI OLI PAT) di Pee EGA EP Tan JET 2) 


” 
Li "ui P3 , Ld DEA 
Mu pede tp Y ortea al bay Jneg Ala 


| O— Aani Kivebnak Din Aru, bahwa Mush'ab bin Umair terbu- 
Wuih pasta Tar perang Utned serbang aa tidak meninggalkan apa pun 


(am ntah mebinut, maka apabila kami tutupi kepalanya dengan 
winsu Itu nwupakiah kedua kakinya, dan apabila kami tutupi kedua 
Kakinya nampak kepalanya, tahu Rasulullah saw. memerintahkan agar 
tnap kepalanya dengan selimut itu, sedang kedua kakinya agar 


kami maap dengan rarmput idzkhir. (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah). 


» 8 Koanto B-1y3 badai er ep Para z PD 
Mada 3S AB AGEN GAS VA 0 
# Tn MAY, Igo TN La TO SL 
Peng AA ME Ta Bed Lyaladnna NEO Laka 


$ PA EKA 

“Plobs 2 pa ade 

I7us, Dan dari Khabbab juga: Bahwa Hamzah tidak didapatkan 

kafan untuknya melaimkan sebuah selimut lurik, yang apabila ditutup- 

kan pada kedua kakinya maka kepalanya terlihat, sehingga ditarik ke 

kepalanya dan kedua kakinya ditutupi dengan rumput idzkir. (HR 
Alumad). 


1059 





Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan ”namirah” itu, adalah 
selimut yang bergaris-garis putih dan hitam, atau selimut dari bulu 
yang biasa dipakai orang Badui, demikian di dalam Gamus Al Muhith. 

Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan kami agar 
menutupi kepalanya dengan selimut itu”, menunjukkan bahwa apabila 
kafannya itu sempit sehingga tidak dapat menutupi seluruh badan, dan 
tidak didapatkan lainnya, maka kafan itu harus dipergunakan menu- 
tupi kepala, sedang kedua kakinya ditinggalkan. Syarih berkata: 
Kedua hadis ini menunjukkan bahwa kafan itu harus dari harta 
pusaka. 1) 


2. BAB DIANJURKAN MEMBAGUSKAN KAFAN TAPI TIDAK 
BERLEBIH-LEBIHAN 


IYA Yg 03 


KAA Tn JENIS ANA 
ha Nolan. KS, aa KARO 


1796. Dari Abi Oatadah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
” Apabila salah seorang di antara kamu mengurusi saudaranya, maka 
baguskanlah kafannya”. (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi). 


AE La AS AN 3g —VAV. 


Pe Ta AAA Z : A Pe e MEA 
GI aa aNANANA BONUS 
PA AN AN PAN Maa 
LB ae Ae pa maen 


1) Boleh juga kafan itu pemberian orang lain (pen..). 


1060 


1797. Dan dari Jabir, bahwa Nabi saw. pernah khutbah pada 


muatu hari, Jalu ia menyebut seorang laki-laki dari sahabatnya yang 
telah meninggal dunia, yang dikafani dengan kafan yang pendek dan 
dikubur malam hari, kemudian Nabi saw. mencela laki-laki itu dikubur 
malam han sebelum 1a dishalati, kecuali ada seseorang yang terpaksa 
harus begin, dan Nabi saw. bersabda: ” Apabila salah seorang di anta- 
ye kamu mengkafani saudaranya maka baguskanlah kafannya.” (HR 


Aluvasl, Muslim dan Abu Daud). 


MIA AI IAI YAA 
MBR WRP TA SA 


. , IN x In, Ya 
AT NT UTK MAIN Ya ARK 
PP fi 


SN ne. AIA P3 es” AA Haa 


II. Dan duri Aisyah bahwa Abu Bakar pernah melihat kepada 
pakarannya yang ia pakai di waktu sakit, yang di situ ada bekas-bekas 
#a'taran, Jalu ia berkata: Cucilah pakaianku ini dan tambahi lagi dua 
lembar, kemudian kafanilah aku dengan pakaian itu. Aku (Aisyah) 
berkata: Sesungguhnya pakaian ini sudah bekas. Abu Bakar menja- 
web: Sesungguhnya orang yang hidup lebih berhak memakai yang baru 
daripada orang yang mati, karena kafan itu hanya untuk nanah. 
(Diringkas dari riwayat Bukhari). 


Penjelasan: 

Sabda Nabi saw. "Apabila salah seorang di antara kamu meng- 
kafani Saudaranya maka baguskanlah kafannya” itu, Syarih berkata: 
Yang dimaksud dengan membaguskan kafan yaitu bersih, suci, tebal, 
dapatnya menutupi dan sederhana. Syarih berkata: Dan dalam riwayat 
Abu Bakar ini menunjukkan boleh menggunkan kafan dari pakaian 
yang telah dicuci. 


1061 


3. BAB: SIFAT KAFAN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 


EN ai ank K 
bak 9, 25 
Maap BN Maan 


1799. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. dikafani dengan 
tiga macam pakaian: kemejanya yang dipakai ketika wafat. pakaian 
dari Najran yang terdiri dari dua lembar. (HR Ahmad dan Abu Daud) 


LAN 2 LG PAR DARA 


SANA 4 Ka ME AN 


Gn Pi 17 1 im ah pet 


PEN PAN GA yee Ta MA 


Mo, ala 


1800. Dan dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. dikafani 
| dengan tiga lapis kain putih yang baru dari Sahuli - Yaman, tanpa 
kemeja maupun sorban, yang ia dimasukkan ke dalam pakaian itu. 

(BR Jama'ah). 


BIP aah IPO 3 MAS 


Nee Ale: ALT dekade aya AAN 


TA ne OKE a33, kadan “KA pen 2 23 
AISI GI JAN pl 


AG 3 Ph ? 


1801. Dan dari Jama'ah juga kecuali Ahmad dan Bukhari, 
sedang lafalnya dari Muslim (dikatakan): Adapun pakaian Najran 
maka ada kekaburan 'di kalangan orang banyak, karena pakaian itu 

| sudah dibeli untuk mengkafani Nabi tetapi kemudian tidak dipakai 
| sedang Nabi dikafani dengan tiga lapis kain putih buatan Sahuli. 


1062 


R9 9, Part Paten ye 9,001 3 2 LN Ha 
2-3  duagande dang Lo AN 


100102 pat — 77. peda GR 2 LA CEK AN OA 
PN Ane AJ NYA ma, VK 


Ge tag Le Pein ed pai 5 
BABA UNA yaa 
I8U2, Dan menurut riwayat Muslim (dikatakan): Aisyah berka- 


ta Rasulullah saw. dikafani dengan hullah yamani milik Abdullah bin 
Ali Wakar, kemudian dilepaskan, lalu dikafani tiga Iapis kain putih 


dan Sahuli Yaman, tanpa sorban "dan tidak juga kemeja. 
Hima 
caltaa AT Ne Oa "le dls, AN Ba 
. » 


Pi Sesak 2 9 a" SG 


AJ AS IT ma y! ayu — 


IA Dan dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: Pakai- 
lah pakaian pakaanmu yang putih-putih karena ia sebaik-baik pakai- 
ami, dan kafanilah uayit-mayitmu dengannya. (HR Imam yang lima 


kecnah Nusa'i, dan disahkan oleh Tirmidzi) 


Pa. re ge 


PA LN AU GP Ae se G -Wt 
ii 1 Ga AL u ks. CA MAN 2 
SN AN NN NAS 2g P: 

MAT tap TE TAP 


SIA EP Nge 


1063 








1804. Dan dari Laila binti Oanif As Sagafiyah ia berkata: Aku 
adalah termasuk di antara perempuan yang memandikan Ummi Kulit. 
sum Puteri Rasulillah saw. ketika wafatnya, dan pertama-tama yang 
diberikan Nabi saw. kepada kami adalah kain kemudian baju kurung 
lalu kudung kemudian selimut, kemudian sesudah itu dia dimasukkan 
di dalam pakaian lain. 

Laila berkata: Sedang Rasulullah saw. di pintu, membawa kafan- 
nya, yang diberikan kepada kami selembar demi selembar. (HR Ah- 
mad dan Abu Daud). 

3 

Al Bukhari berkata: Al Hasan berkata: Lapisan kelima yaitu 
sobekan kain yang diikatkan pada dua paha dan pinggulnya di bawah 
baju kurungnya. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ibnu Abbas (No. 1799) dalam sanadnya ada 
Yazid bin abi Zayad, ia sudah berubah, dan ini adalah hadisnya yang 
paling dia'if. An Nawawi berkata: Sebenarnya telah disepakati atas 
kelemahan Yazid tersebut, sedang Muslim telah menjelaskan bahwa 
Nabi saw. tidak dikafani dengan pakaian Najran dan sebenarnya itu 
ada kekaburan di kalangan manusia sebagaimana dijelaskan Mushan- 
nif. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya diperselisihkannya tentang 
bagaimana kafan yang lebih utama sesudah adanya kesepakatan bahwa 
tidak wajib kafan lebih dari satu lembar yang dapat menutupi seluruh 
badan, kemudian Jumhur berpendapat bahwa yang lebih afdial yaitu 
tiga lembar kain yang putih dan mereka mengambil dalil hadis riwayat 
Aisyah (Hadis No. 1800). Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dasar istidlal 
nya dengan hadis itu, yaitu bahwa Allah tidak akan memilihkan untuk 
Nabi-Nya melainkan yang lebih utama. 

Perkataan Laila "Dan pertama-tama yang diberikan oleh Rasulul- 


“lah saw. kepada kami yaitu kain” itu, Syarih berkata: Hadis ini 


menunjukkan bahwa kafan perempuan yang diperintahkan yaitu kain, 
baju kurung, kudung, selimut, dan mukena. 
Dan perkataan Hasan di atas (lapisan kelima yaitu sobekan kain 


. yang diikatkan dan seterusnya), adalah seperti yang dikatakan Zufar, 


sedang satu golongan menyatakan bahwa kain yang kelima itu diikat- 
kan pada dada untuk menghimpun kafan-kafannya. 


1064 


4, BAB: WAJIB MENGKAFANI ORANG YANG MATI SYAHID 
DENGAN PAKAIAN YANG DIPAKAI WAKTU TERBUNUH 


2 (AU Nae NAIK AL AMS AL 1. ai 
Depup ja p PAN Jom Ubugketa op -W-o 


33 II aa 


3 ALT 
KALA “ Ta ea ! Td ts 
ANE RA Aga RA 
Hebo I PUAS ' Oba) — 


I80S. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. pada hari 
rang Uhud memerintahkan tentang para syuhada" "agar pakaian 
bwsl dan jaket kulit mereka dilepaskan” dan ia bersabda: Kuburlah 
mereka dengan darah dan pakaian mereka”. (HR Ahmad, Abu Daud 


dan Ibem Majah) 


2 33 07 ny NA 24 


" PT 12 237 galat & 3d “ 
Hola mi ado ya) OaelaepJ Moyang YA 
EL AIA AL LTE PEN KAT NA 
NN PAKAN SAN GP 0 Jeng P3 


Put 


« 
— AMS Nolan. 


1806. Dan dari Abdullah bin Tsa'labah bahwa Rasulullah saw. 
bersabda pada hari perang Uhud: ”Selimutilah mereka dengan 
pakaian mereka”, dan Rasulullah saw. menanam mereka secara 
massal di dalam satu kuburan dan bersabda: "Dahulukan di antara 
mereka yang lebih banyak (hafalan) Al Ourannya”. (HR Ahmad). 


Penjelasan: | 

Syarih berkata: Dua hadis tersebut dan hadis-hadis yang semakna 
menunjukkan diperintahkan mengubur orang yang mati syahid dengan 
pakaian yang dipakai waktu terbunuh, dan melepaskan pakaian besi 
dan jaket kulit dan seluruh peralatan perang lainnya yang dibawa. 
Syarih berkata: Melihat zhahirnya, bahwa perintah tersebut adalah 


wajib. 


1065 


5. BAB: MEMBERI WANGI-WANGIAN BADAN MAYIT DAN 
MENGKAFANINYA, KECUALI ORANG YANG SEDANG IHRAM 


PL Jana 211 Pl Yaya 0g 
CA Ya ape Lo AN pn 1MB pia — YA-V 
Aaron SA 


1807. Dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila 
mengasapi mayit dengan kayu gaharu maka asapilah tiga kali. (HR 
Ahmad). 


GK ia SJ IL pi Pa PIL ar 


Dhan AN a07 AB Ja PE AGAN :A 


Ngga GP Rn il seiari PT Lae Lt NU Re Ye gp 


CN Ip CAnyah gd Andon PAK aa 


PL 30 UG UE 2 Urat 3) a at Le RIS 
age, Jus 
rai 


Ape Ag ye ge ank Un Ae 4 
PAI (125 SS) 33 4 
maps SA an SALA, Fan tam 


— As ilot — 


1808. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Tatkala seorang laki-laki 
wuguf bersama Rasulullah saw. di Arafah, tiba-tiba ia jatuh dari 
kendaraannya, kemudian patah tulang lehernya, lalu peristiwa itu 
disampaikan kepada Nabi saw. kemudian ia bersabda: Mandikanlah ia 
dengan air dan bidara, dan kafanilah dengan kedua pakaian ihramnya, 
janganlah kamu beri wangi-wangian dan jangan kamu tutup kepalanya 
karena Allah akan membangkitkannya pada hari Kiyamat nanti dalam 

| keadaan ihram. (HR Jama'ah). 


Bid ,2 P3 Pal Fe -d NN 4 

Pl PAN Iyan EL Aang abal ANA 
. Pa 

YA La 2 INA MN ap. 

Te RA yA KANAN PIP 


1066 


PIA NAN 29 FA 1 3133 3 Ga kud L. 27 
Pa AG beda la page eaalasagug TARI, chungi 


KN AA 


1809. Dan menurut riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: Mandikanlah orang yang mati dalam keada- 
an ihram dengan kedua pakaian yang mereka pakainya, dan mandi- 
kanlah dia dengan air dan bidara, lalu kafanilah dengan kedua pakai- 
annya itu, dan jangan diberi harum-haruman, serta jangan ditutup 
kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari Kiyamat 
nanti dalam keadaan ihram. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Apabila kamu mengasapi mayit” itu, 
menunjukkan dianjurkannya mengasapi mayit sebanyak tiga kali (de- 
ngan dibakarkan kayu gaharu). 

Perkataan "Dan kafanilah dengan kedua pakaian ihramnya” itu 
menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan ihram itu hen- 
“Inknya dikafani dengan pakaian ihramnya. 

Perkataan "Jangan memberi wangi-wangian itu, maksudnya mele- 
takkan wangi-wangian itu pada badan mayit. 


Perkataan "Dan janganlah kamu tutup kepalanya” itu, menunjuk- 
kan tetapnya hukum ihram. Ibnul Mundzir berkata: Hadis ini menun- 
jukkan bolechnya orang yang scdang ihram yang masih hidup, mandi 
dengan wr dan bidara, berbeda dengan orang yang memakruhkannya 
sedang ganjil dalam mengkafani itu tidak termasuk syarat. Dan kafan 
tu diheh dari harta pusaka mayit karena adanya perintah Nabi saw. 
untuk mengkafaninya dengan kedua pakaian ihramnya tanpa diperinci 
hpakah in mempunyai hutang yang dapat menghabiskan hartanya atau 
lelak, dan juga menunjukkan disunnatkannya mengkafani orang yang 


mati ketika ihwam dengan pakaian ihramnya. 
Dan hukum ihramnya masih tetap, dan dia tidak boleh dikafani 
"sogan pakman yang tcrkena harum-haruman, tapi boleh dikafani 


'wugan pakaian yang sunlah pernah dipakai ihram itu berhubungan de- 
ngan mnanlah kepala (yakni kepala tidak boleh ditutup, sebab orang yang 
sedang ahram Ita kepalanya harus terbuka — pent.) 


1067 








er DAN NAN) 


BAB-BAB SHALAT JANAZAH 


1. BAB: ORANG YANG DISHALATI YANG TIDAK BOLEH 
DISHALATI DAN MENSHALATI PARA NABI 


an 


BENYELIY LG yEL gi 


LP LANYA ae OI 


Aka MBA Aan, AS 


FN. 


- 


mob, Ia Nara Mal | 

/ Again Jok Y PE Geni 

1810. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Orang-orang masuk kepada 

Rasulillah saw. dengan bergelombang untuk menshalatinya sehingga 

apabila mereka telah selesai lalu mereka memasukkan kaum wanita, 

setelah mereka selesai memasukkan anak-anak, sedang tidak seorang 
pun menjadi imam dalam shalat tersebut. (HR Ibnu Majah). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa shalat untuk jana- 
zah Rasulullah saw. itu secara sendiri-sendiri, kaum laki-laki, kemudi- 
an perempuan lalu anak-anak. Ibnul Abdil Bar berkata: Tentang 
shalat janazahnya Nabi saw. secara sendiri-sendiri ini telah disepakati 
Ulama' — Ibnu Dihyah berkata: Jumlah yang menshalati Nabi saw. itu 
ada 30.000 orang. Mushannif berkata: Hadis ini dijadikan pegangan 
oleh orang yang berpendapat bahwa perempuan harus didahulukan 
daripada anak-anak di dalam shalat janazah, maupun ketika dikubur 
dalam satu kuburan secara massal. 


1. BAB: TIDAK DISHALATINYA ORANG YANG MATI SYAHID 


A92 9 lakuin MoU 332 NAN 


43 ala Maa AA ARE 9 


TC 


1068 





5 , aan” 
SIN 230 ND LP toba 


Ae 


aa | Ng yaaa AN, - ? Dae Kn ELANG 
21 
AG KOK 


1811. Dari Anas, bahwa para syuhada' Uhud tidak dimandikan, 
ditanam dengan darah mereka dan tidak dishalati. (HR Ahmad, Abu 
Daud dan Tirmidzi). 

ix 

Makna seperti hadis ini telah terdahulu dari riwayat Jabir. Ada- 
pun tentang shalat untuk syuhada' Uhud ini diriwayatkan orang 
dengan berbagai sanad yang tidak kuat. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Ahli-ahli berselisih tentang masalah ini. Tirmidzi 
berkata: Sebagian mereka berpendapat bahwa orang yang mati syahid 
harus dishalati. Ini menurut pendapat Ulama'-ulama' Kufah dan ishak. 
Dan sebagian yang lain berkata: Tidak boleh dishalati, ini pendapat 
Ulama' Madinah, Syafi'i dan Ahmad. 

Syarih berkata: Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang 
menshalati syuhada' Uhud yang diisyaratkan Mushannif bahwa sanad- 
sanadnya tidak kuat itu akan engkau ketahui dalam pembahasan lebih 
lanjut. Selanjutnya Syarih berkata: Dan dari Ugbah bin Amiz di dalam 
Shahih Bukhari dan lainnya, bahwa Nabi saw. menshalati syuhada' 
Uhud setelah 8 tahun sebagaimana shalatnya untuk mayit seperti 
orang yang baru mengantarkan orang yang hidup maupun orang yang 
mati. 

At Thahawi berkata: Maksud Nabi saw. menshalati mereka itu 
tidak kurang dari tiga kemungkinan: Kemungkinan pertama sebagai 
Nasikh (penghapus) terhadap hukum yang telah lalu, yaitu tidak usah 
dishalatinya para syuhada”. Kemungkinan kedua, bahwa ini sebagai 
kekhususan bagi syuhada' bahwa mereka tidak boleh dishalati melain- 
kan sesudah berlangsungnya masa 8 tahun ini. Kemungkinan ketiga, 
yaitu bahwa shalat untuk mereka (syuhada' Uhud) itu boleh dibedakan 
dengan selain mereka yang merupakan kewajiban, dan bagaimana pun 
kemungkinannya tapi yang jelas bahwa Nabi saw. pernah shalat untuk 
syuhada”. 


1069 














Kemudian pembicaraan di antara mereka yang berselisih dalam 
masalah ini di masa kita sekarang ini ialah tentang shalat untuk syuha- 
da' sebelum dikubur, dan apabila telah jelas adanya shalat untuk 
mereka sesudah dikubur maka lebih utama lagi sebelum dikubur. 


Syarih berkata: Ini dibantah, bahwa shalatnya Nabi saw. wati 


mereka sesudah dikubur itu mempunyai beberapa kemungkinan yang 
lain, di antaranya bahwa itu merupakan kekhususan bagi Nabi saw., 
atau dalam arti do'a, kemungkinan bahwa itu merupakan wagr'atul 
'ain (kejadian secara kebetulan) yang tidak dapat dipergunakan secara 
umum, jadi bagaimana mungkin dipakai sebagai dasar untuk menolak 
hukum yang telah jelas adanya. Di samping tidak seorang pun di anta- 
ra Ulama' yang berpendapat seperti kemungkinan kedua menurut At 
Thahawi di atas, demikian menurut Ibnu Hajar Al Asgallani. 


Syarih berkata: Anggapan khususiyah itu menyalahi pokok sedang 
menganggap bahwa shalat di situ berarti do'a adalah ditolak oleh hadis 
(5 shalatnya Nabi untuk mayit), di samping telah menjadi ketetapan 
di dalam Ilmu Ushul bahwa kenyataan-kenyataan syar'i harus didahu- 
lukan daripada penafsiran secara lughawi, maka kalau ditakdirkan 
tambahan itu tidak ada tentu dapat dipastikan untuk mengartikan 
makna ”shalat” di situ menurut makna "shalat” yang hakiki yang ada 
Gsimir dan rukun-rukunnya, sedang menganggap kejadian 'itu sebagai 
wagi atul 'ain yang tidak mempunyai arti umum, adalah ditolak oleh 
adanya ketentuan, bahwa yang asal tentang apa yang menjadi ketetap- 
an bagi seorang atau satu jama'ah di masa Rasulullah saw. adalah 
berlaku juga bagi yang lain, sedang anggapan ini mungkin ditentang 
dengan alasan yang serupa, yaitu: Tidak dishalatinya Syuhada” pada 
hari perang Uhud itu adalah wagi'atul 'ain yang tidak dapat diperguna- 
kan secara umum, jadi tidak dapat dijadikan dalil sama sekali untuk 
meninggalkan shalat untuk syuhada' sebab telah jelas adanya shalatnya 
Nabi saw. untuk mayit secara mutlak dan terjadinya shalat Nabi saw. 
terhadap syahid secara khusus sebagaimana di dalam hadis riwayat 
Syadad bin Al Haad dan Abi Salam. Selanjutnya Syarih berkata: 
Kalau seandainya kita terima bahwa Nabi saw. tidak menshalati 
mereka itu adalah karena wagi'atul 'ain lalu kita tinggalkan alasan- 
alasan yang menguatkan, niscaya shalatnya Nabi saw. itu sendiri sudah 
memenuhi apa yang dimaksud, karena shalatnya itu seolah-olah 
seperti menyusuli sesuatu yang tertinggal, di samping ada satu 
pengertian lain yaitu bahwa shalatny Nabi saw. itu tidak patut diting- 
galkan sama sekali meskipun telah berlangsung dalam masa yang lama. 
Adapun hadis riwayat Abi Salam, maka aku tidak menemukan jawab- 


1070 


an dari orang-orang yang tidak mau menshalati padahal ini Pe ma 
dalilnya orang-orang yang menetapkan shaiat untuk syuhada', karena 
laki-laki itu mati dalam peperangan yang disaksikan Rasulullah saw. 
dan ia yang menamakan sebagai syahid dan menshalatinya, baiklah 
kalau seandainya nafi di situ 'am tanpa dibatasi dengan peristiwa Uhud 
dan tidak ada riwayat yang menetapkan adanya shalat untuk syahid itu 
selain hadis ini (No. 1789) maka tentu shalatnya Nabi saw. itu hanya 
khusus bagi orang yang mati seperti keadaan orang tersebut. 

Hadis Abi Salam yang diisyaratkan Syarih itu telah terdahulu di 
dalam bab "tidak dimandikannya syahid” (hadis No. 1789). Adapun ha- 
dis riwayat Syadad bin Al Haad yang disebutkan Syarih menurut riwayat 
Nasa'i di atas lafalny sebagai berikut: 

'Bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi saw. lalu 
ta beriman kepadanya dan mengikutinya — selanjutnya terdapat lafat 
yang di dalam hadis itu terdapat: (bahwa dia mati syahid dan Nabi 
saw. menshalatinya, kemudian Syadad menghafal do'a Nabi saw. 
(yang berbunyi): ALLAAHUMMA INA HAADZA 'ABDUKA 
KHARAJA MUHAAJIRAN FII SABULIKA FA OUTILA FI 
SABIILIKA (Ya Allah sesungguhnya laki-laki ini adalah hamba-Mu 
yang keluar untuk hijrah membela agamamu kemudian ia terbunuh 
dalam membela agama-Mu”. 

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyaaraat: Nabi saw. tidak 
memandikan orang yang mati syahid dan tidak menshalatinya itu 
menunjukkan tidak wajib, sedang sunat meninggalkan itu tidak 
menunjukkan haramnya melakukan pekerjaan tersebut. 


2. BAB: MENSHALATI ANAK YANG GUGUR DAN ANAK-ANAK 
gen TA BA NP AT TKA Tae aaa das gi 
Angpao Ino Ge Leni pAN ye ANN 

DL one IKA CIA A3, aa NA 5 Teh 
SE tut kala aka (3D SLS » 


“ 
” 


LN La TI DP ut 23 226 2131 Ta MU M2 
CAT Aa NI So Ae Iyan bai, Aa Un 


$ 
LAI Mo Ale —— 


1071 



















1812. Dari Al Mughirah bin Syu'bah dari Nabi saw. ia bersabda: 
"Orang yang berkendaraan hendaklah berjalan di belakang janazah 
dan orang yang berjalan kaki hendaklah berjalan di depannya agak 
sedikit berdekatan dengannya, di sebelah kanan atau kirinya, sedang 
anak yang gugur dishalati dan dido'akan mendapat ampunan dan 
rahmat untuk kedua orang tuanya”. (HR Ahmad). 


9 0 at IL ip (aa AA Il IL 
LN atik BAGAI Sad gag NAN 


MA Tek 


— pa la D0lgak, 


1813. Dan Abu Daud (meriwayatkan), ia berkata di dalam riwa- 
yatnya itu (dengan lafal): Dan orang yang berjalan kaki hendaklah 
berjalan di belakang janazah, di depannya, di kanannya, dan di kirinya 
yang berdekatan daripadanya”. 


AE SUN IE LNG A3 


32 (IP, pat 
— MAS SAP ory, Iran abal! 


1814. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Orang yang berken- 
daraan hendaklah berjalan di belakang jenazah, sedang orang yang 
berjalan kaki sesukanya, dan anak kecil dishalati”. (HR Ahmad, 
Nasa'i dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya men- 
Shalati anak yang gugur. Ini pendapat Ulama” ahlil bait dan Fugaha', 
tetapi perintah shalat ini apabila anak tersebut ketika lahir telah 
bersuara yaitu berteriak, bersin atau bergerak yang menunjukkan 
bahwa ia telah hidup. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, 
Ibnu Majah dan Baihagi dari Jabir dengan lafal: 

” Apabila anak yang gugur itu telah bersuara maka ia dishalati dan 
berhak mendapat pusaka”. Selanjutnya Syarih berkata: As Syafi'i 
berkata, bahwa yang dimandikan itu adalah bagi anak yang telah 
berumur 4 bulan (dalam kandungan) karena pada usia 40 hari yang 


1072 


keempat di dalam kandungan itu ia ditulis tentang rizkinya dan ajalnya 
sedangkan memandikan itu adalah untuk anak yang (pernah) hidup. 

Mushannif memperkuat pendapat ini dengan dasar hadis tersebut 
yaitu ia bersabda: Aku (Mushannif) berpendapat: Anak yang gugur itu 
dishalati hanya apabila telah ditiupkan roh padanya, yaitu sudah genap 
umur 4 bulan (dalam kandungan) adapun jika gugur di bawah umur itu 
maka tidak dishalati karena ia bukanlah mayit sebab belum bernyawa. 


. 


ra MEN Bagan or east INNO 
Sg Mae aa PJ ea 
Gula Aa e BE NG MK, 


Lansung Pa La Rak Aan 
Tah Ag 7 Kolkph Lana “EA Per 


LA. au 


ai Aa Mena 2 


1815. Pokok dasarnya itu ialah hadis Ibnu Mas'ud, ia berkata: 
Rasulullah saw. menceritakan kepada kami sedang ia orang yang 
benar dan dapat dipercaya: "Bahwa kejadian salah seorang di antara 
kamu yaitu dipertemukan di perut ibunya 40 hari kemudian menjadi 
segumpal darah dalam masa seperti itu, lalu menjadi segumpal daging 
dalam masa seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat untuk 
menulis 4 kalimat: Ditulis tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan 
bahagia atau celakanya, lalu ditiupkan roh padanya.” (HR Ahmad 
Bukhari dan Muslim). 


3. BAB: PEMUKA AGAMA TIDAK BOLEH MENSHALATI 
ORANG YANG BERKHIANAT DAN ORANG YANG BUNUH DIRI 


PPA TE EA SL LIL LG “ID 0 Ia 
ja GAN EN Ayo ye — WNA 
P3 PNP an “NP 


2 Pa Le Pi 261” 
Karin aa anang GT, 


1073 














4 
Pan Apa d Rod SY 


er » AN JAN Ugal ape 


ut 


? AI 23 AG PEN ADA 3 Pa dada Tete Yr. h, 
& Kasta yg PAN dong Ae 3 JI) M3 
4 La ad 


2 AKI 


SL Plot,» 35 


1816. Dari Zaid bip Khalid al Juhani, bahwa ada seorang laki- 
laki muslim yang meninggal di Khaibar, lalu hal itu diberitakan kepada 
Rasulullah saw., maka ia bersabda: ”Shalatilah saudaramu itu” 
Kemudian berubahlah wajah-wajah orang-orang setelah menden ar 
itu. Maka setelah Rasulullah saw. mengetahui apa yang terjadi ai 
dap mereka lalu ia bersabda: "Sesungguhnya saudaramu itu pernah 
berkhianat dalam peperangan”. Kemudian kami mencari baran -ba- 
rangny lalu kami temukan sebuah permata milik orang Yahudi A— 
kira-kira bernilai dua dirham. (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi) 


BAG La IL LL PI KTI 
: ta NN “is pn Td F8 
SS Gan Un MN JA 3 pama sejilonyag NN 
Kap ? Pt 
"3 MAN Us Biota, Kane (4 LG 27. #13 
2 : : AG Al 2 Pee 
ha ? T.. Ni 
1817. Dan dari Jabir bin Samurah bahwa ada seorang laki-laki 
yang bunuh diri dengan tumbak, kemudian Nabi saw. tidak mensha- 
latinya. (HR Jama'ah kecuali Bukhari). 


Penjelasan: 

, Syarih berkata: Perkataan "Maka Rasulullah saw. bersabda: Sha- 
latilah saudaramu” itu, menunjukkan bolehnya menshalati Orang yang 
durhaka pada Allah, adapun Nabi saw. tidak menshalati itu barangkali 
untuk menakutkan berbuat khianat. 

Perkataan "Bahwa ada seorang laki-laki yan iri ' 

1 yang bunuh diri den 
tombak kemudian Rasulullah saw. tidak menshalati” itu, dijadikan 
dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa orang fasig tidak boleh 
dishalati. Ini pendapat Ulama' ahlil bait, Umar bin Abdul Aziz. dan Al 
Auza'i. Mereka berkata: Orang fasig tidak boleh dishalati baik shalat 


1074 


hakiki atau shalat dalam arti do'a 1), dan ini disepakati oleh Abu 
Hanifah dan teman-temannya terhadap orang yang durhaka dan yang 
memerangi Islam, sedang As Syafi'i menyetujui mereka itu dalam 
pendapatnya tentang penyamun. Adapun orang fasig itu sendiri, Imam 
Malik, As Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhurul Ulama' tetap berpenda- 
pat harus dishalati dan mereka membantah hadis dari Jabir, bahwa 
Nabi saw. tidak menshalati laki-laki itu hanya demi menakut-nakuti 
manusia, sedang sahabat-sahabat tetap menshalatinya, ini diperkuat 
dengan hadis riwayat Nasa'i dengan lafal: "Adapun aku, maka tidak 
menshalatinya”. Dan menshalati orang yang fasig itu berdasarkan 


hadis: 
£ ! Pd 5: 2 
ae Ta e os 4. au 3 
| MN 8 dlboa s— | plan 
”Shalatilah orang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLAL- 
LAH.” 


4 
ad 


4. BAB: SHALAT UNTUK JANAZAH ORANG YANG DIHUKUM 


HAD 

aa ANT PL Pa an 2 ht TAN GO de 74 SNN di dadi 
SN Ab Gore Belok oa Nam, Ul #lawye — NA 

"End 2 La PA 

PAN Ud SA Le GAN FN Ar AN erat AA 
— AW, Kk. HO AS Ker 
L An hat nk On EK z z . 
AA en TES Laga 6 Ika unnyay ra 

“ 


INA MA AN Naba ee NN NN Ja EU MAN v3? 

5. - 2 ? (3 naa - .“ 

AN Ip Fla Tasa G Iyal 
Ye A1 Bg 11 IY at 


— A13 SEA oo Ae Koo p5 Anya Ae Tea) 


1) Kemudian pendapat ini didasarkan firman Allah: 
Pa Hedi 


14 
oJ ed .g 3 Ah BK “30 an 
5) 3g Ta aa 22 cY 
t— 073 Sk X 9 Seni Pe an San 
422 03 pt LI 5 
AA No 2 Anta 3 Mn ee, sULI 
(Ata 3) ugae Pe 3 Sana. 1 
"Dan janganlah sekali-kali kamu shalati seseorang dari mereka yang mati, dan 
janganlah kamu di atas kuburnya.” (At Taubat: 84). 


1075 





1818. Dari Jabir bahwa ada seorang laki-laki yang telah masuk 


Islam datang kepada Nabi saw., lalu ia mengaku berzina, lalu Nabi saw. 


berpaling dari padanya, sehingga ia bersumpah 4 kali, kemudian Nabi 
saw. bertanya kepadanya: Apakah kamu gila? Ia menjawab: Tidak 
Nabi saw. bertanya lagi: Apakah kamu berzina muhshan? Ia menja- 
wab: Ya. Kemudian Nabi saw. memerintahkan, lalu ia dirajam di 
Mushalla, kemudian ketika terkena lemparan batu ja lari lalu ditang- 
Ha 3 gg KAN lagi sampai meninggal, kemudian Nabi ai 

ersabda: Ya, dia itu mendapat kebai i 1 
Fang Ae pat kebaikan, dan Nabi saw. menshalati- 


NE SEA 


PA AA Ta oa The LP pg 3 ye JTA 9 en, 
(HO ag MAL AAA AINI, SO pi, A01 3 YAN 


Pa 
Ae ng Ta 


. 
0. 2 


3 


Ke SN IIA 


1819. Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i 
dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya, dan mereka berkata: 
Dan Nabi saw. tidak menshalatinya”. 
x 


: Riwayat-riwayat yang menetapkan shalatnya Nabi saw. atas laki- 
laki tersebut adalah lebih kuat. 


“ 


3) 
Lu Ta ITB PAL AS 20 yan an 3d 


Fasa Te NAN TAN Ls Pap 3 MY: 


UAN Ag ga LSP KU SA AL 
SE) MN pad Au KR IG, 


CA 


ne Uta 0 
Am J3 Jl 


| 1820. Dan sah riwayat dari Nabi saw., bahwa ia pernah mensha- 
lati wanita Ghamidiyyah. 1) 


1) Yaitu perempuan yang mengaku bersiaa kemudian lirajam (pen .) 


1676 


Imam Ahmad berkata: Kami tidak mengetahui Nabi saw. mening- 
galkan shalat terhadap seorang pun melainkan kepada orang yang 
khianat dan orang yang bunuh diri. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Riwayat tentang shalatnya Nabi saw. itu lebih 
kuat dilihat dari beberapa segi: pertama riwayat itu terdapat di dalam 
shahih Bukhari, kedua shalatnya itu secara tegas, dan ketiga riwayat- 
nya itu banyak. 


S. BAB: SHALAT GHAIB DAN- SHALAT DI ATAS KUBUR 


2 BOLA PL ape ALL AL Gani Ot 2 
oa Tea Y P3 . ca 5 
CI PAN AA AA be done — MN 
Da TA el Me ac 


1821. Dari Jabir, bahwa Nabi saw. pernah menshalati Ash-ha- 
mah — raja Najasyi, kemudian ia takbir empat kali. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


Ka 1ip3 G3 eng pal eh A01 
Feng Ja Gta MEI -NYY 


SAN LT YAN NA Pa De Catat BATAN 
ASN KAIN yang Ieap "IG Kalo Chayad Ade olah 


. KOII yan ae Pe 


Laden yaa MD gap “de 39 


1822. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Rasulullah saw. bersab- 
da: Pada hari ini seorang laki-laki yang saleh dari Habasyah telah 
meninggal dunia, maka ayo shalatilah dial Kemudian kami disuruh 
baris di belakang Nabi saw. Jabir berkata: Kemudian Rasulullah saw. 
menshalatinya sedang kami berbaris di belakangnya.” (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


aga AL Part 0 NA GOA VI 213 
BEN GAN EN GA Aap “NY 


Pa . - 


1077 














ts ta 


ee1a oten G3 & 12 Pa PPU -- ie aa TA 
CA LA TAN ae A3 SI Ke 


Pa 


Te 


1823. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. mengabarkan 
kematian seorang Najasyi pada hari meninggalnya, lalu ia keluar ke 
mushalla bersama orang banyak, kemudian mengatur barisan mereka 
dan takbir 4 kali. (HR Jama'ah). 


« (Bakal 6 CE Ia £ TES dada AT 
LP tatn.33 SL eh mas AA LAN LA 


1824. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi saw. mengabarkan 
kematian seorang Najasyi kepada Sahabat-sahabatnya, lalu ia bersab- 
da: Mohonkanlah keampunan baginya. Kemudian ia keluar bersama 
Sahabat-sahabatnya ke mushalla, lalu ia shalat bersama mereka seba- 
gaimana ia shalat untuk janazah. (HR Ahma). 


AI ig Ang, 213 Kan 13 PA AANN 


PX) 24 £ Pz Ta 

Ce TI han ga Pete ea 4 SER ar 
an aa. TG ag 

Peta EK 


— MEA Sh Sha — 


1825. Dan dari Imron bin Hushain, bahwa Rasulullah saw. ber- 
sabda: Sesungguhnya temanmu bangsa Najasyi telah meninggal dunia, 
maka berdirilah dan shalatilah ia. Imron berkata: Kemudian kami 
berdiri lalu kami disuruh berbaris di belakangnya sebagaimana kami 
disuruh berbaris di belakang mayit, lalu kami menshalatinya sebagai- 
mana kami menshalati mayit lainnya. (HR Ahmad, Nasa'i dan Tir- 
midzi dan Tirmidzi mengesahkannya). 


1078 


Ke yg 0 Yg P/ Dad 

ALA Kh II an HN MBP ANYA 
ee 16 Br 000 OA. 
Pe at ADB yap A5 da ny S8) 


1826. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Sampailah Rasulullah 
saw. ke sebuah kuburan yang masih basah 1) lalu ia shalat di atasnya 
sedang Sahabat-sahabat berbaris di belakangnya, dan bertakbir 4 kali. 
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


te 7 Pd pa dr 203 Tia 
0 an Kata AA SG NN 


P aa: suga KAK PR LA 


GIS SELAT Nenen NS 


Fe Ge) 123 1G tar sa 
Oa lola 


Ino JB LAYAN 
mata ma ag Maa Mop ANN 


1827. Dan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang perempuan 
bitam/seorang pemuda tukang sapu masjid, lalu Rasulullah saw. kehi- 
langan dia, kemudian ia menanyakan tentang perempuan — atau pemu- 
da tadi, lalu mereka menjawab: Ia telah mati. Kemudian Rasulullah 
saw. bertanya: Mengapa gerangan kamu tidak memberitahukan kepa- 
daku? Abu Hurairah berkata: Tetapi Sahabat-sahabat seolah-olah 
meremehkan persoalan perempuan atau pemuda itu, kemudian 
Rasulullah saw. bersabda: Tunjukkanlah aku kuburnya. Lalu mereka 
menunjukkannya, kemudian ia menshalatinya ialu ia bersabda: 
Sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi ahli kubur tetapi 
Allah menerangi kubur ini sebab shalatku ini atas mereka. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


1) Maksudnya masih baru (pen .) 


1079 


P2” 0398 


PA Td g No 33? P 
— LI ceng RAN Gn an Sea NYA 


1828. Tetapi di dalam Bukhari tidak ada kalimat: ”Sesungguh- 
nya kuburan ini penuh” dan seterusnya. 


OPO 1 


1 
- ZN po. BAGI KA P er 
wan Ba La Ra Ol Ke saluag NYA 
IN oo, 


1829. Dan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. pernah shalat di 
atas kubur sesudah sebulan. (HR Daraguthni). 


2 x LL par Lut ee CN A3 Reba 
HERE at 3 Pan bpep AN tg YA 


1830. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. pernah menshalati 
mayit sesudah (ditanam) tiga hari lamanya. (HR Daraguthni). 


an Hata TAP | Pal pa ai Ud 20 Te 


2 (2 G G3 


1“ La NIN Pp ae tt 


“She SO PPAT Ade ho (RELA, 


1831. Dan dari Sa'id bin Musayab, bahwa Ummu Sa'ad telah 
mati, sedang Nabi saw. tidak di rumah, kemudian setelah ia datang 
maka ia menshalatinya, padahal telah lewat waktu sebulan lamanya. 
(HR Tirmidzi). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Kisah Najasyi ini dijadikan dalil oleh orang-orang 
yang berpendapat atas diperintahkannya shalat ghaib untuk orang yang 
meninggal di daerah lain. Ibnu Hajar Al Asgallani berkata: Begitulah 
pendapat As Syafi'i, Ahmad dan Jumhurus salaf. 

As Syafi'i berkata: Shalat untuk mayit itu adalah do'a untuknya, 
karena itu mengapa dia itu tidak boleh dido'akan? Sedang golongan 
Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa shalat ghaib itu tidak 


1080 


(In sama sekali. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan menurut sebagian 
Uluma', bahwa bolehnya shalat ghaib itu pada hari di mana mayit itu 
meninggal atau tidak lama dari hari kematiannya, dan bukannya 
setclah masa yang lama, sedang orang yang berpendapat tidak adanya 
shalat ghaib itu beralasan dengan kisah ini dengan beberapa alasan 
yaitu: Di antaranya, bahwa Najasyi itu belum dishalati di negerinya 
sendiri. Oleh karena itu Al Khathabi berkata: Shalat ghaib itu tidak 
nda, kecuali apabila mayit itu mati di satu daerah yang di situ tidak ada 
Orang yang menshalatinya. 

Pendapat ini dianggap baik oleh Ar Rauyani dan Abu Daud 
membuat judul di dalam Sunannya: "BAB: SHALAT GHAIB 
UNTUK JANAZAH MUSLIM DI DAERAH ORANG-ORANG 
MUSYRIK". Dan di antara Ulama' yang memilih perincian ini adalah 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya Syarih berkata: Walhasil 
baliwa sesungguhnya orang-orang yang menganggap tidak ada shalat 
ghaib itu tidak dapat membawakan satu dasar pun selain alasan, 
batrwa shalat phaibnya Nabi saw. itu khusus untuk orang yang berada 
Ji satu tempat di mana ia Ui situ tidak dishalati. Dan ini adalah satu 
pemahaman yang sempit atas kisah Najasyi yang ditolak oleh riwayat 
shahabat dan pikiran. 

Ibnul Oayim berkata: Shalat untuk setiap mayit yang ghaib itu 
Udaklah termasuk petunjuk dan sunnah Nabi saw., karena banyak 
sckuh orang-orang Islam yang mati di daerah lain padahal Nabi saw. 
tidak menshalatinya. 

Perkataan "Sampailah Rasulullah saw. di satu kubur yang masih 
basah dan seterusnya” itu, Syarih berkata: Menurut Jumhur shalat 
janazah di atas kubur itu diperintahkan, sedang mereka berselisih 
tentang masanya, lalu sebagian mereka membatasi sampai satu bulan, 
dan sebagian berpendapat selama jasadnya belum rusak, dan sebagian 
lagi berpendapat sepanjang masa. 


6. BAB: KEUTAMAAN SHALAT JANAZAH DAN PAHALA YANG 
DIHARAPKAN DENGAN BANYAKNYA JAMA'AH 
begajte gun NA AK, Labor nan 
Kabel again Po AN Jae ME AS YANY 
3 yet 3 NA 2 


G3 ol EOS KIS UB UKIA 


1081 




















Na —— mo... oo” 


Aa aa ATA AL ge MS Eri 


1832. Pari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
”Barangsiapa menghadiri janazah sehingga dishalatinya maka baginya 
(pahala) satu girath, dan barangsiapa menghadirinya sehingga dikubur 
maka baginya (pahala) dua girath.” Rasulullah saw. ditanya: Sebesar 
apa dua girath itu? Ia menjawab: ”(Yaitu) sebesar dua gunung yang 
besar”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


See ...d 


» LELANI PAD .... , 2 PL pie 
Saha Ava ea 


1833. Dan menurut Ahmad dan Muslim (dikatakan): Sehingga 
jenazah itu dimasukkan ke liang lahad, sebagai ganti kata: "Sehingga 
ditanam”. 

» 


Ini menunjukkan keutamaan liang lahad di tepi lubang kubur. 


Pan PAN IE Air eye 
3 Pa 


273 LA AI Ig 33 2 72 3 g-2 net 2. 3 32 
Na CA UT Tar ON TAMA # 4 - » . 
“Pap KY 2D Ogah pd ma Ga KATA Je ad et 


PA 
3 Let cr 111 LI 939 AI 13 


AA BLN IK Re SI, 109 ce ) 
SY. lot, Pepe ui 


1834. Dan dari Malik bin Hubairah ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: Tidaklah seorang mukmin meninggal, kemudian ia dishalati 
oleh segolongan kaum muslimin yang mencapai tiga shaf, melainkan ia 
diampuninya. Maka Malik bin 'Hubairah apabila Orang-orang yang 
menshalati itu sedikit, ia berusaha menjadikan mereka tiga shaf. (HR 
Imam yang Iima keculi Nasz'i). 


1082 


LT Kp MA AAA 0 Laga an 
Gunagaler IS drag Ande DL el uye A23ore9 AYO 
2 io » yI 


YaI C PEPKI LA “ag pa 123922 ”7 7 rel 5 
gabus DAK pena AStsuogaka “an Or ade dan £ 
sik s .. 
MASA Sie De Pr se hd 


1835. Dan dari Aisyah dari Nabi saw. ia bersabda: Tidaklah 
scorang mayit dishalati oleh sekelompok kaum Muslimin yang menca- 
pai 100 orang yang semuanya mendo'akannya, melainkan mereka 
dikabulkan permohonannya untuk mayit itu. (HR Tirmidzi dan ia 
mengesahkannya). . 


Pro pp 3 9 NA Tg Pa ata 
Joss PA AAA Mor pls Hosy JAN 


“. "2 La yu) Ojo. Ag 133 LL 29 

WEE NI ian 

2 , MIN DG, 

AA AP ta HASAN aa 

1836. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Aku pernah mendengar 

Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seorang laki-laki Muslim mening- 

gal, kemudian dishalati oleh 40 orang laki-laki yang tidak musyrik 

kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah menerima permohonan 
pertolongannya. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud). 


La gr 2. Oa Mind TP 


3 3, te Lah 
SIG In LN aa eng 3 die “dgan isi Apa 300 AA 
FA LAB BAN EN ep NA 
LIL Kp II ella, 

PAT PROP LUPA PA SETIPAY 


1837. Dan dari Anas bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidaklah 
seorang inuslim meninggal kemudian disaksikan 1) oleh 4 rumah dari 


Pai uda 2 Peka 


5 honda NN V 


1) Kesaksian di sini maksudnya bukan kesaksian yang diada-adakan secara proto- 
koler, seperti ditanyakan kepada hadirin: Mayit ini orang yang saleh bukan? Lalu 
hadirin menjawab: Ya. Dan sebangsanya. (pent.) 


1083 











na na Pan 


————————— er — 








www fk — 











tetangganya yang dekat-dekat, melainkan Allah mengatakan: Sungguh 


Aku menerima kesaksian mereka itu dan Akwnrengampuni kesalahan- 


nya yang tidak mereka ketahui.” (HR Ahmadi). 


Penjelasan: . 

Syarih rahimahuilah berkata: Perkataan "Mencapai tiga shaf” itu, 
menynjukkan bahwa barangsiapa dishalati oleh tiga shaf kaum 
Muslimin maka Allah mengampuninya, sedang paling sedikit yang 
disebut satu shaf yaitu terdiri dari dua orang dan tidak ada batas 
maksimal. 


7. BAB: KETERANGAN TENTANG MAKRUHNYA 
MENGUMUMKAN KEMATIAN 


TA pn 
. 


3 AN Bj 8 2. 2g 2? 
H PAN: RI BBS ye dapa ye —IAYA 
Pak aN P Wo MISA OKU 


1838. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi saw. ia bersabda: "Takutlah 
kamu akan menyiar-nyiarkan kabar kematian, karena menyiar-nyiar- 
kan kabar kematian itu perbuatan orang Jahiliyah.” Begitulah dikata- 
kan Tirmidzi, dan ia meriwayatkannya dengan mauguf sedang ia 
menyebutnya sebagai hadis (dalam bab ini) yang paling sah. 


Ba LT AG ben CPO Ana na AA AA AA 
PEN NET. OA MAN YEEYAS PPM KALA P TAN AKAP YA Ya 


PGN LN an INUL ARI JO 0 Gen Ita” 
ENYA ALAN po Kang In aU 
Pa 
, 
— 33 Sebo Aep bi IP NO, — 
1839. Dan dan Khudzaitah bahwa ia pernah berkata: Apabila 
aku telah meninggal,” maka janganlah ada seorang pun yang 


mengumumkan kematianku, karena aku khawatir itu merupakan 
menyiarkan kabar kematian, sebab aku pernah mendengar Rasulullah 


1084 





anw, melarang menyiarkan berita kematian. (HR Ahmad, Ibnu Majah 
dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya) 


pp 7 Pt TELAT Pa Lp3 19 21 


AR A03 Jos MEI ME NI SANG 
Kisi Ha LA LAS NG, be O SP 5 

Ja Dat En NI ate NGK EA, 
» Pd pr 

— Adat KAA jai 


1840. Dan dari Ibrahim bahwa ia berkata: Tidak mengapa apa- 
bila ada worang meninggal lalu ia memberi kabar kepada teman dan 
sehabatsahabatnya, dan yang dimakruhkan yaitu hanya yang diberita- 
kan secara berkeliling di majlis-majlis Jalu diumumkan: Kuumumkan 
padamu bahwa fulan tclah meninggal. Demikian itu adalah perbuatan 
cenag Jaluliyah. (HR Sa'id di dalam sunannya). 


ata Le LIA LA y 2IL AL PM (Ant 
AA PA YA TPA INA) 


pnya YAI LA IK 73 Ig Port se ht0h 17 PU 


AAA Mu WAS up 5 Ancha Pelan 


TA La yr 2pIY YP “1 117 Dt 


# Ata “5 “G DN na - kal Ad “3 
tasal pa dong AA kep AN an Gusi Cap 


P , Int LA ana 2 2aJ ul 
aa : Peta de 3 PRE AA NAN 


1841. Dan dari Anas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Zaid 
tclah membawa bendera lalu terbunuh kemudian diambil oleh Ja'far 
lalu ia pun terbunuh, kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah 
lalu ia juga terbunuh. (Anas berkata): Sedang kedua mata Rasulullah 
saw. bercucuran. Lalu diambil oleh Khalid bin Walid tanpa diperintah, 
lalu ia diberi kemenangan. (HR Ahmad dan Bukhari). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: An Na'yu yaitu mengabarkan kematian seseorang. 
Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Nabi hanya melarang apa 
yang dikerjakan oleh kaum Jahiliyah yaitu mereka menyuruh orang 


1085 

















mengumumkan kabar kematian seseorang dari pintu ke pintu rumah- 
rumah dan pasar-pasar. Syarih berkata: Sedang yang menunjukkan 
boleh mengabarkan kematian itu adalah semata-mata mengumumkan 
berdasarkan hadis dari Anas dan lainnya. Ibnul Arabi berkata: Dari 
sejumlah hadis-hadis tersebut dapat diambil tiga kesimpulan: 1. Mem- 
beri kabar kepada keluarga, teman-teman dan orang-orang saleh 
adalah sunat, 2. Pengumuman itu untuk kebanggaan dengan banyak- 
. nya orang yang ta'ziah, maka ini makruh, dan 3. Yaitu memberi kabar 
dengan cara lain seperti meratapi dan sebangsanya, maka ini haram. 
Syarih berkata: Walhasil, bahwa pemberitahuan untuk memandikan, 
mengkafani, menshalati, mengusung dan menanam adalah termasuk 
perkecualian daripada keumuman Jarangan tentang mengabarkan 
berita kematian. 


8. BAB: JUMLAH TAKBIR SHALAT JANAZAH 
EA ea NAN aa NE BALE ANN ANN 
pln eng 3 KPA S3 . , 
— 3 
# 


1842, 1843, 1844. Ketegasan adanya 4 kali takbir itu adalah 
bersumber dari riwayat Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Jabir. 


AL Nana aa HW 2935 —IAL0 


P aduk 


AAA AA CLEAN SENIN Se NAK 
LI Whesthhotu. Anang MA | 


1845. Dan dari Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata: Adalah 
Zaid bin Argam takbir 4 kali untuk janazah-janazah kami, dan ia 
pernah takbir 5 kali untuk seorang mayit, lalu aku tanyakan padanya, 
kemudian ia menjawab: Adalah Rasulullah saw. takbir demikian. (HR 
Jama'ah kecuali Bukhari). 


1086 


035 


LAIN ANGE-AWA 


Jaga. an “1 1, 3314 Ps 2 9 
Ande LN CS Aa MAY Is 
an fa pe 


sah sa Sa 3.56 sa Ha (ag 


1846. Dan dari Khudzaifah bahwa ia pernah menshalati janazah 
lalu ia takbir S kali, kemudian ia menoleh lalu berkata: Bukannya aku 
lupa atau aku ragu-ragu, tetapi aku takbir sebagaimana Nabi saw. 
takbir, yaitu Nabi saw. pernah menshalati janazah kemudian ia takbir 
S kali. (HR Ahmad). 


2 £, 37 P2 5, 7 pt Lau. 2 dori 
WEI 9 Lani Ya HS SAS AN 
Pri 
— SA ob Ia 


1847. Dan dari Ali bahwa ia takbir 6 kali atas (janazahnya) 
Sahal bin Hunaif, dan ia berkata: Sesungguhnya Sahal ikut perang 
Badar. (HR Bukhari). 


Naren an AT 2012 s1. 


PE K MEA SL 503 ALA 


x & prt Le ge", 
Mie mms Kaganng eng LP” 


1848. Dan dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa ia berkata: Saha- 
bat-sahabat takbir untuk kurban-kurban perang Badar 5 kali, & kali 
dan 7 kali. (HR Sa'id di dalam Sunannya). 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Diperintahkan takbir 4 kali untuk 
shalat janazah itu adalah pendapat Jumhur. Ai Oadli 'Tyadl berkata: 
Sahabat-sahabat berselisih pendapat tentang masalah ini, dari 3 sampai 
9 kalr takbir. Ibnu Abdil Bar berkata: Sesudah itu telah terjadi ijma” 
yaitu 4 kali takbir. 


1087 


| | 
| 





9. BAB: BACAAN DAN DO'A SELAWAT DI DALAM SHALAT 
JANAZAH 


(Kilas (3 el IMAN Kikac, TN 3. £ 
— ARA ab er benhA yeS slog ANA 
It 2 ng "ek .. 
NA aa let ALAN Madan) & LNG, 


1849. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah menshalati janazah lalu 
ia membaca surat al Fatihah, dan ia berkata: Ketahuilah bahwa bacaan 
Al Fatihah itu adalah sunnah Nabi saw. (HR Bukhari, Abu Daud, dan 
Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya). 


La PIL Pc ekor 


SA Bap AN AAS A3 BLN, — Mes 


Bon P3 yna 21 
Hk ME GLS 


1850. Dan Nasa'i, ia berkata dalam riwayatnya itu: Kemudian 
Ibnu Abbas membaca Fatihah dan satu surat, serta mengeraskan baca- 
annya, kemudian setelah selesai ia berkata: Ini adalah sunnah Nabi 
saw. dan benar. 


di 1215 GI KAN 0 Ing amne 


Ce tee Jam? JA pan ASAM 
SEA Aa SIANG 


TeRaa “3G 213 A Pa 23 221 
PU ran (Anal Aa Sya LA Djan hot 
Gina ED Nanas ena 


Tenaga is IUP A, 


23 PP TU Dial Seda Neha 


1088 


| 
| 
| 
| 


1851. Dan dari Abi Umamah bin Sahal bahwa ia diberitahu oleh 
#corang laki-laki dari Sahabat Nabi saw., bahwa menurut sunnah Nabi 
saw. tentang shalat janazah yaitu mula-mula imam takbir kemudian 
membaca Fatihah dengan perlahan - sesudah takbir yang pertama - 
lalu membaca do'a selawat atas Nabi saw., kemudian berdiri dengan 
ikhlas untuk janazah dalam takbir-takbir dan tidak membaca (ayat) 
sedikit pun di antara takbir-takbir itu kemudian salam dengan sirri di 
dalam hatinya. (HR As Syafi'i di dalam Musnadnya). 


C3 gr 


ye Ra Ya Gi N a03 Ega Gas Moy 
j ” 


- 


ERA ui 


SN ISLAM hn. SEA Lo yoy 


1852. Dan dari Fudlalah bin Abi Umayah ia berkata: Orang 
yang menshalai Abu Bakar dan Umar membaca Fatihah. (HR 
Phuklari dit dndgam kitab Tarikhnya). 


Penjelaaan: 

Syarih berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan: 1. Diperintahkan 
membaca Fatihah dalam shalat janazah, tapi masih diperselisihkan ten- 
tang wajibnya, sedang yang benar adalah wajib. 2. Diperintahkannya 
membaca surat Al Ouran beserta Fatihah. 3. Diperintahkannya 
membaca do'a selawat. 4. Diperintahkannya salam dengan sirri, 
sedang tentang mengangkat tangan pada setiap takbir itu masih diper- 
selisihkan. Selanjutnya Syarih berkata: Walhasil, sebenarnya selain 
takbir pertama sama sekali tidak ada dalil dari Nabi saw. yang dapat 
dijadikan dasar (angkat tangan itu). Selesai dengan ringkas. 

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan telah sah dari Ibnu Abbas 
bahwa ia mengangkat kedua tangannya dalam takbir-takbir shalat 
janazah 


10. BAB: DO'A UNTUK MAYIT DAN LAFAL-LAFALNYA 


Kyi arya ,7. 


LIA TATAS IS L MEGAIKANN 
Dago om MEN ak Gea | NGERI an EN 


1089 








1853. Dari Abi Hurairah ia berkata: Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: Apabila kamu menshalati mayit maka ber- 
do'alah dengan ikhlas. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah). 


3) 


Pa ERA ema LA 0D LP ORAL BELT Le 
PL anga l SAN Jaan BEA R9 — MA Ot 

TA Lena Cg Po AK 
: SAS ping AE pi Jl Apa RA Sgp ar NG 


x 
AD Kanan ea ab OA PE Uh 455, 


KA Ga MN BA AAN ya SI 655, 


PS Ket Aa 


AN Poto EN dada gala 
1854. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: Adalah Rasulullah 
saw. apabila menshalati janazah maka ia berdo'a: ALLAHUMMA- 
GHFIRLIHAYYINAA WAMAYYITINAA WASYAAHIDINAA 
WAGHAA-IBINAA WA SHAGHIIRINAA WA DZAKARINAA 
WA UNTSAANAA-AALLAAHUMMA MAN AHYAITAHUU 
MINNA FA AHYIHII 'ALAL ISLAAM WA MAN TAWAFFAI- 
TAHUU MINNAA FA TAWAFFAAHUU 'ALAL IIMAAN (Ya 
Allah, ampunilah orang yang masih hidup dari kami dan yang sudah 
mnati, yang hadlir maupun yang ghaib, yang kecil maupun yang besar, 
yang laki-laki maupun yang perempuan, Ya Allah, siapa di antara 
kami yang engkau hidupkan maka hidupkanlah dia di dalam Islam, 
dan siapa di antara kami yang engkau matikan maka matwikanlah dia di 
dalam iman. (HR Ahmad dan Tirmidzi). 


PP na TR PS rai 2 In IL III yng 


68 pmnmbmt La pake. m1 ag domlary Ig sglagalotg yg 1100 


yyne 0 LA 
2 


- «0 Xaplulyan 


1855. Dan hadis di atas diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan 
Ibnu Majah, tetapi Ibnu Majah menambah: ALLAAHUMMA LAA 
TAHRIMNAA AJRAHUU WA LAA TUDLILLANAA BA'DA- 
HU (Ya Allah jangan Engkau halang-halangi pahala dia, dan jangan 
Engkau sesatkan kami sesudahnya). 


1090 





s 1 31 32 1 NS Ag Menag 
Ii AN 4 Tang NG SN agya dg yeo “NA 


, NG 2 pe 

. tar ea ITL AU BU Ph NI SA Ya AN 
pa Kis Las inap KA la Dlonie 
pyar yA 


Td 2 Cd ae sin 7 - e 
KLT AN Maa er, 


PA 


PETA Led TO Tai CANLA ARP 2ET PAMA 
aa Yun ge9 jha cats Wala ya ya Nia 


z £ ud Ta ba u 74 9 g et ap 
KA AA AP NASA A (oma) cab 
PTE Le MALU Ada 


pe P UNA 0 SL LI Lia 
"4 | Ket 1 - | DH 
AKA Yaa doel A b NG Tark Bigo 


. ah. 
, IN NG 
"EA con adi 2) 


IB6S. Dan dan Auf bin Malik ia berkata: Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah saw. dalam shalat janazah, ia berdo'a: ALLAAHUM- 
MAGHIFIR LAHUU WARHAMHU WA' FU 'ANHU WA'AAFIHI 
WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI MADKHALAHU WAGH- 
SILHU BI MAA-IN WA TSAL-JJIN WA BARADIN, WA NAOOI- 
HII MINAL KHATHAAYAA KAMAA YUNAOOATS TSAUBUL 
ABYADLU MINADDANAS WA ABDILHU DAARAN KHAI- 
RAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA 
ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA OIHI FITNATAL 
OABRI WA 'ADZAABAN NAARI (Ya Allah ampunilah dia. 
berilah dia rahmat, maafkanlah dia, jauhkanlah dari bala”, muliakan- 
lah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, bersihkanlah dia dengan 
air, air es dan embun, bersihkanlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana 
baju putih yang bersih dari kotoran, gantilah rumah yang lebih baik 
daripada rumahnya, keluarga yang lebih baix daripada keluarganya, 
isteri yang lebih baik daripada isterinya, lindungilah dia dari perco- 
baan kubur dan siksa neraka. Auf berkata: Kemudian aku merenung, 
alangkah kalau seandainya mayit tersebut itu akui karena do'anya 
Rasulullah saw. kepadanya. (HR Muslim dan Nasa'i). 


Pa pay gn Loh 21 957 
JSI AI aka HA pe) MMO 


1091 














an Man Haa LG TA ta AN Ga 
KN GM, Apk Kan AA pasa Bos 


Pa 


song Asboplolas. HENNA SYARI Igalab 9 F3 en) 


1857. Dan dari Watsilah bin Asga' ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah menshalati janazah seorang iaki-laki muslim bersama kami. 
lalu aku mendengar ia berdo'a: ALLAAHUMMA INNA FULAAN 
IBNA FULAAN FII DZIMMATIK, WA HABLI JIWAARIK. FA 
OIHII MIN FIINATIL OABRI WA “ADZAABIN NAARI, WA 
ANTA AHLUL WAFAA-I WAL HAMDI, ALLAAHUMMA 
FAGHFIR LAHUU WARHAMHU, INNAKA ANTAL GHAFUU- 
RUR RAHIIM (Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan adalah dalam 
tanggungan-Mu dan pemeliharaan-Mu, oleh karena itu lindungilah dia 
dari percobaan kubur dan adzab neraka, karena Engkau Dzat yang 
memenuhi janji dan Pemilik segala puji, Ya Allah maka ampunilah 
dan berilah dia rahmat karena engkau adalah Dzat yang Maha 
Pengampun lagi Penyayang. (HR Abu Daud). 


PAN KACA TEE AAN: Soal » jane 59 -AAOA 
Ie dna an 


..$ 4 Pr B Li »h 
Lot Ap INAP Telay IN AR Star 


1858. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa seorang anak 
perempuannya telah meninggal dunia lalu ia menshalatinya dengan 4 
takbir, kemudian ia tetap berdiri setelah takbir yang keempat, kira- 
kira selama antara dua takbir, sambil berdo'a, lalu Abdullah berkata: 
Adalah Rasulullah saw. biasa berbuat demikian untuk janagah. (HR 
Ahmad dan Ibnu Majah yang semakna dengan itu). 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Perkataan ”Maka berdo'alah dengan ikhlas untuk- 
nya” itu, menunjukkan tidak adanya ketentuan do'a-do'a tertentu dari 


1092 


do'a-do'a yang ma'tsur ini, dan seyogyanya bagi orang yang menshalati 
mayit mendo'akannya dengan ikhlas baik mayit itu orang yang baik 
atau tidak, karena orang yang banyak melakukan kemaksiatan adalah 
lebih membutuhkan do'a teman-temannya sesama Islam dan lebih 
memerlukan pertolongannya. 

Perkataan "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. berdo'a da- 
lam shalat janazah ALLAAHUMAGHFIR dan seterusnya” dan 
perkataan "kemudian aku mendengar ia berdo'a: ALLAAHUMMA 
INNA FULAANAN IBNA FULAANIN dan seterusnya” itu, Syarih 
berkata: Semua itu menunjukkan bahwa Nabi saw. berdoa” dengan 
keras, dan ini berbeda dengan apa yang pernah ditegaskan oleh sego- 
longan Ulama" tentang disunatkannya berdo'a dengan sirri, dan dika- 
lakan, bahwa berdo'anya Rasulullah saw. dengan keras itu bermaksud 
memberi pelajaran kepada mereka, selanjutnya Syarih berkata: Meli- 
hut zhahirnya, bahwa berdo'a bafk dengan suara keras atau perlahan 
adalah kedua-duanya boleh. 


Perkataan “Kemudian ia takbir 4 kali lalu ia tetap berdiri sambil 
heredo'n dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan disunat- 
kannya berdo'a sesudah takbir yang terakhir sebelum salam tetapi ini 
masih diperselsihkan, sedang yang kuat adalah disunatkannya do'a 
tersebut berdasarkan hadis-ini: 


11. BAB: TEMPAT BERDIRINYA IMAM DALAM SHALAT 
JANAZAH, APABILA MAYITNYA LAKI-LAKI, PEREMPUAN ATAU 
CAMPURAN 


PA 


LIA Ia gn NG GEMA 
EN AA AA PALA aa PAN PAPAN 


1859. Dari Samurah ia berkata: Aku pernah shalat di belakang 
Rasulullah saw. yang menshalati perempuan yang mati ketika masih 
dalam nifasnya, lalu Rasulullah dalam shalatnya itu berdiri di tengah- 
tengahnya. (HR Jama'ah). 


1093 











2 - 


WEBM BPELI JET MN 


z# 





Pr 7 


Lele WA Pena 2 Pen £ ama 
PN ANN NSP Lana JR . 


Per an LA IU Ge an aga Pa 21 13 pp Ia 
Sep Lanan SAryN dang pas 


PIN ANN TA Ta : 45 «3 TS 2) 


Tn AMA AAN 


CIA PrarPron,. aya ke De TN Ga An Ly 


1860. Dan dari Abi Ghalib Al Hannath ia berkata: Aku pernah 
menyaksikan Anas bin Malik menshalati janazah seorang laki-laki, lalu 
ia berdiri di dekat kepalanya, setelah janazah tadi diangkat kemudian 
dibawalah kepadanya janazah seorang perempuan, lalu iamenshalati- 
nya kemudian ia berdiri di tengah-tengahnya, sedang di antara kami 
ada Al Ala' bin Ziyad Al Alawi, maka setelah Al Ala' mengetahui 
perbedaan berdirinya Anas terhadap janazah laki-laki dan perempuan 
ia bertanya: Hai Abu Hamzah, demikiankah Rasulullah saw. berdiri 
untuk mayit laki-laki sebagaiman kamu berdiri, dan untuk mayit 
perempuan sebagaimana kamu berdiri? Ia menjawab: Ya. (HR 
Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi). 


P0 LAN JB ne BAN EN 

KBR JGA Sebab G3 Soap MU 
PL PE AP ea Ona | Pa ga — Yg 2ge 

IG Ea | AL NI 
ae BSA (at KAA Lipa Iyo) 
Main MESE Maan NAN AN kana 

0 AP ran SA 1 Tas ponoyelan 
1861. Dan Abu Daud dan di dalam lafalnya (dikatakan): Kemu- 
dian Al Ala” bin Ziyad bertanya: Hai Abu Hamzah, demikiankah 
Rasulullah saw. menshalati janazah sebagaimana shalatmu itu yaitu 


takbir 4 kali dan berdiri di dekat kepala mayit laki-laki dan di tengah- 
tengah mayit perempuan? Ia menjawab: Ya. 


1094 


LA AE EP GAN N IE DANNY 


sea Paha Panah LL In “Dr SL You “ 
Ia PANGAN SANG AN de GAN Gala: BIP GP 
Peni r PAN AAA MA Ia 0 ae A8. .” (KAK 
SIKA uparala 6 AP GILA yana TP tag. 3 


Pa 


- ta ae 2 
ojo po ola, pat AN . ga ON 


1862a. Dan dari Ammar bekas budak Al Harits bin Naufal ia 
oerkata: Ada janazah anak laki-laki dan perempuan, yang dibawa 
kemudian yang laki-laki diajukan di dekat orang banyak dan yang 
perempuan diletakkan di belakangnya, kemudian kaum itu menshalati 
keduanya, sedang di kalangan kaum itu ada Abu Sa'id Al Khudri, Abu 
Oatadah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, lalu aku bertanya kepada 
mercka tentang hal itu, kemudian mereka menjawab: Itu menurut 
sunnah (Nabi saw.). (HR Nasa'i dan Abu Dawud). 


Gea Tomo te 


NG en te) NA Lagaka Ta ag (DWN 


apa 1G Pr alah na 3 AP Le 3 


Mentan Lage Iya elu) Ke 


“aa 1 


pegi 3G & KP 2.0 
— 3, N pad eta Koi IN pera OP sdesil 


— Kl 3 ho A 02 — 


1862b. Dan dari Ammar juga, bahwa Ummu Kultsum binti Ali 
dan anak laki-lakinya yaitu Zaid bin Umar meninggal dunia bersama- 
sama, lalu kedua janazah itu dikeluarkan, kemudian keduanya disha- 
lati oleh Gubernur kota Madinah, lalu ia meletakkan janazah yang 
perempuan di depan janazah yang laki-laki, sedang Sahabat-sahabat 
Rasulullah saw. pada waktu itu masih banyak yang hidup, di antaranya 
Hasan dan Husain. (HR Sa'id di dalam Sunannya). 


2323, 9 


3 JD Ing aa 12 La 
(MEN . NE TEA AN . 'gc9 ADMVN 


"LP 


1095 








Ga gen MA NS teka (Td dak ca Yana Lan AL AI ya 
Kontra Kama MI ma Vale Peran KA am ox ap elangr 


id 





pa y 9 217” 


Anda ola anal Iyo us dowla 


1862c. Dan dari As Sya'abi bahwa Ummi Kultsum binti Ali dan 
anak laki-lakinya yaitu Zaid bin Umar telah meninggal dunia bersama- 
sama, kemudian janazah keduanya dikeluarkan, lalu keduanya disha- 
lati oleh Gubernur Madinah, kemudian ia mensejajarkan antara 
kepala keduanya dan kaki-kaki keduanya di mana ia menshalati 
keduanya itu. (HR Sa'id di dalam Sunannya). 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "di tengah-tengahnya” 
itu, menunjukkan bahwa orang yang menshalati janazah perempuan 
maka ia harus berdiri di tengah-tengahnya, adapun yang laki-laki maka 
diperintahkan agar imam berdiri lurus dengan kepalanya. 

Kata-kata "Al Alawi” itu, di lain Kitab, seperti di Kitab Jami'ul 
Ushul wal Kasyif dan lain-lain berbunyi "Al Adawi” dan inilah yang 
benar. 

Perkataan: Ada janazah anak laki-laki dan perempuan dibawa 
dan seterusnya” itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa 
menurut sunnah Nabi saw. apabila janazah itu campuran, maka 
hendaknya dishalati sekahgus dan tentang ini telah dibicarakan 
terdahulu di bab "Kaifiyah Shalat Rasulullah saw. untuk para kurban 
perang Uhud, di mana Nabi saw. menshalati setiap seorang dari 
mereka sekali shalat sedang Hamzah diikutkan bersama masing-ma- 
sing orang, dan juga Nabi pernah menshalati setiap 10 orang satu kali 
shalat. Dan Ibnu Syahin meriwayatkan, bahwa Abdullah bin Ma'gil 
bin Mugarran pernah menghadiri janazah seorang laki-laki dan 
seorang perempuan, kemudian ia menshalati janazah laki-laki, Jalu 
menshalati lagi janazah yang laki-laki, kemudian janazah yang perem- 
puan, tetapi hadis ini Mungathi”. Dan hadis ini juga menunjukkan, 
bahwa janazah anak laki-laki apabila dishalati bersama janazah perem- 
puan maka yang laki-laki di samping imam dan yang perempuan di 
samping Kiblat, demikian juga apabila mayit seorang laki-laki 
dicampur bersama mayit seorang perempuan atau lebih, sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. 


1096 


12. BAB: SHALAT JANAZAH DI MASJID 


293 II Dn 12307 AD LG "Ng ee 
s Ega SE EL anskege MAY 
dn gksalnye Horas RJ Lc deg 1 


be 211 Ya, 2 OLI yA, nat” SANA 9 4 #1 
KB AGS IE INA Te PP Ga dag 


Park 2 0 


- 5 or ra 2 ME NA La 
— poor LN KE dan AN Gan GA depan 


” 


18603. Dari Aisyah bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waggash me- 
mnppal dunia in berkata: Masuklah kamu ke masjid dengan membawa 
iba @hiagga aku akan menshalatinya, lalu Sahabat-sahabat menolak 
yang demikian itu, lalu Aisyah berkata (lagi): Demi Allah Rasulullah 
aw. pcruah menshalati dua anak Baidia" di masjid, yaitu Suhail dan 


saudaranya. (HR Muslim) 


3 Ed 


- Se GL AH MAN POLA RA 
WA LAN YAA YA Aly ON 


» uv? 


an, Pa 27 
SWA ono daa 2g aah op Jas 


£ 


1864a. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Rasulullah saw. tidak 
menshalati Suhail bin Baidla” melainkan di tengah-tengah masjid. (HR 
Jama'ah kecuali Bukhari). 


“ag PNG ML, MU 
ai 2 - 
— @ebora 002 — 


1864b. Dan dari Urwah ia berkata: Abu Bakar dishalati di 
masjid. (R. Sa'id). 


Ja 3 CINA Be Haro - CDM 


Tane et 0124 man 


1097 





1864c. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Umar (j 
Juga) dishalati di 
masjid. (R. Sa'id dan Malik). “1. - 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya memasukkan 


mayit ke masjid dan menshalatinya di situ. Ini pendapat S fi'i, 
Ahmad, Ishag dan Jumhur. La 


1098 





CMEIYDEAN 


BAB-BAB MEMBAWA JANAZAH DAN CARA BERJALAN 
KETIKA MENGANTAR 


r.a 1, LA AA - CM AMAN 7 
JI St iLar Higar MBR gmana YAN 
2 


Kenny TA LN Aang 


LAN 


Apt So 2 — 


IR68 Dari Ibnu Mas'ud 1a berkata: Siapa yang mengantarkan 
juvasah anaka bawalah pada sisrsisi usuugannya semuanya karena 
begunalah menurut sunnah (Nabi saw.), kemudian siapa suka kerjakan- 
lah dengan sukarela dan barangsiapa tidak, maka tinggalkanlah. (HR 
Ibnu Majalr) 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya mem- 
bawa mayit, dan menurut sunnah Nabi saw. hendaknya dibawa pada 
“sisi usungannya. 


I. BAB: MEMPERCEPAT MEMBAWAYANAZAH TAPI TIDAK 
USAH LARI-LARI 


ed ea 2 . Pan Lai 

AG II Yaa Hy Par d6 163 Ado YAA 

LI AAN TAG KI 33 TEA YAN 
Ae LA LAA sera 


A 
: AN IN degan) pd II pt 


1099 








1866. Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Cepatkanlah janazah itu, karena kalau janazah itu orang yang saleh 
maka berarti kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan kalau ia 
tidak demikian, maka berarti keburukan telah kamu lepaskan dari 
pundakmu. (HR Jama'ah). 


Pa tan Lea LP 


Gal jas Gada CE NGA SI OANW 
ita LIKE Dan NA TEMA 


1867. Dan dari Abi Musa ia berkata: Ada Janazah perempuan 


yang hamil (perutnya) seperti girbah dibawa melewati Nabi saw., lalu 
ia bersabda: Hendaklah kamu berjalan perlahan-lahan. (HR Ahmad). 


D pn an PPU yA db yank susi Exa Pd 


Ea sah sal 16 Soga —MTA 


2 337 CNG Ng 


pa Panu Pa pg IK 


1868. Dan dari Abi Bakrah ia berkata: Sungguh aku pernah 
melihat kami semua bersama Rasulullah saw. membawa janazah yang 
hampir-hampir lari-lari kecil dengan sungguh-sungguh. (HR Ahmad 
dan Nasa'i). 


TAN “1126 Pa 2 2791 aa Gss-MA 


PENYAAN aa M6, Bb SA Sun a£ 
SENIN RA INUL CBN AG 


1869. Dan dari Mahmud bin Labid dari Rafi” ia berkata: Nabi 
saw. pernah berjalan cepat ketika hari matinya Sa'id bin Mu'adz 
sehingga sandal-sandal kami putus. (HR Bukhari di dalam kitab 
— Tarikhnya). 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Yang dimaksud "'isra”” di sini yaitu berjalan 
dengan cepat. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Walhasil 


1100 


membawa janazah dengan cepat itu adalah disunatkan, tetapi cepatnya 
itu sekiranya tidak berlebihan sehingga dikuatirkan akan mengakibat- 
kan terjadinya gangguan pada mayit maupun si pembawa dan pengan- 
tar itu sendiri, untuk tidak menghilangkan maksud kebajikan dan 
memberikan beban berat kepada orang Islam. 


2. BAB: BERJALAN DI DEPAN JANAZAH DAN TENTANG 
PENGANTAR YANG BERKENDARAAN 
IL ya 17 31 
SAN Lay IBAN" 
1870. Madis tentang hal ini telah terdahulu, yang diriwayatkan 
oleh al Mughurah (hadis No. 1812). 


Fs Woekayatde IIS, 23. Na. LS Apo-MV 


pra Pada te bd 


Pay, Por JUS Oak, 


1871. Dan dari Ibnu Umar bahwa ia pernah melihat Nabi saw. 
Abu Bakar dan Umar berjalan di depan janazah. (HR Imam Yang 
Lama, dan Imam Ahmad menjadikan hadis ini sebagai hujjah). 


PPn Na Lan PG NG rate NA TP at 
(Adaa AN EN 2 nyang NAVY 


pl ta (an 

— bel. IN del Ka gi lo 

1872. Dan dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi saw. mengantar- 

kan janazah Ibnu Dahdah dengan jalan kaki dan pulang dengan naik 
kuda. (HR Tirmidzi). 


LI yo JA PL 2 222 . 


asi CA Sy. Sya “gd IN Ao VVY 
Shan Pn A PAPAN 2 Ka aa aturan 


1101 











1873. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Nabi saw. dibawakan 
seekor kuda tanpa pelana lalu ia naikinya ketika selesai dari menanam 
janazah Ibnu Dahdah, sedang kami berjalan di sampingnya. (HR 
Ahmad, Muslim dan Nasa'ij : 


GD hn anita ra ta bea PT AA an Bea 
34 2 "4 ZA | es Iebagp Mbubgryag — V4 


2) PL 


pc, Tg, aa Neh “7 NS PP 
NA PAN MN KA AAA 


td 23, 


“HS apLar PI SN RL ( Ls 
” 4 Ta 3 


1874. Dan dari Tsauban ia berkata: Kami pernah keluar bersa- 
ma Nabi saw. dalam (mengantarkan) janazah, kemudian ia melihat 
orang-orang berkendaraan, lalu ia bersabda: Apakah kamu tidak 
malu, sebab malaikat-malaikat berjalan kaki sedang kamu di atas 
punggung-punggung binatang? (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tir- 
da). 


LO ot Jt “al 


03 15 H3 dea Pnnnan en 2 
Aang AE Ga Tg AN AR NO 


—. 


KAN MIL ASN ah UT et 
SOSIS SG ara Kat 


.. 
Pd 
33 CA A3 MAA Kekpadrag Aa 
“£ | 2 wi 4 A . S , Mpi 3 
LIA AA IY Ia aga Ten 
, 5 
— RIS og, — 


1875. Dan dari Tsauban juga, bahwa Rasulullah saw. pernah 
dibawakan seekor binatang padahal ia sedang mengantar janazah, lalu 
ia menolak untuk menaikinya, tetapi setelah selesai menanam, ia 
dibawakan seekor binatang (lagi) kemudian ia naikinya. Lalu ia dita- 
nya tentang hal itu dan ia menjawab: Sesungguhnya malaikat-malaikat 
tadi berjalan kaki lalu bagaimana aku akan naik kendaraan padahal 
mereka berjalan kaki, tetapi setelah mereka pergi maka aku pun 
naik. (HR Abu Daud). 


1102 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan ”Apakah kamu tidak 
malu” itu, menunjukkan dimakruhkannya berkendaraan bagi orang 
yang mengantarkan janazah, tetapi ini bertentangan dengan hadis dari 
Mughirah yang terdahulu (hadis No. 1812), yaitu Nabi saw. mengizin- 
kan bagi pengantar yang berkendaraan hendaknya berjalan di 
belakang janazah, maka masih mungkin untuk dikompromikan, yaitu 
sabda Nabi saw., "Orang yang berkendaraan hendaknya berjalan di 
belakangnya” itu, tidak berarti menunjukkan "tidak makruh”, maka 
berkendaraan itu berarti boleh tapi makruh, atau Nabi saw. menolak 
untuk berkendaraan itu semata-mata karena malaikat-maiaikat berja- 
lan kaki sedang ikut sertarlya malaikat mengantarkan janazah bersama 
Rasulullah saw. itu tidak dapat dipastikan bahwa mereka mengikuti 
setiap janazah, karena kemungkinan ikutnya mereka itu hanya karena 
menghormat kepada Rasulullah saw., jadi kesimpulannya naik kenda- 
raan itu boleh, tidak makrub. 


3. BAB: LARANGAN MENGANTARKAN JANAZAH DENGAN 
RATAPAN ATAU MEMBAWA PEDUPAAN 


cap PO Ita Pd 1,973 NI Pn 7 ae 
Danke DI dp AD gan 0 AAS ya yheya NAVA 
PP PPN Kedu ta 


Mer tata, do laa Na 


1876. Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. melarang 
diantarkannya janazah dengan diiringi suatu ratapan. (HR Ahmad dan 
Ibnu Majah). 


Tn LI pe 8 7 Td 7. £ 9... 
Eagle Aanpon dgan Gap MG 23 »031 363 MAVV 
Ita 211 AS nba Ta LA Al LI » 23 20 
Kan PI EL LG KAA AN 
2 $ 


pe ng Aa 
Melbutola, Onn93 —A Ah Luo A0 


1871. Dan dari Abi Burdah ia berkata: Abu Musa ketika akan 
mati berwasiat, lalu ia berkata (yaitu): Janganlah kamu mengantarkan 


1103 





(janazah)-ku dengan membawa pedupaan. Teman-temannya bertanya: 
Apakah hal itu pernah kamu dengar dari Rasulullah saw.? Ia menja- 
wab: Ya (aku dengar) dari Rasulillah saw. (HR Ibnu Majah). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "raannah” itu, artinya ratapan. Ini 
menunjukkan bahwa mengantar janazsh-dengan ratapan itu hukumnya 
haram. 

Perkataan ”mijmar” itu, arfinya tempat membakar dupa. Ini 
menunjukkan bahwa membawa janazah dengan membawa pedupaan- 
pedupaan dan semacamnya itu tidak boleh karena itu adalah perbuat- 
an orang Jahiliyah, yang telah diberantas oleh Nabi saw. dan dilarang- 
nya. 


4. BAB: ORANG YANG MENGANTARKAN JANAZAH TIDAK 
BOLEH DUDUK SEBELUM MAYIT DILETAKKAN 


2P0IL 1 Uya Pat NC Lata £ PAN ai 
banyas ga A0 Bln tsoAi yen IE Kanal -NAVA 


re NY 3 ap 01 P3 ut 4 


— MPI AB 01-01 pa sam yak Yel gara. 


1878. Dari Abi Sa'id ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apa- 
bila kamu melihat janazah maka berdirilah untuk (menghormat) dia, 
tetapi siapa yang mengantarkannya maka hendaklah ia tidak duduk 
sehingga janazah itu diletakkn. (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah). 


3 Ye 2 IL ap A0 Na | 2, 
PARI 3 HN AA 3 #SIANA 


TEA gta 2. UI 


2 "en, Pan 
GEA AN Se Ry IC nh NE, 
-.. 2d # - CA 


. 3 - $ 2 ag eU, ge 2, 
BRA JA Apa. ya Ng pass A3 
3 P 


—enyalan bentukan . doll 


1104 





1879. Tetapi menurut riwayat Abu Daud dari Sa'id (dikatakan): 
Apabila kamu mengantarkan janazah maka janganlah duduk sehingga 
janazah itu diletakkan. Abu Daud berkata: Hadis ini dirmwayatkan 
juga oleh Ats-Tsauri dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia 
berkata di dalam hadis itu: Sehingga janazah itu diletakkan di atas 
tanah: dan menurut riwayat Abi Mu'awiyah dari Subail (dikatakan): 
Sehingga diletakkan di dalam lahad: sedang Sufyan Ats Tsauri lebih 
kuat hafalannya daripada Abi Mu'awiyah. 


Sp 2 a IK (P3 Ya na 1 20 21 a 
SBN ESA AN 


71 3 3 


s pet Ad 12 yg, 2 19 Te 4l 2 m1 
Aeon Pa ISA , del tg 


1880. Dan dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa ia pernah menye- 
butkan tentang terus berdiri ketika mengantarkan janazah sehingga 
janazah itu diletakkan, lalu Ali berkata: Rasulullah saw. berdiri 
kemudian ia duduk. (HR Nasa'i dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesah- 
kannya). 


D IIGdE LUPA Ca 
Setia 14 MN 
? 
1881. Dan bagi riwayat Muslim adalah semakna dengan hadis di 
atas. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ” Apabila kamu melihat janazah mak 
berdirikan untuk- menghormat dia” itu, menunjukkan bahwa orang 
yang sedang duduk, dianjurkan untuk menghormat janazah yang 
sedang lewat. Dan ini akan dibicarakan di bab berikut ini. 

Perkataan ”Maka siapa yang mengantarkannya hendaklah ia tidak 
duduk” itu, menunjukkan dilarangnya duduk bagi orang yang mengan- 
tarkan janazah sampai janazah itu diletakkan di atas tanah. 


1105. 








S. BAB: BERDIRI KETIKA ADA JANAZAH LEWAT 


Lea 


Pn 2AIYAK 5 tag laga 9 yeoja 3 
(ang AE Kao Ga eye Kaayny Peta yateyliye MAY 


.. goa 11 09931 Pa ae Uda P. 
mna LI AN Ing Kadi 2 ISL 16 


1882. Dari Ibnu Umar dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi saw., ia 
bersabda: Apabila kamu melihat janazah maka berdirilah untuk meng- 
hormatinya sehingga janazah meninggalkan kamu atau diletakkan. 
(HR Jama'ah). 


Pd NN. Pagi No 1 


0. 
Na UANG 


1883. Dan menurut riwayat Ahmad (dikatakan): Dan Ibnu 
Umar apabila melihat janazah maka ia berdiri sehingga janazah itu 
berlalu. 


SBL LG Laga BIG JI Pd 


BU 3 SN AS FA AR YAN 


2023 Le “8 EA 

"— »2 PSP 3 3 3 

1884. Dan menurut riwayat Ahmad juga dari Ibnu Umar (dika- 
takan): Bahwa Ibnu Umar apabila ia mendahului janazah (ke kubur) 


maka ia duduk, sehingga apabila janazah itu telah dekat maka ia 
berdiri sehingga diletakkan. 


Ii euy Pra yatn Pe Na 
Mana an Go 5 Md pas Pr Wanna NE Aas, AM 
” 3” 


IBL an MID Senat Page eat TO ata UO CN Ae 
Igagan Gladi! Sebja MS G2 yaa erlglaNI I aab las 
Pri 


sabengaa lh 


1106 


1885. Dan dari Jabir ia berkata: Pernah satu janazah meliwati 
kami, kemudian Nabi saw. berdiri untuk menghormatnya dan kami 
pun berdiri bersamanya, kemudian kami berkata: Ya Rasulullah, 
sesungguhnya itu adalah janazahnya orang Yahudi. Ia bersabda: 
” Apabila kamu melihat janazah maka berdirilah”, untuk menghor- 


matnya. 


PETA APA Eh LA NN id EA pa 


Kah de BEE lahat yap Any Juta ANN 


aa .. PAI DN CEK AN DAN Ka GA AN SA 
: As yaa va Ily Jas dls #elagde 


- 
211 Pora ae ata PL Neko Ya IL Ke aa Maa 7. 
sad Glamda 7 angelo Sket Jay) Yks SANA 


Pe ga 


LaAenyii A3 Ca YES To yet KAA Ira 


an 103 2 PIP IUP AAN Tn Ona 12 
BIA laga yg pgn SAB etos ed 


1886 . Dan dari Sahal bin Hunaif dan Oais bin Sa'ad bahwa 
mereka keduanya sedang duduk di Oadisiah lalu mereka dilalui oleh 
satu janazah, lalu mereka berdiri, kemudian mereka diberitahu bahwa 
janazah tersebut adalah dari penduduk daerah itu yakni orang dzimmi. 
Lalu mereka berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila dilalui 
oleh janazah maka ia berdiri, kemudian dikatakan kepadanya, bahwa 
itu adalah janazahnya orang Yahudi, kemudian Rasulullah saw. 
menjawab: Bukankah dia itu (manusia) juga? (HR Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 

Dan menurut riwayat Bukhari dari Ibnu Abi Laila, ia 
berkata: Adalah Ibnu Mas'ud dan Oais berdiri untuk menghormati 
janazah. 


» 
7 
.- 


YA age 5 ea IPIN, Oh 2 PA 
ia 2 KS Gn ML Glep 523 — NN 


PL La, ati Ph 


WA LA Le AA ka 


: . e 


5 , J3? 
» . L 3 Ng yaa aa 15 . 
oaplu 3 dag ye 


1107 

















1887. Dan dari Ali bin Abi Thalib r.a. ia berkata: Adalah 
Rasulullah saw. memerintahkan kami agar berdiri untuk janazah 
kemudian sesudah itu duduk dan juga memerintahkan kami agar 
duduk. (HR Ahmad, dan Abu Daud sedang Ibnu Majah seperti itu). 


Ar Petra 1 tyt 2 LAB Gue aa DAR 
Aang Hanya lap Son OA 9 NM 
9“ r 


Ant SL na Ca TN naa Ea ai 


Lo pp TA PP LaY VAN 1) 


Het Kby CE Aga Lp ANA y, 


1888. Dan dari Ibnu Sirin bahwa ad satu janazah melewati 
Hasan dan Ibnu Abbas, lalu Hasan berdiri sedang Ibnu Abbas tidak, 
kemudian Hasan berkata kepada Ibnu- Abbas: Tidakkah Rasulullah 
saw. berdiri untuk menghormat janazah? Ia menjawab: Rasulullah 
saw. berdiri dan juga duduk. (HR Ahmad dan Nassa'i). 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini dijadikan pegangan 
oleh orang yang berpendapat bahwa perintah berdiri untuk menghor- 
mat janazah itu telah dimansukh. Oadli 'iyadl berkata: Segolongan 
Ulama' salaf berpendapat, bahwa perintah berdiri untuk janazah itu 
telah dimansukh oleh hadis dari Ali ini. An Nawawi berpendapat 
bahwa menentukan adanya nasakh itu baru dapat diterima apabila 
tidak mungkin ditempuh jalan kompromi, padahal masalah ini masih 
mungkin. Syarih berkata: Ulama” berselisih tentang masalah ini, 
menurut Ahmad, Ishag Ibnu Habib dan Ibnu Majisyun, bahwa perin- 
tah berdiri untuk janazah itu tidak mansukh, sedang duduknya Nabi 
saw. ketika ada janazah itu hanya menunjukkan bolehnya, maka siapa 
yang tetap duduk maka dia itu leluasa, dan siapa yang berdiri maka ia 
memperoleh pahala. Imam Malik, Abu Hanifah dan As Syafi'i ber- 
pendapat, bahwa perintah berdiri itu mansukh atau bisa juga karena 
ada sebab dan mana di antara keduanya itu yang menjadi ketetapan 
tapi yang jelas bahwa Rasulullah saw. telah meninggalkan berdiri 
setelah ia pernah melakukannya, sedang yang menjadi hujjah adalah 
perintahnya yang terakhir, jadi duduk lebih kusukai. Selesai - 
wallaahu a'lam. 1) 


.1) Menurut kami, dengan jalan kompromi, maka berdiri itu sunat. (pen .) 


1108 





DAN 


BAB-BAB MENANAM MAYIT DAN HUKUM-HUKUM TENTANG 


KUBUR 


t. BAB: MENDALAMKAN LIANG KUBUR DAN 
MENGUTAMAKAN LAHAD 


2g» Ann eRAL ea RU Jt 
Pegat FE Ma Ga Jane AMA 
Pa Ng, Ge ANN 2 Red Pen UEAA 1 ae IAI 1 
HN Ion PIL ag Jb NG none Aen2heke WI Ia 
/ -» 


LA KE AA AM aa Tana 5 Te Kn Pa 
IL NBA neha 3s ig Joe 
pi ” £ 
— IP Protes —5 


1889. Dari seorang laki-laki golongan Anshar ia berkata: kami 
pernah keluar (mengantar) janazah, lalu Rasulullah saw. duduk di tepi 
lobang kubur, kemudian ia memesan kepada penggali sambil bersab- 
da: Luaskanlah pada bagian kepala, dan luaskan juga pada bagian 
kedua kaki. Ada beberapa korma baginya di surga. 1) (HR Ahmad 
dan Abu Daud). 


22. 12 41 11 Lin, TAU BA 
SAE NG MG Ea plinian NN: 

21 9 1 P3 & » 24 Ll CO Tana Kode er 
SENI EL IN AAL AN Ion la 


ana SU ?-3 12. #7 .9 "fa “3.7 “2 
AAA ey pa 319 Ane 19 dayala gak » 


z# 


Pa Ly 2231 11 A IP lo pal , 2 03 1231 22 
CE sa Ngada JBS HO Jam pam j3 Ig 


s , ARA Ma Ga . & 

MAS 03 Dae OA Dat doa ON ANYG EU 
g” 2" 7 . 

1) Menunjukkan orang tersebut adalah tergolong hamba Allah yang shaleh dan 


amalnya diterima. (lihat Fat-hur-rabbani, 8:55). 
1109 








1890. Dan dari Hisyam bin Amir ia berkata: Kami pernah 
memberitahukan kepada Rasulullah saw. pada hari perang Uhud: 
Yaitu kami berkata: Ya Rasulullah, menggali untuk setiap orang 
adalah berat sekali bagi kami. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: 
galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan tanamlah dua atau tiga 
orang di dalam satu liang kubur. Mereka bertanya: Siapa yang harus 
didahulukan ya Rasulullah? Ia menjawab: Dahulukanlah orang yang 
paling banyak hafal Al Our'an. Sedang ayahku adalah termasuk orang 
ketiga dari tiga orang yang ditanam dalam satu kubur. (HR Nasa'i dan 
Tirmidzi seperti itu dan ia mengesahkannya). 


CNN PTN MP1 AL Ah IP 0 22 
Arlaoig MENGAL 3 Kawal Bakau C9 VA 


Agl LAH Aa Pot SAN pg pra mAh 


1891. Dan dari Amir bin Sa'ad ia berkata: Sa'ad berkata: Gali- 
kanlah lahad untukku, dan tancapkanlah batu bata pada (jasad)-ku 
sebagaimana dilakukan terhadap Rasulullah saw. 1). (HR Ahmad 
Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah). za 


2 Ae eat Da Ba Pa 12 y aya ad Pat Ke 
PA doa Pan GEA Tan MAA NG pe 63—NAAY 


Sae Deen LL SIG 7 14 J DO LL 99 2 » 
BU - ya ih & EN Mete 2 3. # 
Oa 3 dea Mag ma 2 aglera) Pan slgila3 Hc isi £ 


pan Ta 


: 4 Ira Ia) 0 pen N 
Ae 15 Polo Ag2oelt don La aan AI Je 
z Ang 


1892. Dan dari Anas ia berkata: Ketika Rasulullah saw. wafat. 
maka ada seorang laki-laki yang menggali lahad, dan yang lain meng- 
gali lobang tengah kemudian mereka bertanya: Kami akan istikharah 
kepada Tuhan kami lalu kami akan mengutus kedua orang itu 
kemudian mana di antara keduanya yang lebih dahulu datang maka 
dialah yang kami tetapkan. Lalu mereka berdua diutus, tetapi penggali 
lahadiah yang lebih dahulu datang, lalu mereka menetapkan lahad itu. 
(FIR Ahmad dan Ibnu Majah). 


1) Yang dimaksud di sini ialah bata, bambu atau kayu penutup lahad. (pen ) 


1110 


GG 2. Ga 13 17 2 Pan 
CIA Ap EL ena adal Kendala, — NAN 


7 p- 


PL Ag Getar” DO P) LT ti 303 
p Asebob doekbki KAA AA yel 


1893. Makna hadis ini terdapat dalam Ibnu Majah dari Ibnu 
Abbas, yang di dalam hadis itu (dikatakan): Bahwa Abu Utaidah bin 
Jarrah yang membuat lobang di tengah sedang Abu Thalkah yang 
menggali lahad. 


PRA Io 3 jl Te 
.. 


MIL paA Ind AG pe Hy3— At 


Ta BNI PGN Lena A 


dan aa NA 3 Ta Kapan bs. Pereepi 


1894. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 
da: Lahad itu untuk kita dan lobang tengah itu untuk selain kita. (HR 
Imam yang lima dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Gharib, karena 
kami tidak mengenalnya melainkan dari jalan ini). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Diperintahkannya 
mendalamkan dan membaguskan lobang kubur. 2. Bolehnya menanam 
mayat secara massal di dalam satu kubur, tetapi jika hal itu diperlukan 
kalau tidak maka hukumannya makruh. 3. Hendaklah didahulukan 
orang yang lebih banyak hafal Al Our'an, dan disamakan dengan Al 
Our'an semua keistimewaan keagamaan. 4. Disunnatkannya menan- 
capkan batu bata untuk menutup jasad mayit sebagaimana dilakukan 
atas Rasulullah saw. dengan kesepakatan sahabat. 5. Dan hadis-hadis 
dalam bab ini juga menunjukkan disunnatkannya membuat lahad dan 
itu lebih utama daripada lobang tengah. | 

Itulah pendapat sebagian besar Ulama' sebagaimana dikatakan 
oleh Imam Nawawi, tetapi ia juga menceritakan di dalam Syarah 
Muslim bahwa menurut ijma” Ulama” lahad maupun lobang tengah itu 
sama-sama boleh. 


lili 








2. BAB: ARAH MEMASUKKAN MAYIT KE DALAM KUBUR, 
DO'ANYA DAN MENABURKAN TANAH KE DALAMNYA 





Oka en 3 1 212 


I) Nian LA s3 lai BE Ya 


Tes da gp,” 72 


Pajangan Dipa AS Kena daas, by 
—. Kang, 


1895. Dari Abi Ishag ia berkata: Al Harits telah wasiat agar 
Abdullah bin Yazid menshalatinya, lalu Abdullah menshalatinya, 
kemudian ia memasukkannya ke dalam kubur dari jurusan bagian kaki 
kubur, dan ia berkata: Ini menurut sunnah (Nabi saw.). (HR Abu 
Daud). 





CI 03 17 Da 2 ni PA 23 3. G3 1 


LA 1 Pd - 
Hanya PETA, Sa) Fs Sha An Dang MAN 


ch 


1896. Dan Sa'id di dalam Sunannya (meriwayatkan): Dengan 
tambahan kemudian Abdullah berkata: Cancutkanlah pakaianmu 
karena yang demikian ini (tidak dicancutkan) hanya diperbuat untuk 
Orang perempuan. 


Pi UAP Lega LA Nae es awan 
Aga Ie AG ASIN Alan 2) JEY, Iya MAAV 


1897. Dan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw. apabila mele- 
takkan mayit ke dalam kubur maka ia membaca: BISMILLAH WA 
'ALAA MILLATI RASULILLAAH (Dengan nama Allah dan atas 
nama agama Rasulullah). 


1112 








DB Mata Sen Kpn -AMAA 


1898. Dan dalam satu lafal (ditambah): WA '"ALAA SUNNATI 
RASULILLAH (Dan atas nama sunnah Rasulillah). (HR Imam yang 
lima kecuali Nasa'i). 


ha v, Joe ata apa GB UI yng t 
Pa Ae WNI Geyin MAA 


£ 1. 


Haul, Cita Nyatn He In US 


IR) Dan dari Abi Muraran bahwa Nabi saw. pernah mensha- 
lati janazah kemudian datang ke kubur mayit itu, lalu ia menaburkan 
tanah atasnya db bagian kepalanya tiga kali. (HR Ibnu Majah). 


Penjelasan: 

Syarih berkata! Hadis ini menunjukkan: 1. Disunatkannya mema- 
nukkan maysui ke dalam kubur dari arah kaki kubur. 2. Disunatkannya 
membaca bacaan tersebut (dalam hadis No. 1897-1898), ketika mele- 
takkan mayit ke dalam kubur. 3. Dianjurkan menaburkan tanah pada 
arah kepala mayit. 4. Disunatkan membaca ayat 1): 


9 0 “e yaa (ra 4 TN 


(oo si) AE IN) da Un lala 


"Dari tanah kamu AKU jadikan, kepadanya kamu akan Aku 
kembalikan dan daripadanya kamu akan Aku keluarkan sekali 
lagi. (Thaha: 55). 


1) Bacaan ayat ini tidak ada dalilnya, jadi tidak dapat diamalkan (pen .). 


1113 








3. BAB: MENINGGIKAN KUBUR, MEMERCIKKAN AIR, 
MEMBERI TANDA, DAN LARANGAN MEMBANGUN SERTA 
MENULIS DI ATASNYA 


BELI Lagi na IYA 9 GOL Ng Ia LS 33 0 
Wana pale TN APN SUN Ganga Ae 


“Mena BSA el — 


1900. Dari Sufyan At Tammar bahwa ia pernah melihat kubur 
Nabi saw. dalam keadaan ditinggikan. (HR Bukhari di dalam kitab 


Shahihnya). 
,42 KAN ITL Ag NW SA Tn ai pad 
ahheda AU dye le ana 0G cod “aj AAN 


7» 
IL na SL 0? BA a PO Ce Pa Da AA 
nia ..» LAKA || . 2 | 
Pad A5 "ah (Ana Kantata Alap 
, y2 Pe Ra CU AND Pa 


. PH Ga ak La AP LD MO Ea 
—ai Batan IA Aya pleno Mela KEL YA na 


1901. Dan dari Oasim ia berkata: Aku pernah masuk ke 
(rumah) Aisyah, lalu aku bertanya: Ibu, bukakanlah kubur Nabi saw. 
dan kedua sahabatnya untukku, lalu ia membukakan untukku tiga 
buah kubur yang tidak tinggi dan tidak datar yang terletak di tanah 


yang luas di sebuah halaman yang bertanah merah. 2) (HR Abu Daud) 


maa DRA KAN PAN NAN Me, "AC OR KA 
I prnolatge Dag MEA GA halus MAY 
Peta Lace JL IA) 29, 


” ». Ka # at 201 
IAIN Ge ANT Va Ae 


I god 
2 er 


, BA Pe AAA 
DAU CAN WI) SAP ot) si Kong yua 


|| 
| 


1902. Dan dari Abil Hayyaj Al Asadi dari Ali ia berkata: Aku 
mengutus kamu sebagaimana Rasulullah saw. mengutus aku, yaitu: 
4 Jangan kamu biarkan sebuah pun patung kecuah mesti kamu hancur- 





Z) Maksudnya di kamar Aisyah (pen .) 


1114 





kannya, dan jangan kamu biarkan sebuah kubur pun yang ditinggikan 
kecuali mesti kamu ratakannya. (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan 
Ibnu Majah). 


& Na 2 

Pr TA ISL NA 0Innn gaga GS 2 101 get 
PMA "HPN Pan “dl: TN Ag 2 
2 hp, aras lala FI S9 YA 


aa ta An Aegp Ah Pk 7 1 32 2 
HE Nota selam dee pena OA laba at de 


1903. Dan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa 
Rasulullah saw. memercikkan,air di atas kubur anaknya — Ibrahim, 
dan diletakkan kerikil di atasnya. (HR Syaff'i). 


7 


Pan 23917 9, sang ic GANSA 11212 
Fan abang Re along ML 


—Apb ol — 


1904. Dan dari Anas bahwa Nabi saw. memberi tanda kuburnya 
Usman bin Mazh'un dengan batu. (HR Ibnu Majah). 


P3 na Di Pr un 16” 210 te L . 
LAN jan Tae Aas ade IN Io GI ge MG peniyesg NO 


LAN 1 113 ant 


-: III NIYA 3 Piobnh depan g Pp edar hap ! 


v5 

IM)5. Dan dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw. melarang kubur 

dikapur, diduduki dan didirikan bangunan di atasnya. (HR Asmad, 
Muslim, Nasa'i dan Abu Daud). 


Dat 


pat IIA ny Do aTN MA TS AA Aa. .. 
ia Snail! Jamak H net Alan Aownyog «Lha jdlo NG 


- pg 


GLOI 9 yap NON 2 (TA LL 


V3 Solo dea Olga le 


1906. Dan (diriwayatkan juga oleh) Tirmidzi dan ia mengesah- 
kannya, sedang lafalnya: Rasulullah saw. melarang kubur-kubur dika- 
pur, ditulisi di atasnya, didirikan bangunan di atasnya dan diinjak. 


1115 




















2? 
. 


23X ane IM 1 At NN IISANA gai pon. 
vaatulades polepall denokaei La, AV 


2 


9 Tk SI 

1907. Dan dalam satu lafal menurut (riwayat) Nasa'i (dikata- 
kan): Rasulullah saw. melarang didirikan bangunan di atas kubur, 
ditambah, dikapur atau ditulisi di atasnya. 


Penjelasan: 

Perkataan "Bahwa Nabi saw. memberi tanda kuburnya Usman 
bin Mazh'un dengan batu” itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bo- 
lehnya memberi tanda pada kubur seperti meletakkan batu atau 
sebangsanya. 


Perkataan "AN YUJASH SHASHAL OABRU” dan dalam 
riwayat Muslim dengan lafal ” AN TAOSHISHIL OABRI” (mengapur 
kubur) itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan haramnya mengapur 
kubur. 

Perkataan "dan diduduki di atasnya” itu, menunjukkan atas 
haramnya duduk di atas kubur, dan itu adalah pendapat Jumbur. 


Perkataan ”dan didirikan bangunan di atasnya” itu, menunjukkan 
haramnya mendirikan bangunan di atas kubur, sedang Imam As Syafi'i 
berkata: Aku melihat Ulama-ulama” di Makkah memerintahkan 
dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kubur. 


Perkataan "dan ditulisi di atasnya” itu, menunjukkan haramnya 
menulis atas kubur. 

Perkataan "atau ditambah di atasnya” itu, Imam Baihagi mem- 
buat bab tentang masalah tambahan ini dengan kata-kata: "Bab kubur 
tidak boleh ditambah melebihi tanah galiannya agar tidak menjadi 
lebih tinggi”. 

Perkataan ”Jangan kamu biarkan sebuah patung pun melainkan 
harus kamu binasakannya” itu, adalah satu perintah untuk mengubah 
gambar-gambar binatang yang bernyawa. 

Perkataan ”Dan jangan biarkan sebuah kubur pun yang ditinggi- 
kan kecuali mesti kamu ratakanlah” itu, menunjukkan bahwa menurut 
sunnah Nabi saw., kubur tidak boleh ditinggikan, dan dalam hal ini 
tidak dibedakan antara kubur orang yang mulia dan kubur-kubur lain- 
nya, dan melihat zhahirnya, bahwa menambah kubur melebihi ukuran 


1116 





yang dibolehkan 1) adalah haram. Ini telah ditegaskan oleh teman- 
teman Imam Ahmad, dan segolongan teman-teman Imam Syafi'i dan 
Imam Malik. 


Sedang pendapat yang menyatakan bahwa meninggikan kubur itu 
tidak dilarang karena terjadinya hal itu di kalangan orang-orang dahu- 
lu dan sekarang tanpa ada yang menentang, seperti yang dikatakan 
oleh Imam Yahya dan Imam Muhdi di dalam kitab Al Ghaits itu 
adalah tidak benar, sebab pada akhirnya mereka toh diam, sedang 
diam itu tidak dapat dijadikan dalil dalam perkara-perkara zhanniyah, 
padahal haramnya meninggikan kubur adalah zhanni, dan termasuk 
meninggikan kubur juga seperti yang disebutkan dalam hadis itu teru- 
tama membuat kubah-kubah, cungkup-cungkup yang dibangun di atas 
kubur-kubur, dan juga orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai 
masjid-masjid, karena Nabi saw. melaknati pelakunya: 


Berapa banyak telah terjadi pendirian bangunan-bangunan di atas 
kubur-kubur serta memperindahnya sehingga menimbulkan berbagai 
mafsadah yang ditangisi oleh Islam, di antara mafsadah-mafsadah itu 
yaitu kepercayaan orang-orang jahil terhadap kubur-kubur itu sebagai- 
mana kepercayaan orang-orang kafir terhadap berhala, dan semakin 
menjadi-jadi sehingga mereka mengira bahwa penghuni-penghuni 
kubur 'itu berkuasa menarik kebaikan dan menolak kecilakaan, 
kemudian dijadikanlah sebagai tempat-tempat mengadukan hajat dan 
permohonan, dan mereka pun memohon kepada kubur-kubur itu, 
perkara-perkara sebagaimana permohonan hamba kepada Tuhannya, 
dan mereka pun bersusah payah datang dari jauh-jauh, kemudian 
mengusap-usap kubur, lalu minta tolong agar terhindar dari bencana 
(istighatsah). Walhasil mereka 100# menirukan apa yang dikerjakan 
oleh orang-orang Jahiliyah terhadap berhala mereka. INNA LILLAA- 
HI WA INNAA ILAIHI RAAJTUUN. Kemudia dengan adanya 
kemungkaran yang sangat keji dan kekufuran yang sangat busuk ini 
kita tidak menemukan pihak yang marah karena Allah dan menye- 
rangnya dengan semangat demi agama yang lurus, baik ia seorang 
Ulama”, pelajar, seorang amir, menteri, atau raja, dan sampailah 
kepada kami kabar-kabar yang tidak diragukan lagi kebenarannya, 
bahwa penyembah-penyembah kubur itu atau sebagian besarnya, 
apabila diminta bersumpah atas nama Allah oleh pihak lawannya 
maka mereka berani bersumpah palsu atas nama-Nya, tetapi apabila 


1) Ukurannya yaitu tidak boleh menambah dari tanah galian lobang kubur itu 
sendiri (pen .). 


1117 









mereka diminta untuk bersumpah atas nama Syekhnya atau Wali 
Fulan yang mereka percayai, maka mereka menjadi gugup dan gupuh 
sehingga akhirnya menolak bersumpah dan mengakui kesalahannya 
secara jujur. Ini sejelas-jelas bukti bahwa kesyirikan mereka itu telah 
melampaui syiriknya orang yang mengatakan bahwa Allah itu Oknom 
kedua atau ketiga dari ketiga tunggal. 


Hai Ulama' Islam, dan penguasa-penguasanya, bencana macam 
apakah yang lebih berbahaya daripada kekufuran, dan bencana yang 
menimpa agama macam manakah yang lebih berbahaya melebihi 
penyambahan kepada selain Allah, dan musibah yang menimpa kaum 
Muslimin yang manakah yang dapat menandingi musibah ini, dan 
kemungkaran manakah yang wajib diingkari jika mengingkari kesyirik- 
an yang jelas ini tidak wajib? 

- Sungguh engkau dapat memberikan pengertian kalau seandainya 
yang engkau panggil itu hidup. 

— Tapi sayangnya yang engkau panggil itu tidak hidup. 

— Kalau seandainya engkau meniup api maka dia akan menyala. 

— Tapi sekarang yang engkau tiup itu adalah abunya. 

Aku (Faishal bin Abdul Aziz) berkata: Sungguh Allah telah 
memberi anugerah kepada penduduk Najd dengan kelahiran keluarga 
As Saudi dan mujaddid abad 12 yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab 
dan anak cucunya serta pembantu-pembantunya yang telah berhasil 
menghancurkan kubur-kubur yang disembah yang sekaligus merupa- 
kan ejekan kepada manusia yang beribadah kepada Allah Yang Maha 
Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. 








4. BAB: LARANGAN MEMASUKKAN MAYIT KE DALAM 
KUBUR La BERCAMPUR 2 


e CI AG 
P4 "3 .. 3 LL gpp Ieyat 37 
anita TN ea Fata £ Va NG 


z Hap! Pa “red 


- &. CI oa, daya ja Aoelb TAGGA0 ad! 


1) Judul aslinya: "Bab orang yang disunatkan menanam janazah perempuan”. 
Judul ini kami ganti untuk lebih menyesuaikan dengan isinya (pen .). 


1118 








1908. Dari Anas ia berkata: Aku menyaksikan putri Rasulullah 
saw. ditanam — sedang Rasulullah saw. sendiri duduk di atas kubur 
kemudian kulihat kedua matanya meleleh, lalu ia bertanya: Adakah di 
antara kamu, orang yang tadi malam tidak mengumpuli isterinya? Lalu 
Abu Thalhah menjawab: Aku, Rasulullah saw. bersabda: Masuklah di 
dalam kuburnya”. (HR Ahmad dan Bukhari). 


Aren Es ear Prana AS 
In NS salome YAA 
BNI AKAN SET 


1909. Dan menurut riwayat Ahmad dari Anas bahwa Rugayah 
ketika meninggal dunia maka Nabi saw. bersabda: "Tidak boleh 
masuk kubur laki-laki yang tadi malam mengumpuli isterinya”, lalu 
Usman bin Affan tidak masuk ke dalam kubur. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadis di atas menunjukkan: 1. Boleh laki-laki 
memasukkan janazah perempuan ke dalam kuburnya, bukan sebalik- 
nya dan hendaknya lebih didahulukan laki-laki lain yang malamnya 
tidak mengumpuli isterinya, daripada keluarga mayit itu sendiri seperti 
ayuhnyn dan suaminya yang malamnya mengumpuli isterinya 2). 
2, Boteh duduk di sepi kubur. 3) 3. Boleh menangis sesudah ditinggal 


mi. 


5. BAB: ADAB DUDUK DAN BERJALAN DI PEKUBURAN 


2 


PE NYA MEA 
AO Ya IL LC 20317 Pe PIL AA Kai PR 
DN Lp AN Ogan pala Laploeb tapa Sa 


Snp "3 Ap 2193 Le 


Ke 3 LAM alesan apa? AN Ge ae - 





2) Baik sesudah mandi atau sebelumnya (pen:.) 
3) Maksudnya di tepi kubur, bukan di atasnya (pen..). 


1119 








1910. Dari Barra” bin Azib ia berkata: Kami pernah keluar ber- 
sama Rasulullah saw. mengantar janazah seorang laki-laki golongan 
Anshar, kemudian sampailah kami ke kubur, sedang kubur itu belum 
digali lahadnya, kemudian Rasulullah saw. duduk sambil menghadap 
kiblat, sedang kami duduk bersamanya. (HR Abu Daud). 


| 
| 
| 


SP Gg ay TON aka Ta GAN 
2 Kes Hi "an oLL 221 7 
Ak to Ne DES LA PE Hp Gaara 


en Lah 


wa MN Ns Molo PEN PU 


1911. Dan dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: Salah seorang di antara kamu duduk di atas bara lalu memba- 
kar pakaiannya sampai mengenai kulitnya itu lebih baik daripada ia 
duduk di atas kubur.” (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi). 





Le LNG II An 9 9 ah 501 
MN AA Arenel Ilep Ay o3 AANY 
Na ta War tpI. 


1912. Dan dari Amru bin Hazm ia berkata: Rasulullah saw. 
| telah melihat aku duduk bersandar di atas sebuah kubur, lalu ia 
bersabda: Janganlah kamu mengganggu penghuni kubur ini, atau 

| jangan kamu mengganggunya.” (HR Ahmad). 


BEN AB AAN 
NAN ea Natar AL Tlah “Jas, An 
— GAJI Ho — 


1120 





1913. Dan dari Basyir bin Khashashiyah bahwa Rasulullah saw. 
telah melihat seorang laki-laki berjalan dengan bersandal di antara 
kubur-kubur, kemudian ia bersabda: ”Hai pemilik dua sandal, lepas- 
kanlah kedua sandalmu itu.” (HR Imam yang lima kewali Tirmidzi). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”sambil menghadap kiblat itu, menun- 
jukkan disunatkannya duduk menghadap kiblat bagi orang yang 
menunggu mayit ditanam. 

Perkataan ”Salah seorang di antara kamu duduk dan seterusnya 
itu, menunjukkan tidak boleh duduk di atas kubur. 

Perkataan ”Hai pemilik dua sandal lepaskanlah kedua sandalmu” 
itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa berjalan di antara kubur- 
kubur dengan bersandal itu adalah tidak boleh. 1) 


6. BAB: MENANAM JANAZAH DI WAKTU MALAM 


Pa 


Pr pena GK UNA ES Ah Naela ML 


LEE #13 OT PAN 2 (ISI AL YA IN Tirta 


AK KE da gitab. Jeleta 09a3 Range DN ho 


Li 931 cd 


bah Ka JIN IE SALA asalan | led 109 pal 


Inn, alan SD 


Apv LIGA alas. ne SA 9 HASG. lego dh 


Ia Sen 


1914. Dari As Sya'abi dari Ibnu Abbas ia berkata: Ada seorang 
meninggal dunia pada malam hari yang baru saja ia dijenguk oleh 
Rasulullah saw. pada malam itu juga, lalu mereka tanam pada malam 
itu, kemudian setelah pagi harinya mereka memberitahukan kepada 
Rasulullah aw., lalu ia bertanya: Apa yang menghalangi kamu kok 


1) Perintah melepas sandal ini tidak wajib karena dalam riwayat lain diterangkan, 
bahwa mayit itu mendengar suara sandal pengantar-pengantarnya ketika mereka pulang. 
(Lihat Nailul Author 4:100, pen..). 


1121 














tidak memberitahu aku? Mereka menjawab: Karena waktu malam 
maka kami kurang enak - sedang malam itu gelap. Kami kuatir 
menyusahkan engkau. Kemudian Rasulullah saw. datang ke kuburnya 
lali ia menshalatinya. (HR Bukhari dan Ibnu Majah). 


» 


Al Bukhari berkata: Dan Abu Bakar juga ditanam waktu malam. 
» 


peran jpn Y8 9 71 Ot 20 ah Pn ad 
KA AN Ya AJ 3 M AE EL NAN 


Ca 


33GB th 1 SBU, Laa A3 LA na 3 NY 
. . 4 & £ | an 2 : A 
EP Ten Jaa Gaggylod! Layan bang: 


KA r 


5: 2239 Ud 5, 23 
AT An SATA ON 


1915. Dan dari Aisyah ia berkata: Kami tidak tahu menanamnya 
Rasulullah saw. sehingga kami mendengar suara orang-orang yang 
berjalan pada akhir malam, yaitu malam Rabu. Muhammad bin Ishag 
berkata: Al Masaahii yaitu orang yang berjalan. (HR Ahmad). 


YA 331 0 LT LG LN, LIL, P3 Ra 
AN Jaa BE AA KAN OB yes MB plareya9 NAN 


ISA Ne KN TAN NS angan aan 
TN GAN AK 2 Ia AAN 3 kaga Ten La 

5 208 I tag geato (3 2 

master Sl LATAR 

1916. Dan dari Jabir ia berkata: Orang-orang melihat ada api di 
pekuburan, lalu mereka mendatanginya, tiba-tiba Rasulullah saw. di 


Situ, ia bersabda: ”Tolonglah aku untuk membantu kawanmu ini”. 
Tahu-tahu dia adalah orang yang mengangkat suaranya dalam dzikir. 


Penjelasan: 


Perkataan: ”Tahu-tahu dia itulah orang yang mengangkat suara- 
nya dalam dzikir” itu, menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas 
bahwa Nabi saw. masuk ke sebuah pekuburan waktu malam, lalu 


1122 


dinyalakanlah lampu untuknya, kemudian diambilnya dari arah kiblat 


dan ia bersabda: 
YO 25 2 Ga “J0 Ie at 
sa Se W19 9S GlaU! San, 
”Semoga Allah memberi rahmat kepadamu jika kamu tobat karena 
membawa Our'an”. 
Syarih berkata: Hadis-hadis tersebut menunjukkan bolehnya 
menanam janazah pada waktu malam dan itu adalah pendapat 
Jumhbur, sedang Hasan memakruhkannya, ia beristidlal dengan Hadis 


Abi Oatadah yang berbunyi: 
on Tag 1g” 00 II), re 


Abe an SI IS Tai EL 0 SAI 


”Bahwa Nabi saw. pernah mencela seseorang di kubur waktu 

malam sehingga ia dishalati”. 

Ini dibantah, bahwa celaan Nabi saw. itu hanya karena mayit itu 
belum dishalati bukan karena ditanamnya waktu malam, atau mungkin 
karena mereka menanam waktu malam itu disebabkan kafannya 
buruk, maka apabila tidak terjadi ditinggalkannya shalat untuk mayit 
dan tidak ada masalah sebab kafan yang buruk itu, tentu tidak menga- 
pa menanam janazah pada waktu malam. 


7. BAB: DO'A BAGI MAYIT SESUDAH DITANAM 


Pena Ao Do NW 


“7 


3593 mg 27589093 P1 Ig Lu 09 210 7 41 
s1 daa, PPA PERGANN Ap P3 Ya pat, Jla3 


S “ 
$ 
— JIY APN OLI, — 


1917. Dari Utsman, ia berkata: Adalah Nabi saw. (biasa) apabi- 
la selesai mengubur mayit, berdiri (mendo'akan) kepadanya. Lalu ia 
bersabda: ”Mintakanlah ampun bagi saudaramu, dan mintakanlah 
ketetapan baginya, karena sesungguhnya ia sekarang (sedang) 
ditanya”. (HR Abu Daud). 


1123 





"AL 00 20 2 pp ALL 20 5. Maa 
Ina Nang jalaomy.8 J9 aan ASN yang NAMA 
AINI LOKAL NAN LE AL 02 
PI aya an opa pdal deg 
et Wadan A .. ee Ya GIA AP, 9L? 
SEKEN IKAN P2 Yu 
pp GP 2 IN 02 3 


by PRE LA KALA ON Pa MA 


ad 
1 GA 
- 


£ an Ye IY Ca 2 graaad Nami 





1918. Dan dari Rasyid bin Sa'ad dan Dlamrah bin Habib, dan 
Hakiem bin "Umair, mereka berkata: Apabila (telah) diratakan kubur 
di atas mayit, dan orang-orang pun (telah) berpaling dari padanya, 
mereka suka mengatakan untuk si mayit di atas kuburnya: Ya fulan, 
ucapkanlah "LA ILAAHA ILLALLAH, ASY-HADI ANLA ILAA- 
HA ILLALLAAH - tiga kali —, ya fulan katakanlah: Tuhanku Allah, 
Agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad saw., kemudian berpaling. 
| (HR Sa'ied, di dalam Sunannya) 1) 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Apabila selesai mengubur mayit ... 
dst.” itu, menunjukkan diperintahkan memintakan ampun bagi si 
mayit sesudah menguburnya, serta memintakan ketetapan baginya, 
karena pada saat itu ia sedang ditanya (oleh Malaikat). Dan menun- 
jukkan pula adanya hidup dalam kubur. Banyak hadis yang menje- 
laskan tentang itu, sehingga mencapai tingkat mutawaatir. Hadis itu 
juga menunjukkan, bahwa mayit ditanya di dalam kubur. Hadis yang 
menerangkan tentang hai ini banyak, di dalam kitab Bukhari Musiim 
dan lain-lainnya. 


1) Riwayat ini terkenal dengan hadis Talgien dan dilemahkan oleh Ibnu 
Ham. 

Shan'anie berkata: Diriwayatkan dari para imam bahwa hadis itu lemah dan bera- 
mal dengannya itu bid'ah. Dan janganlah kita tertipu dengan sebab banyak orang yang 
mengerjakannya. 

Ulama-ulama hadis berkata: Orang yang mengerti di dalam hadis, tidak syak lagi 
tentang kepalsuan hadis talgien ini. (Lihat Nailul Authar: 4:101, 102, Terjemahan 
Bulughul Maram, A. Hassan: hadis No. 605). 


1124 








Perkataan "Mereka suka ... dst.” itu, melihat dhahirnya bahwa 
yang suka terhadap hal itu, adalah para shahabat yang semasa dengan 
mereka. Rekan-rekan Syafi'ie berpendapat menyunatkan yang demi- 
kian itu. 


8. BAB: LARANGAN MENDIRIKAN MASJID DAN MEMASANG 
PENERANGAN DI KUBURAN 


Pee sn O | Me ta en Ma YA, 
dee HI PAN Tan Ol Aa AO pan BKB us ANA 
- - 
AN A3 Pn NA - LIA. 5.8 
— andalan lay AN es AN Jl IG 


1919. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
”Allah mela'nat orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kubur Nabi- 
Nabi mereka sebagai masjid-masjid”. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


SO  . 


Berayg IS 7130 yh 0, PB 
AS AM PAN ega MG ae yheya9 NAN" 
Cal 2 7 
AN: Per, ena 9 oral le 


1920, Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. mela'- 
nat kaum wanita yang berziyarah kubur, dan orang-orang yang 
mendirikan masjid-masjid serta memasang pelita-pelita di atasnya. 
(HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah). 


Penjelasan: 

Perkataan "Menjadikan kubur Nabi-Nabi sebagai masjid-masjid” 
itu, Syarih berkata: Melihat dhahirnya, bahwa mereka biasa menjadi- 
kan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat mereka 
Shalat di dalamnya. Dikatakan bahwa hadits itu lebih umum daripada 
sekedar shalat di atas dan di dalamnya. Muslim telah meriwayatkan: 


Tera “ar Ohh NN Ar 


(pa) Leabe yi Lea Pala 3 ye Lab Tg SIESY 


1125 











rr ——s——— 








——— ————— 


Artinya: Jangan kamu duduk di atas kubur-kubur, dan shalat 
(sambil menghadap) kepadanya atau di atasnya. 
Muslim juga meriwayatkan, bahwa Nabi saw. mengatakan hal itu 


di saat sakit yang membawa wafatnya, lima hari sebelumnya. ia 


menambah dalam sabdanya itu dengan: 


Uplaa) S3 S5 MAT SLS TN 


Artinya: Maka janganlah kamu menjadikan kubur-kubur itu seba- 
gai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari 
yang demikian itu. 

Hadits ini menunjukkan haraninya menjadikan kubur-kubur 
sebagai masjid-masjid. 1) 

Perkataan "Allah mela'nat kaum wanita yang menziyarahi kubur” 
itu, menunjukkan diharamkannya menziyarahi kubur bagi kaum 
wanita. 2) 

Perkataan "Dan memasang pelita” itu, menunjukkan diharam- 
kannya membuat penerangan 3) di atas kubur. Karena yang demikian 
itu dapat menimbulkan kepercayaan-kepercayaan yang sesat. 


9. BAB: SAMPAINYA PAHALA AMAL GURBAH YANG 
DIHADIYAHKAN KEPADA MAYIT 


3 ai 


AA Tin LIA LAAN 


Ke Ag ai 0G Pete » 4 GA» ae 


ama, ara atas S4 ae 


LA pon pn Le PT Ka 


Po, ce P3 dna dat LSN yen gen 


CP ps 


"3g 
da 
Ph 


1) Masjid di sini maksudnya tempat ibadat. 

2) Yang dilarang ialah wanita yang sering berziyarah. Karena dalam riwayat yang 
lain dinyatakan dengan kata "Zawwaarzat' (tukang ziyarah). Lihat H. 1960. Sedang yang 
menunjukkan bolehnya adalah hadits 'Aisyah yang menanyakan kepada Nabi do'a yang 
harus dibacanya apabila 'Aisyah mau ziyarah kubur. (Lihat Soal-Jawab, A. Hassan 
1:209-210). 

3) Larangan di sini, yang bersifat menghormati si mayit. (pen). 


1125 


1921. Dari "Abdullah bin 'Amar, bahwa Al-'Aash bin Waa-il 
bernadzar pada masa Jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor onta, 
tetapi Hisyam bin 'Aash hanya menyembelih 50 (ekor) dari nadzarnya 
itu. Lalu 'Amr berkata kepada Rasulullah saw. tentang hal itu, 
kemudian ia menjawab: "Adapun ayahmu, seandainya ia beriman, 
lalu engkau puasa dan bershadagah untuknya, maka yang demikian itu 
bermanfaat baginya”. (HR Ahmad). 


TA (& Lal 


CG NIA TA 30 —NANY 


9 1 11 KA 21 


Kap Aa Poto. sap (AJE Ra Dara Amarah 


1922. Dan dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan ia 
tidak berwashiyat, apakah bermanfaat baginya kalau aku bershadagah 
untuknya? Nabi menjawab: ”Ya”. (HR Ahmad, Muslim, Nasaa-i, dan 
Ibnu Majah). 


221 Io 2G Lai LX “51 
Sea reg AE ANY 
PN TER ba dn KUTA ttg AL P3 Tah 
KE ISIS PNS Io 3 MI AA lali, 

akn 


1923. Dan dari 'Aisyah, ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Nabi saw.: Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dengan mendadak, 
dan aku duga kalau ia (sempat) berkata-kata, (tentu) ia bershadagah, 
apakah (bisa) ia mendapat pahala kalau aku bershadagah untuknya? 
Nabi menjawab: ”Ya”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


TKA 4. 5» 


SESI N GAN YAN Ap Aoa NAN 
“At E,o, nata 2 da it 
SghgNGb. Cl Ian SE Lio Olkasa! 
Pb MR PA 


— Hb, MAAN IT AAN Mae 3 


1127 











1924. Dan dari Ibnu 'Abbas, ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya ibuku (telah) meninggal dunia, 
apakah bermanfaat baginya kalau aku bershadagah untuknya? Rasu- 
lullah saw. menjawab: ”Ya”. Laki-laki itu berkata: Sesungguhnya aku 
mempunyai kebun korma, maka aku angkat engkau (Nabi) menjadi 
saksi, bahwa aku shadagahkan kebun itu untuknya (ibuku). (HR 
Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Nasaa-i). 


Yen 9 Setan 3 2 00 ep 

AI bls cal 133 . Lo 

AN Jaa Fa old ols gp hana ye yY Ayo 
P 


1925. Dan dari Al-Hasan, dari Sa'ad bin "Ubadah, bahwa ibunya 
(telah) meninggal dunia, ialu ia bertanya: Ya Rasulullah, sesungguh- 
nya ibuku (telah) meninggal dunia, apakah aku (boleh) bershadagah 
untuknya? Rasulullah saw. menjawab: Boleh”. Aku bertanya (lagi): 
Lalu shadagah apakah yang lebih utama? Rasulullah saw. menjawab: 
(Bershadagah dengan) air. Al-Hasan berkata: Itu adalah shadagah air 
dari keluarga Sa'ad di Madinah. (HR Ahmad dan Nasaa-i). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”Hanya menyembelih 50 (ekor) dari 
nadzarnya” itu, karena dia hanya berkewajiban membayar 50 ekor, 
sebab 'Aash bim Waa-il meninggalkan 2 orang anak. Yaitu, Hisyam 
dan 'Amr. Hisyam mau memenuhi nadzar ayahnya dengan menyembe- 
lih separo dari 100 ekor yang dinadzarkan oleh ayahnya, jadi bagian- 
nya adalah 50 ekor. Dan 'Amr pun hendak melakukan seperti yang 
dilakukan saudaranya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah saw., yang 
kemudian dijawab oleh Rasulullah, bahwa kematian ayahnya yang di 
dalam Keadaan kafir itu menghalangi sampainya pahala shadagah itu 
kepadanya. Tetapi kalau seandainya ia beriman, tentu bal itu akan 
memadahi baginya dan akan sampai pahalanya. 

Riwayat ini menunjukkan, bahwa nadzar orang kafir yang berupa 
gurban, tidak harus dipenuhi, apabila ia mati tetap dalam keadaan 
kafir. Akan tetapi kalau ia mati dalam keadaan Islam, dan nadzar itu 


1128 


terjadi pada masa Jahiliyyah, para ulama berbeda pendapat dalam 
masalah ini. Yang jelas, ia harus memenuhi nadzarnya. Dengan alasan 
hadits yang diriwayatkan oleh BukharisMuslim dari Ibnu "Umar, 
bahwa "Umar pernah bertanya: 

» 


1 Pd 
re SO PO 0S DA 2» LO 


ra Jar” 2 
damai Ch Ale) Al OT Ala adl de, Ale Ih 
TP ” 


CAN AE 0 


GK Jiya 
5 200 


Artinya: Ya Rasulullah, dku pernah bernadzar pada-masa Jahiliy- 
yah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Lalu Rasulul- 
lah menjawab: “Penuhilah nadzarmu itu”. 

Perkataan ”Hal itu bermasfaat baginya” itu, menunjukkan bahwa 
amal yang dilakukan oleh anak untuk ayahnya yang muslim, berupa 
puasa dan shadagah, maka pahalanya akan sampai kepadanya. 1) 

Perkataan ”(Bershadagah dengan) air” itu, menunjukkan bahwa 
memberi air itu adalah termasuk seutama-utama shadagah. Adapun 
redaksi dalam riwayat Abu Daud adalah sbb.: 


Artinya: Shadagah apa yang lebih utama? Rasulullah saw. menja- 
wab: ”Air”. Lalu ia menggali sebuah symur, dan ia berkata: Ini 
untuk ibunya Sa'ad. 

Hadits-hadits bab ini menunjukkan bahwa shadagah dari anak, 
akan menyertai kedua orang tuanya sesudah matinya, sekalipun tidak 
ada washiat dari keduanya, dan pahalanya akan sampai kepada kedua- 
nya. 

Selanjutnya Syarih berkata: Yang masyhur dari kalangan madz- 
hab Syafi'i dan sekelompok dari rekan-rekannya, bahwa pahala 
membaca Our'an tidak akan sampai kepada si mati. Tetapi Imam 
Ahmad, sekelompok ulama, dan sebagian rekan-rekan Syafi'i yang 
lain, berpendapat bahwa hal itu bisa sampai kepada si mati. 

Syarih berkata: An-Nawawie menceritakan dalam syarah Muslim, 
ijma' ulama menetapkan bahwa do'a sampai kepada si mati, dan sha- 
dagah untuk si mati, pahalanya bisa sampai kepadanya. Dan hal ini 
tidak terbatas pada anak saja. 2) 


. 


1) dan 2): Soal oper ganjaran dapat dilihat dalam A-Lisan No. 16, atau Sual Jawab 
yang secara singkat: tidak ada (pen). 


1129 














10. BAB: TA'ZIYAH KEPADA ORANG YANG 

MENDAP, 
MUSHIBAH, PAHALA KESHABARANNYA, MENYURUH Bela 
DAN BACAAN YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA MENDAPAT 
MUSHIBAH 


2» 2 Gan 
4 1. Hee ve Hn Ca 2129 » 
PAN YA IE yA 3S MAYA 


IA a73 3 9 “22 P 
MSG MEA Me sat 


PL Ob NN KI 3 : 
lot, AA Kn AINI Jiya Jaga ai 


1926. Dari Abdullah bin Muhammad bin i 
» Abu Bakar bin 'A 
ka dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi saw., ia en 
5 idak ada seorang mu'min pun yang ta'ziyah kepada Saudaranya 
ing Ai mushibah, melainkan Allah 'azza wa jalla memberi 
pakaian kepadanya dengan perhiasa j i gi Ha 
nga Un pe n yang mulia pada hari giyamat”. 


PA 2 AP 5 PAI Nat De “- . 5 
PARE YP WAN NY UK MAN TWANAAA: NA 
an aa bea YAN Autiyag yoy —NAYV 
AA AgL NO ag AA Giga Gugaa 
1927. (Dan dari Al-Aswad, dari Abdullah, dari Nabi saw., ia 
Pegangan: Sanpagepa berta'ziyah kepada orang yang mendapat 
» Maka baginya (pahala) seperti » 
pong maa Pa (p ) seperti pahalanya”. (HR Ibnu 
CI PI 9 yA 5 £. 
PT Der 1 Beri PPI pa Teltabea Pa 
Ama da ln yalan JO Gta ge Ye oren yag —YAYA 


Gi, Aan ata LTE 4 OIL “Jon yoy 
CepaI A23 MAN BN SALA 
Pn NTP z 


. 


22 AL ena, D IKAT 0 N3 Ih LN Gr 
meal aaala pa Gaso lari Hoa MS a sa 
eta Prota, - 


1130 


1928. Dan dari Al-Husayn bin 'Ali, dari Nabi saw., ia bersabda: 
”Tidak seorang Islam pun, laki-laki maupun perempuan, yang menda- 
pat mushibah, lalu ia ingat - sekalipun sudah lewat waktunya —, lalu 
ketika ia mengucapkan ”INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAA- 
JYPUUN” 1) melainkan Allah tabaaraka wa ta'ala, menghitungnya 
ketika itu sebagai hal yang baru, maka Ia akan memberinya (pahala) 
seperti pada hari ia mendapat mushibah”. (HR Ahmad, dan Ibnu 
Majah). 


YTy 


5 2121 La pe PN, Pa Irta Tudk Ipa 
Ken Ce NA AN IN AE yo K3 NAYA 
5 Id 01 2 
—. AM ot ea Kadal 


1929. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Shabar itu 
hanya pada awal kejadian”. (HR Jama'ah). 


II 4 2 & m0 ono Lp, NULL 
SEO REA ES peyaanp3 NA 
BAGS EN IA AL ANA go 

af 


Pa Na so br nas - La ea .. J 

Ga Ata. GE A35 NA UE ain 
1. 2 DL OJK Ian 

S Prota APN LA ANGE NE, 


1930. Dan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, -dari 
datuknya, ia berkata: Tatkala Rasulullah saw. wafat, dan ta'ziyah pun 
datang, mereka (para shahabat) mendengar seseorang berkata: Se- 
sungguhnya Allah turut berduka cita terhadap setiap orang yang 
mendapat mushibah dan Ia akan mengganti setiap yang terlewat, 
karena itu kepada Allah-lah hendaknya kamu percaya, dan kepada- 
Nya-lah kamu berharap, karena sesungguhnya orang yang mendapat 
mushibah itu adalah orang yang (sekarang) sudah terhalang dari 
pahala. (HR Syaffti). 


1) Kalimat ini biasa disebut Istirjaa”, pen. 


1131 





| 




















2 “3 24 IAI 2 D0 TAN AA Lt 
Htlan JR AAN yan Tanpa IG Ada 9 NAYN 
3 LI 23 - GAN yo 9 952p 2 
Ma Mnamb Al Up AI Angan en yan uc 


12 22 3 2 IN S1, .. P3 Ta 7 Kara #2 
Ia - £ | Ne 2. ae 2 32, 
DAampn ga DI Ae KUA 
kar 
32, Laga SD SL Oh 3 ge 


P3 PLAN PU MTI TPA IA PANAI 


Da Lo cah e Ma tp as Pe seba ka TP na Pra 2 
& MA KP EA KG goa Ugal 


Pa 


de 


PIN 23 LP MN AU ee AN POLA » Ld LN nda 
an - Sea - 23. ANA LA ta “|. SESI 
Wo AI Lang S2 SB Wa JA 
£ » 
— pe an tolas nga Ie 


1931. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: Tidak seorang hamba pun yang mendapat 
mushibah, lalu ia berkata: "INNA LILLAAHI WA INNA ILAIHI 
RAAJITUUN, ALLAHUMMA AAJIRNIE.FIE MUSHIIBATIE WA 
AKHLIF LIEKHAYRAN MINHA” — Sesungguhnya kami adalah 
milik Allah dan kepada-Nya-lah kita kembali. Ya Allah, berilah aku 
pahala dalam mushibahku, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari 
padanya. — melajakan Allah memberikan pahala kepadanya karena 
mushibahnya itu, dan memberi ganti yang lebih baik dari padanya 
Ummu Salamah berkata: Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, 
aku berkata: Siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah, shahabat 
Rasulullah itu (?) Ummu Salamah berkata: Kemudian Allah meman- 
tapkan keimananku, lalu aku mengucapkannya, ALLAHUMMA 
AAJIRNIE FIE MUSHIBATIE, WA AKEHLIF LIE KHAYRAN 
MINHA. Ummu Salamah berkata: Lalu aku kawin dengan Rasulullah 
saw. (HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah). 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Pengaruh 'ta'ziyah” adalah membangkitkan 
kembali (rasa iman) kepada Allah untuk mendapat pahala-Nya. 


Perkataan ”Allahumma aajirnie” itu, menurut Oaadli 'Iyadi bisa 
Juga dibaca dengan ”Allahumma'jumie”, seperti yang dikatakan oleh 


1132 


ahli-ahli Sharaf. Asmu'ie berkata: Kebanyakan ahli bahasa berpenda- 
pat, dibaca dengan pendek, tidak dipanjangkan. Yakr.: dibaca dengan 
”Allahumma 'jurnie”, tidak dibaca dengan "Allahumma aajirnie”. 
yang maknanya: Aliah memberi pahala, membalas keshabaran, dan 
kesedihannya dalam mushiba yang menimpanya. 

Hamzah pada itu, menurut Imam Nawawie adalah 
hamzah gatha', yang oleh ahli bahasa dikatakan: "Akhlafallahu 'alai- 
ka” (Semoga Allah akan memberi ganti apa yang seperti itu) untuk 
orang yang kehilangan harta, anak, keluarga, atau sesuatu yang mung- 
kin akan diperoleh gantinya seperti itu. Akan tetapi apabila ia kehi- 
langan sesuatu yang tidak mungkin diperolehnya seperti itu, misalnya 
kehilangan ayah atau paman, maka dikatakan kepadanya: ”Khalafal- 
laahu 'alaika”, tanpa menggunakan "alif”, yang artinya: Semoga Allah 
menjadi pengurusnya atas kamu. 

Perkataan ”Aajarahullaahu” itu, menurut Imam Nawawie bisa 
'juga dibaca "ajara” dengan dipendekkan hamzahnya, dan dia itu lebih 
fasih dan lebih masyhur. 


11. BAB: MEMBUAT MAKANAN UNTUK KELUARGA SI MAYIT, 
DAN DIMAKRUHKAN BAGI KELUARGANYA MEMBUAT 
MAKANAN UNTUK ORANG LAIN 


P4 2 "2 rd Gr aa 2 18 2 7 
Ie APN AG AR yA ap MY 
ERA KATA NIA AANG GARA AAL 
KALI Ia3 Lelah anang pal dang AE AN Lte J6 
It 


— ILY LA Ol aa ata 


1932. Dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata: Tatkala datang berita 
kematian Ja'far, yaitu ketika ia terbunuh, Nabi saw. bersabda: ”Hen- 
daklah kamu membuat makanan untuk keluarga Ja'far, karena 
sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan 
mereka”. (HR Imam yang lima, kecuali Nasaa-i). 


Sat 2 2 SBI LA PNG 0 RM Ta 
Jali AO jae SAYA PAN NY 


1133 





Poto KAN ps3 Man il 


1933. Dari Jarir bin 'Abdullah Al-Bajalie, ia berkata: Kami 
menganggap berkumpul-kumpul di (rumah) keluarga si mayit dan 
membuat makanan sesudah menguburkannya, adalah termasuk mera- 
tap. (HR Ahmad). 






Na IA LARI 2G ENG, ti -NAYL 
BETINA aU IS, 
ali 


LP 


1934. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak ada 
penyembelihan (di kubur) dalam Islam”. (HR Ahmad, dan Abu 
Daud. Abu Daud berkata: 'Abdurrazag berkata: Mereka (biasa) 
menyembelih sapi atau kambing di kuburan, pada masa Jahiliyah). 


enjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Hendaklah kamu membuat makanan 
untuk keluarga Ja'far” itu, menunjukkan diperintahkannya memberi 
bantuan kepada keluarga:si mayit, berupa sesuatu yang mereka butuh- 
kannya, misalnya makanan. Karena musibah yang .menyusahkan 





| mereka. i 
Perkataan "Kami menganggap berkumpul-kumpul di (rumah) 
keluarga si mayit .. dst.” itu, maksudnya: Bahwa mereka (para 


shahabat) menganggap kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit 
sesudah menguburkannya dan makan-makan di situ, adalah termasuk 
meratap. Karena di dalamnya terkandung perbuatan yang memberat- 
kan dan menyusahkan mereka, padahal mereka sedang dirundung 
kesusahan, karena matinya salah seorang keluarganya. Di samping hal 
itu menyalahi sunnah. Karena seharusnya merekalah yang diperintah 
membuat makanan untuk keluarga si mayit, tetapi mereka malah 
| menyalahinya, dan memberi beban kepada mereka untuk menyedia- 
kan makanan untuk orang lain. 


Sabda Nabi "Tidak ada penyembelihan dalam Isiam” itu, 
menunjukkan tidak adanya penyembelihan binatang di dalam Islam, 
sebagaimana pada masa Jahiliyyah. Al-Khaththabiy berkata: Orang: 











1134 





orang Jahiliyyah, mereka biasa menyembelihsonta di atas kubur orang 
yang dermawan, lalu mereka berkata: Kami meneruskan perbuatannya 
karena semasa hidupnya ia biasa menyembelih onta untuk menjamu 
tetamu, oleh karena itu kami pun menyembelih onta di atas kuburnya 
untuk binatang buas dan burung-burung. Jadi ia masih memberi 
makan walaupun sesudah mati, sebagaimana ia memberi makan ketika 
masih hidupnya. Dan di antara mereka, ada yang berpendapat di 
dalam hal itu, bahwa jika ontanya sudah disembelih di atas kuburnya, 
maka ia akan dihimpun pada hari giyamat dengan berkendaraan, dan 
siapa yang tidak disembelihkan di atas kuburnya, maka ia akan 
dihimpun dengan berjalan kaki. 


12. BAB: MENANGISI MAYIT DAN PENJELASAN TENTANG 


MAKRUHNYA 
Ha Kn “kh A.A PPn 1 NE .. m5 
JIN Ae ap sa Yaya 


» 


Ag Aro DE King naa AN Tan 
“ PA IBI 900 1 Pa Ae Dad En At 
Ea paparan NAN he 


” Pd 


2237 


—amenya Led oya) 


1935. Dari Jabir, ia berkata: Ayahku ditimpa mushibah pada 
hari peperangan Uhud, lalu aku menangis, kemudian mereka (para 
shahabat) melarang aku, sedang Rasulullah saw. (sendiri) tidak mela- 
rang aku. Lalu bibiku, Fathimah, (juga) menangis. Lalu Nabi saw. 
bersabda: ” Engkau menangis ataupun tidak, Malaikat tetap menaungi- 
nya dengan sayap-sayap mereka, sehingga kamu mengangkatnya”. 
(HR Ahmad, Bukharie dan Muslim). 


125 1,72, 3 177 21. € 
AN PA Ip In pt 2 yg AYI 
yng 17 Hd Se 35 ARTA P5 Te y5 Ti 
Inna 3 Kya AYAT AGEN (AagAnde 


1135 








IA Ea CA 5» BT PP 5 Mas'uud. Kemudian tatkala Nabi masuk kepadanya, ia menjumpainya 
OT Bee TN Tenan Apa Tenit Aa dalam keadaan sangat kritis. Lalu Nabi bertanya: Apakah ia sudah 
pedia isian » mati? Lalu mereka menjawab: Belum, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah 





Ge IA, 227 273 » i ik - lihat Nabi menangis, mereka 
« 5 DO SANG CA PAGAR TT APA YA AMAN TURUN Bae Ar saw. menangis. Ketika orang-orang meliha i gis, 

Snsd ga 2 & kaus Kera SpJB al uan pun menangis. Nabi bertanya: Apakah kalian tidak mendengar? 

, Ke uaNnth Webta Dilno Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa sebab melelehnya air mata 

— AS ola cerai C2 adela Pe, Pt dan tidak pula susahnya hati, tetapi Allah akan menyiksa atau 
senyluan Li, "Lag. ie Pp y: , Pp y 

“ 020 say Prgui Keahn aa 5: c9 memberi rahmat sebab ini, sambil berisyarat ke lisannya. (HR Ahmad, 


1936. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Zainab binti Rasulullah Pa Aan Kah 


| saw. meninggal dunia, lalu para wanita menangis. Kemudian 'Umar 
memukul mereka dengan cambuknya. Lalu Rasulullah saw. memegang 





tangan 'Umar sambil bersabda: Sabar ya "Umar! Kemudian ja bersab: ag 1 Har EN Mba AAS 
5 2 . 5 3 oi: Sana || . aa x a ... “Tg — 5 
| da: Takutlah kamu meraung-raung yang berasal dari syaithan. As , 2062 Kn Me ga v2 dia 
| Kemudian ia bersabda (lagi): Karena sesungguhnya bila tangisan itu 


hanya sekedar mengeluarkan air mata dan kesedihan hati, maka ia i nat 2 ee 25 ta Oa ML : 
k t 29. | (Pi 2 . 3 Pa 4 
| ata itu AN ga las PAT YA 0 pg 0g An Anas 


€ 


| berasal dari Allah dan perasaan iba. Dan bila (tangisan) itu diikuti . 1. 
perbuatan tangan dan lisan (meraung), maka ia itu berasal dari 


1 PP 2 2 2d , en 2 »” ? » La gp 

syaithan. (HR Ahmad). Kerdasl alga Kan AE NA ae 
Ta EA 

IL LO 2 LO NYA 20 LL LTIL Ye) 1 3.2 22, 

P, Kep Ae aan aa Sa aman aa ai OI GS 


Tn) Ne 


IE SL A1 AI S2 INN La. 2 Las 
olsscaf GI er PI “Da “pl 23 

by s1 ls IG 9 NAYV LG 37 Le DE 0 OMA ME IK LL MG ALL 

IN : KA 1 pe Ge Aa Ka MA PENA ON Peta Pa Oa Dg) 28 


POP NA TANYA YANGN “Two yeA PA laa 
Pi uu AS 2 Petuah, Ane pa o2 gn as Jaw ta ee NA LI aa 2 Iii 901 A3 Long 16 7 pa Pd 
Pn NA aa aa en Opera Abwan n unn ara PA lp g IS Pa aa BJB - Juoney dtang 
TIP ON TA | CLYA Vera Se YA VEAT YA YA YAA "2 TAN ehOANNGr te : meraba JS 
| Ta PA & 2 a) “Dg gaul Fan Nat NO eny) 2 Pan AL IL 2 
GAS Aa ANA, Yg nu CL beng 1 RAN Boa Ular laa JUS von Leola P3 
Sh “Aanga de oa J KS PAN AR ta NA Las “3, 3, 
1 ls 232 nan K. Kar ATA ad 
2-5 set la Ipa L mangan tdk bnn kelud» tin we 9 —io2 Dag mas Lao 
al "adan NE Oya TES KAI 
. 1938. Dan dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Kami pernah 
BL PA pp hP3 P5 P 5 & £ 
2 aN Be Ann ea na ana ea berada di tempat Nabi saw., #alu salah serrang puterinya mengutus 
ti emg IG, Mg ea Monyda LN, (seseorang) memanggil dan memberitahu kepada Nabi, bahwa cucu- 
2 nya meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. menyuruh kepada utusan 
G: itu: Kembalilah kepadanya dan -beritahulah, bahwa sesungguhnya 


milik Allah-lah apa yang telah Ia ambil, dan milik-Nya juga apa yang 
Ia berikan, dan segala sesuatu itu di tangan Allah dengan batas waktu 
tertentu. Karena itu, suruhlah dia bersabar dan mencari ridla Allah. 


1937. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Sa'ad bin Ubadah 
mengadukan sakitnya, lalu Nabi saw. datang menjenguknya bersama 
Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Wagash, dan Abdullah bin 


1136 1137 

















Lalu utusan itu kembali (lagi) dan berkata. Sesungguhnya ia bersum- 
pah agar engkau datang kepadanya. Usamah berkata: Lalu Nabi saw. 
berdiri, dan Sa'ad bin "Ubadah serta Mu'adz bin Jabal pun berdiri 
bersamanya. Usamah berkata: Aku berangkat bersama mereka, lalu 
anak itu diangkatkan kepadanya, sedang nafas Nabi bersuara seolah- 
olah seperti suara girbah yang kering, lalu berlinanglah kedua mata- 
nya. Lalu Sa'ad bertanya: Apa ini ya Rasulullah? Nabi menjawab: Ini 
adalah kasih sayang yang diletakkan Allah ke dalam hati hamba-ham- 
ba-Nya yang penyayang. (HR Ahmad, Bukhariy dan Muslim). 


Karta eka An Dn aa 


pel ho ga aa Lp AAA Ale 56, -YAYA 


EA “Ga | AN 74 2 aa 
Nya Bea EN Sa Ppt A S3 aa 


Ae P7 Om SEE Ku 


1939. Dari 'Aisyah, bahwa Sa'ad bin Mu'adz ketika ia meninggal 
dunia, Rasulullah saw., Abu Bakar, dan "Umar menghadlirinya. 
?'Aisyah berkata: Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sung- 
guh aku lebih mengetahui tangisan Abu Bakar daripada tangisan 
'Umar, sedang aku berada di dalam kamarku. (HR Ahmad). 





Kue sa. IS 3 rta yan Tabah ta 
Ma MP pa Apar Kp: Pop: 


bei GANGA NG 13 & MERSYES (gi UE Ha 
DE ea BA AE PAN 
SLS AR NEKAT Ga 


tp Tae 


LAPAN TA 


La 3) Apa IOS Toto. “ 


1138 


1940. Dan dari Ibnu "Umar, bahwa Rasulullah saw. — ketika 
datang dari Uhud — ia mendengar perempuan dari (keturunan) 
?'Abdul Asy-hal sedang menangisi keluarganya yang meninggal. Lalu 
Nabi bersabda: Akan tetapi (terhadap) Hamzah tidak ada orang-orang 
yang menangisinya. Lalu datanglah wanita-wanita Anshar, kemudian 
mereka menangisinya di hadapannya (Nabi). Lalu berdirilah Rasulul- 
lah saw. sambil bersabda: Celaka mereka, mengapa baru sekarang 
menangis? Suruhlah mereka kembali, dan janganlah mereka menangisi 
orang yang mati, sesudah hari ini. (HR Ahmad, dan Ibnu Majah). 


TAN MIA NET AE AN 
Es AIO LA 2 OA Ie Goa p ab 
IEEE SKY AN Sad RN, HIS 
NE AAL Ia ANN, Ia TAK 
MENGENANG GG KE 


—uX NILI, aga un 1 ” — 


1941. Dan dari Jabir bin 'Atiek, bahwa Rasulullah saw. datang 
menjenguk 'Abdullah bin Tsabit, lalu ia menjumpainya sudah sangat 
payah, lalu ia memanggil dengan suara keras, tapi tidak dijawab, lalu 
ia mengucapkan ”INNA LILLAAHI WA INNA ILAYHI RAAJITF- 
UUN” dan bersabda: Kami telah dikalahkan olehmu wahai Abu 
Rabie', lalu berteriaklah kaum wanita dan mereka menangis, lalu Ibnu 
Atiek "berusaha menenangkan mereka. Lalu Rasulullah saw. bersab- 
da: "Biarkanlah mereka, bila sudah pasti jangan ada seorang pun yang 
menangis. Mereka bertanya: Apa yang dimaksud ”pasti” itu, ya 
Rasu-lullah?Ta menjawab: ”Mati”. (HR Abu Daud dan Nasaa-i). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”Akan tetapi (terhadap) Hamzah tidak 
ada orang-orang yang menangisinya” itu, perkataan ini dari Nabi saw. 
tanpa mengingkari tangisan yang terjadi dari kaum perempuan "Abdul 


1139 









Asy-hal atas keluarga mereka yang mati. Ini menunjuk 
: k 
semata-mata menangis itu boleh. sa apa 


Sedang perkataan "Janganlah mereka menangisi or i 
sesudah hari ini” itu, dhahirnya melarang Bade anna, 
Demikian pula sabdanya dalam hadits Jabir bin "Atiek, "Bila sudah 
pasti, jangan ada seorang pun yang menangis”. Kedua hadits ini keli- 
hatannya (bertentangan dengan hadist-hadits yang tersebut dalam bab 
- A2 yang mengizinkan menangis secara mutlak karena 

| Selanjutnya Syarih berkata: Tetapi antara hadits-hadits i 
dikompromikan, dengan pengertian, Kanaan Pan Snam 
mutlak, dan ada yang mugayyad. Yaitu, tangisan yang menjurus 
kepada hal-hal yang tidak dibolehkan, misalnya meratap, berteriak- 
teriak dan lain-lainnya. Sedang yang diidzinkan adalah semata-mata 
menangis. Yaitu, sekedar mengeluarkan air mata, dan suara yang 
tidak mungkin ditahan. Pengkompromian ini diilhami oleh sabda Nabi: 


ob 2 0L LC Ola Ojo 05 9 


PA WAN “kal yab $ . i 2. e- .... .J te 
FF LT PA Craaan  Tani OI 
4 .. Tanad 2/3 v Pp 227p Kg 4 "1 
pd &, & . 2 
DPI GRES ISA Pangako 


Artinya: "Akan tetapi aku melaran i 

1 Akan g dua suara dari orang ya 
See Jai Kh ebang: yaitu: suara ketika ada mushibah Ia 
ta 2a Pe Na (wajah), menyobek-nyobek saku, dan suara 
Selesai dengan ringkas. 


13. BAB: LARANGAN MERATAP, MENYEBUT.NYEB 
KEBAIKAN SI MAYIT, MENCAKAR.CAKAR Ha bang 
MENGURUS RAMBUT DAN SEBAGAINYA: DAN 
DIPERKENANKAN MEMBICARAKAN SIFAT SI MAYIT 
SEKEDARNYA 


BO Lt an IPA Ge 0Ya pn 
Paya AAN Lo Ga na Hn YALY 
. an Min aa Mana data De II Moe y 233 

EA PAN AAA HENNA NAGA 


1140 





1942, Dari Ibnu Mas'uud, bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak 
termasuk golongan kami orang-orang yang memukul pipi, merobek- 
robek saku, dan menyeru seruan Jahiliyyah”. (HR Ahmad, Bukharie 


dan Muslim). 
II GL APA V3 Or 0 1 On ey ye 
green any gnga gol SI PTE PER AAL 


G3 240412 aLh hah Ia PR 202 rang AP 3 
Se abi sabah pen has apa 233p, S3 
95 Pera LL, yet 


2G, Nay 2 2x9 R5 aa 
Bea Kena ca ana MG BEE Sue 


SAT LN Lu AG 1 LX 01 
— JM AI 0 AD Jo dag ale 


samaan 


— dept yha? — 


1943. Dan dari Abu Burdah, ia berkata: Abu Musa (pernah) 
menderita sakit parah, sehingga-ia pingsan, sedang kepalanya dalam 
pangkuan salah seorang isterinya, lalu salah seorang isterinya itu 
berteriak, tetapi ia sama sekali tidak bisa menolaknya, maka tatkala 
Abu Musa sudah siuman ia berkata: Aku berlepas diri dari orang yang 
Rasulullah saw. pernah berlepas diri dari padanya, yaitu sesungguhnya 
Rasulullah saw. berlepas diri dari orang yang menangis dengan suara 
keras, mencukur rambutnya ketika terkena mushibah, dan orang yang 
merobek-robek pakaiannya. (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim). 


Z2 


Pan Sena LNG LIL J2 y 21 3, SETIA ee 
Ande DI Lo AI Jana, Sanger NB Aay3 As Nyeo tt 


” 
2003, 12212 PL FO 21356, 3 IL La yr 
s $ 13 
-f “. 


ai nd bea Ae rena ya dlu Pp 


1944. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku mendengar 
Rasuluuah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang diratapi akan 
disiksa dengan sebab rgtapan itu”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim) 


PO an SEN AT 
Hery Ha GA bapa Sal GEA ajaa — A10 


P4 


1141 

















1945. Dan dari "Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguh- 
nya si mayit itu disiksa karena tangisan orang hidup”. (HR Ahmad 
Bukharie dan Muslim). , 


HA IP ? Z5 oo 2 te 
eksagan ad Al ujan» AS sio NA 


1946. Dan dalam satu riwayat —dikatakan-: "Karena sebagian 


ar keluarganya kepadanya”. (HR Ahmad, Bukharie dan Mus- 


Ps N 


. 
2 


Z . are PR ate Da NP pr Tn - 
aa aa PA NN MA KUA 


. Ope 20K egg 3 ALI 

AI sd AA KEKE 

- Pp “ 0. . bar 

1947. Dan dari Ibnu "Umar, dari Nabi saw. id bersabda: ”Se- 

sungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya”. (HR Ah- 
mad, Bukharie dan Muslim). 


” PA 


4 Tg DL NA Aa PLN | 110 gran 
SAN oa JELA elgs AN Ga AE ag MAA 


a09 


.. “ 5, Kd tp,” 32 ” 
AAA LINA NE EN AA 
: 


1948. Dan dari "Aisyah, ia berkata: Sesungguhnya tidak lain 
Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menambah adzab orang 
kafir karena tangisan keluarganya kepadanya”. (HR Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 


4 Pa Pad P3 Hah Ta 2GP ng a ee Ig 
J 8 Ananda AN ara ant Hope) MAA 


. 3 3.9 3013 3 31 


UP 4 
4 adera aon 3 bag SAN in 


1949. Dan bagi Ahmad dan Muslim, dari Ibnu "Umar, dari Nabi 
saw. ia bersabda: ”Mayit itu diadzab dalam kuburnya karena diratapi” 


1142 


» Sa Get ad 35 


SA LINGGA Mo 


“ 
-. 


210p PA Pd 
peti LEAN PA LL ah RA A3 
JA ntu gal DER AAL ala 


Ng 


As - 
LA Can im PL Pee Dip BE AMS pa ane Da 2 Pa 
Aa ai nira ny 

YA » JB tx gen 2 pelik sent | 
2 27 LL 9 2 at 


- & F, 2 2 pa. 2 2L pa 23 
Oa buas ! AJ etedag aa aa As Cena 
Para Pot ata 

- 4 


1950. Dan dari Abu Malik Al-Asy'arie, bahwa Nabi saw. ber- 
sabda: Ada empat perkara Jahiliyah yang terdapat di kalangan 
ummatku yang tidak mereka tinggalkannya, yaitu: Berbangga dengan 
keagungan keturunan, mencela keturunan, minta hujan dengan 
bintang-bintang, dan meratap. Ja bersabda: ”Wanita yang meratap, 
apabila tidak bertobat sebelum matinya, maka ia akan dibangkitkan 
kelak pada hari giyamat dalam keadaan berbaju aspal dan penuh 
kudis.” (HR Ahmad dan Muslim). 


N 


se Peran LA BEBAN 3 Pad 
St amal Ie gor PERAN Mo 
And 13 » Taea 


Pane Ta 0 Sl 7 :, 
ANIES ok pong Ig colkyas ly ASLI BisI 


” 


“yk CAS 14 PI 


Per RK TAP SI  nagas al a IS, 


1951. Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Mayit 
disiksa karena ditangisi orang yang hidup, yaitu ketika yang meratap iu 
berkata: Wahai penanggung-jawabku, wahai penolongku, wahai pelin- 
dungku, ditarik mayit itu, dan dikatakan kepadanya: Engkau adalah 
penanggung-jawabnya, engkau penolongnya, engkau pelindungnya? 
(HR Ahmad). 


1143 


. BL. 2 SIAK IL vla Le ti A2 


L Pd ara NO 2. £ Neng 2 1e7 pe 2 Pd 
Kal SLR NIA vote) AN 


, P7) 
KE YAAA Ntah 


1952. Dan dalam satu lafadh -dikatakan-: "Ti i 
pun yang mati lalu bangkitlah yang Aam pin Aa » 
Wahai pelindungku, wahai sandaranku, dan sebagainya, melaink 2 
dua Malaikat diserahi untuk memukulnya (sambil berkata): Ai kah 
betul engkau begitu? (HR Tirmidzie). Maa 


CIA TOL 2 


NB 2g rn 2 
« | . | A) H “mz “Wil Ear 2 
Ag ANU LAN BA PO 3 AOY 
2 pad 
AI PALA, Ca agan £ - IP op 1 
NA D Aas REG Pn aah Asa Td : un - “ 


- 
"g 
pe pyar 
. 


LL rai Lap apaan G2. NN AA Tae 
LE HS II VI lala Gblkor 


2 7 
MAN OA TE SS 


1953. Dan dari Nu'man bin Basyier, ia berkata: (Ketika) Abdul- 
lah bin Rawahah pingsan, lalu saudara perempuannya, ' Amrah 
menangis (sambil berteriak): Wahai pelindungku, dan sebagainya dan 
sebagainya, dengan diulang-ulang, lalu ketika siuman ia berkata: 
Engkau tidak mengatakan sesuatu melainkan dikatakan kepadaku: 
Apakah engkau begitu? Lalu ketika ia (Abdullah) meninggal duni 
Amrah tidak menangisinya. (R. Bukharie). 35 mma 


203 (Tenda NP Pa sa Ue L tep 

TN ga nd AAS Not 
Pa Bor 21 93K pa PP De BRA 

STELAN KG KN 


272 
. 


yo 


2 Hp P3 
(as. Aa pa an £ 7 7d aU 


da1 0 ag d-0 2 Botol coy NN AP sr 


1144 








2 ALL anne KI LA? 2 WA AT 
—mm BI KB NG 25593 fara dolea olga 


” 


DI, 25 LGS 
La ja Ma) 


2 Nadi 
GAN at LI GA Iga YAA 


1954. Dan dari Aras, ia berkata: Ketika Nabi saw. bertambah 
berat (sakitnya) sehingga diliputi oleh kesukaran (keluarnya ruh), lalu 
Fathimah berkata: Alangkah sukarnya ayahku. Lalu (Nabi) bersabda: 
”Tidak ada kesukaran bagi ayahmu sesudah hari in?”, maka ketika ia 
wafat, Fathimah berkata: Oh ayahku, ia telah memenuhi panggilan 
Tuhannya. Oh ayahku, surga firdaus tempat kembalinya. Oh ayahku, 
kepada Jibril kuberitahukan. Lalu ketika ia dimakamkan, Fathimah 
berkata: Sampai hatikah kamu untuk menaburkan tanah atas janazah 


Rasulullah? (HR Bukharie). 


Dgn Oa Ny BEA 1 CAK “A21 
Kane Ye NI Kan IS M00 


per n in 218203 AO 


2 23 ea - 
AE SAYA P1 AA TAP NN 
$ ? £ aa 7 Pd 2 
Pora Kena MUA cokalg MBp 


ea 
1955. Dan dari Anas, bahwa Abu Bakar masuk ke (kamar) Nabi 
saw. sesudah wafatnya, lalu ia letakkan mulutnya di antara kedua 
matanya, dan meletakkan kedua tangannya atas kedua keningnya, 
sambil berkata: Oh Nabi, oh kekasih, oh orang pilihan. (HR Ahmad). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Tidak termasuk golongan kami” itu, 
maksudnya dari golongan ahli sunnah karai dan perjalanan kami, 
bukan dimaksudkan mengeluarkan dia dari lingkungan agama. Faidah 
menggunakan mubalaghah adaiah untuk mencegah terjadinya perbuat- 
an seperti itu. Syarih berkata: Kedua hadis ini menunjukkan haramnya 
perbuatan-perbuatar ini, karena ia melambangkan tidak relanya 
terhadap keputusan Allah. 

Perkataan "Barangsiapa diratapi, ia akan disiksa karena ratapan 
kepadanya” itu, dhahirnya, bahwa mayit disiksa karena ditangisi kelu- 
arganya. Sekelompok ulama salaf berpendapat dengan mengambil 


114 














dhahirnya hadits-hadits itu. Sedang jumhur berpendapat dengan men- 
ta'wil hadits-hadits tsb. untuk orang-orang yang berwashiyat ditangisi. 
Al-Khaththaabiy berkata: Yang dimaksud ialah, bahwa permulaan 
disiksanya mayit itu terjadi di saat ia ditangisi oleh keluarganya. 
Sebagian ulama berpendapat: Bahwa yang demikian itu, khusus untuk 
orang kafir, bukan untuk orang mu'min. Sebagian yang lain berkata: 
Bahwa yang demikian itu terjadi untuk orang yang tidak mau mela- 
rang keluarganya dari menangisi. Dan sebagian ulama ada yang 
berkata: Ma'na "adzab” di sini, adalah celaan Malaikat kepadanya. 
Selesai dengan ringkas. 

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Barie: Ta'wil-ta'wil ini masih 
mungkin untuk dikompromikan, sehingga tergantung kepada keadaan 
masing-masing individunya. Misalnya: 1. Orang yang kebiasaannya 
meratap, lalu keluarganya pun mengikutinya, atau lebih-lebih ia 
mewashiyatkan untuk diratapi, maka ia disiksa karena perbuatannya 
itu. 2. Orang yang dhalim, lalu kejelekan-kejelekannya disebut-sebut, 
maka ia disiksa karena disebut-sebutnya kejelekan-kejelekannya itu. 
3. Orang yang mengetahui keluarganya meratap, tetapi ia membiar- 
kan. Kemudian kalau ia rela terhadap yang demikian itu, maka ia 
dapat dikatagorikan dengan golongan pertama. Dan apabila ia tidak 
rela, maka ia disiksa dengan suatu celaan mengapa ia mengabaikan, 
4. Orang yang lepas dari kesemuanya itu dan berhati-hati, lalu ia 
mencegah keluarganya dari berbuat durhaka, tetapi keluarganya tetap 
menentang dan melakukan yang demikian itu, maka ia disiksa dengan 
perasaan sedih karena melihat perbuatan keluarganya yang menyalahi 
perintahnya serta keberaniannya dalam durhaka kepada Tuhan 
mereka, Allah 'Azaa wa Jalla. 1) 

Syarih berkata: Dari perkataan Fathimah, dapat diambil pengerti- 
an boleh menyebut sifat-sifat si mayit apabila sudah ma'lum. Imam 
Karmaaniy berkata: Ini tidak termasuk ratapan ala Jahiliyyah, seperti 
dusta, berteriak, dan lainnya, tetapi hanya sekedar penyebutan sifat- 
sifat mayit yang dibolehkan. 


4. BAB: LARANGAN MENYEBUT KEJELEKAN MAYIT 


21, kaga 


“alga 2 adi a P NGAANIS AON 


1) Untuk persoalan ini, lihat Soal-Jawab 3:1001-1002. 


z 


1146 


Eng PG 
AN Rata ae BNN AG sae 

1956. Dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, ”Ja- 
nganlah kamu memaki-maki orang yang sudah mati, karena sesung- 
guhnya mereka telah menunaikan apa yang mereka kerjakan di 
dunia.” (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim). 


» 1 Pa pe 2 " an 75 ..» . 
pad pp engaran bei ANA ae jgso MOV 
#1to D2 9S 2. ot 


SA Poros. u bela Ira kta! 


1957. Dan dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Janganlah kamu memaki-maki orang-orang yang sudah mati di 
kalangan kita, karena (berarti) kamu menyakiti orang-orang yang 
masih hidup di antara kita.” (HR Ahmad dan Nasaa-i). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Janganlah kamu memaki-maki orang- 
orang yang sudah mati” itu, dhahirnya, melarang memaki orang- 
orang yang sudah mati secara umum. Tetapi keumumannya ini telah 
ditakhsiskan dengan hadits Anas yang terdahulu dan lainnya. Yaitu 
ketika Rasulullah saw. melihat mereka menyebut-nyebut kebaikan dan 
kejelekan si mayit, ia bersabda: 


Yo” 0, 


Peni Gl SEO (ale 


Artinya: "Sudah pasti (surga/neraka), karena kamu adalah saksi- 

saksi Allah di bumi”. 

Dan ia tidak mengingkari ucapan mereka itu. 

Ibnu Rasyied berkata: Sesungguhnya memaki itu ada pada diri 
orang kafir dan diri orang Islam. Adapun terhadap diri orang kafir, 
maka terlarang apabila makiannya itu bisa menyakiti orang Islam yang 
masih hidup. Adapun terhadap diri orang Islam, apabila dlarurat tidak, 
apa-apa. Misalnya, demi kepentingan kesaksian. Malah kadang-ka- 
dang dalam beberapa hal bisa wajib, dan kadang-kadang demi 
kemashlahatan si-mayit itu sendiri. 


1147 











Syarih berkata: Walhasil hadits itu tetap pada keumumannya 
kecuali ada dalil yang mengkhushuskan. Misalnya, menyebutkan 
kejelekan mayit karena ada satu kepentingan, dan menerangkan 
cacadnya perawi-perawi hadits, baik yang masih hidup maupun yang 
sudah mati, yang oleh para ulama sudah disepakati atas bolehnya yang 
demikian itu. Demikian pula tentang menyebut kejelekan-kejelekan 
meng ag kafir dan fasig, sebagai peringatan bagi orang-orang 
slam. 


Selanjutnya Syarih berkata: Orang yang sangat memperhatikan 
keagamaannya, adalah selalu sibuk dengan meneliti kelemahan diri- 
nya, daripada sibuk menyiarkan kejelekan-kejelekan orang-orang yang 
sudah mati, dan sibuk memaki orang yang tidak diketahui statusnya 
kini di hadapan Allah. 


15. BAB: DIANJURKAN ZIARAH KUBUR BAGI LAKI-LAKI, 
TIDAK BAGI PEREMPUAN, DAN DO'A DIUCAPKAN KETIKA 
MASUK KUBUR 


ep» 


Ing Gate 33 PPI pl pol 21Y DE 
II Ten SENAR JONES 5 AON 


Da 


23 Pe Ta BIG pa At rae 23 22 po 6 

RS SGB KASN PAN EK 
pd uan S F2 7 

P LL Rpp AA 

MAS GAN ON .ex SA Suteb 


1958. Dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Sesungguhnya aku pernah melarang kamu ziarah kubur, tetapi (seka- 
rang) telah diizinkan kepada Muhammad menziarahi kubur ibunya. 
Oleh karena itu, ziarahilah kubur, karena ziarah kubur itu dapat 
mengingatkan akhirat. (HR Tirmidzie, dan ia mengesahkannya). 


24 Y 621 7 Ja BD pp LE 21D ot 
ON AA OA M3 no Aaloag EA 
Lag ”£ 2 
23 Pe rar Pa aa NT Tara Oedetka Ox Pa Ade Td on IA 
Te IAI dosb «3 Una NI, Rs ca) | go 
P4 
an ol AAA AN PAN Aa, 
TA: Ola PA AN Yel BS, Ola 


-. 


1142 





, mela 3 tag PG 
UNNES Aot2 ee Ip ras ar 


Pd 


1956. Dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, ”Ja- 
nganlah kamu memaki-maki orang yang sudah mati, karena sesung- 
guhnya mereka telah menunaikan apa yang mereka kerjakan di 
dunia.” (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim). 


27 (USA 7. aa PPA Pa 7 .. 
WN dag AAN KANG AE eh yo YAOV 
Peta La Put olah 


SN Plot bela ga SN ga 


1957. Dan dari Ibnu "Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: 
”Janganiah kamu memaki-maki orang-orang yang sudah mati di 
kalangan kita, karena (berarti) kamu menyakiti orang-orang yang 
masih hidup di antara kita.” (HR Ahmad dan Nasaai). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Janganlah kamu memaki-maki orang- 
orang yang sudah mati” itu, dhahirnya, melarang memaki orang- 
orang yang sudah mati secara umum. Tetapi keumumannya ini telah 
ditakhsiskan dengan hadits Anas yang terdahulu dan lainnya. Yaitu 
ketika Rasulullah saw. melihat mereka menyebut-nyebut kebaikan dan 
kejelekan si mayit, ia bersabda: 


AN Nai SA 
. . . Aa -e ( F had 
pe JKT Ad » Dayat pa ag 9 


Artinya: "Sudah pasti (surga/neraka), karena kamu adalah saksi- 

saksi Allah di bumi”. 

Dan ia tidak mengingkari ucapan mereka itu. 

Ibnu Rasyied berkata: Sesungguhnya memaki itu ada pada diri ' 
orang kafir dan diri orang Islam. Adapun terhadap diri orang kafir, 
maka terlarang apabila makiannya itu bisa menyakiti orang Islam yang 
masih hidup. Adapun terhadap diri orang Islam, apabila dlarurat tidak 
apa-apa. Misalnya, demi kepentingan kesaksian. Malah kadang-ka- 
dang dalam beberapa hal bisa wajib, dan kadang-kadang demi 
kemashlahatan si-mayit itu sendiri. 


1147 





Syarih berkata: Walhasil hadits itu tetap pada keumumannya 
kecuali ada dalil yang mengkhushuskan. Misalnya, menyebutkan 
kejelekan mayit karena ada satu kepentingan, dan menerangkan 
cacadnya perawi-perawi hadits, baik yang masih hidup maupun yang 
sudah mati, yang oleh para ulama sudah disepakati atas bolehnya yang 
demikian itu. Demikian pula tentang menyebut kejelekan-kejelekan 
gakag-orang kafir dan fasig, sebagai peringatan bagi orang-orang 
slam. 


Selanjutnya Syarih berkata: Orang yang sangat memperhatikan 
keagamaannya, adalah selalu sibuk dengan meneliti kelemahan diri- 
NA LAaA teng sibuk menyiarkan kejelekan-kejelekan orang-orang yang 
su mati, dan sibuk memaki orang yang tidak diketahui stat 
kini di hadapan Allah. Ole 





15. BAB: DIANJURKAN ZIARAH KUBUR BAGI LAKI-LAKI, 
TIDAK BAGI PEREMPUAN, DAN DO'A DIUCAPKAN KETIKA 


MASUK KUBUR 
2g P0 2, LG IL pt An A09 2 
SAN AP APOTIK YA 35 NAGA 


1 331 Bat La. Tn tea BII LM 2 5. 
Maya 3 BAB KE i Shabu yen BKI 
- Lt Sy, ta 

MAS EAN MI . ee Sa SIsieh 


| 1958. Dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
| Sesungguhnya aku pernah melarang kamu ziarah kubur, tetapi (seka- 
rang) telah diizinkan kepada Muhammad menziarahi kubur ibunya. 
| Oleh karena itu, ziarahilah kubur, karena ziarah kubur itu dapat 
| mengingatkan akhirat. (HR Tirmidzie, dan ia mengesahkannya). 


2. Saree 3pt 
PEN OT MS aa Ga mana Dgn 
HOSE LAN MTA “MPA 
. . D4 
NA TAN AN AA Ken 06 Date Te OTAAGA AND TOT bad 
aa dua Una Sah JUS ta yo 
£ 


7.3 2g 1 292 2 P3) Pd 7 ” 
aa ATK YAA TIA MAKA KUE 


- 





1142 


1959. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi saw. pernah ber- 
ziarah ke kubur ibunya, lalu ia menangis, dan dapat menangiskan 
orang-orang yang di sekitarnya. Lalu ia bersabda: "Aku minta idzin 
kepada Tuhanku untuk memintakan ampun kepadanya, tapi Ia tidak 
mengidzinkan aku, dan aku minta idzin kepada-Nya untuk menziarahi 
ke kubur ibuku, lalu Ia idzinkan aku, oleh karena itu berziarahlah 
kamu ke kubur, sebab ziarah kubur itu dapat mengingatkan mati”. 
(HR Jama'ah). 


IA LIY AL Ya 230 AA 2 1210 NT 


LB AG TG IA NA 
, EP AA 
Ap LIL Ap AP lola. pamit 9 


1960. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Bahwa Rasulullah 
saw. mela'nat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. 
(HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkan- 


nya). 


YP .y 21 


apn Bt A11 R3, 
Ga STA Say 523 MN 
Pa - “. 


5 » Kata Pa 7 Kata “X9 AA 5! 
Kata ES Hita oa Ab. Lhclan pal 
1 “8 2037 2GP 27 9G 


€ 
gen NN |,» - Pad 1 tg Cc & 
AA aan Se oa AAA UP 
2 PI pa PLN 210 —t 233 GM na, Pe 
Fan seo EA NAN 


- 


HSE (Feb Wbp 


E 


1961. Dan dari Abdullah bin Abu Mulaykah: Bahwa 'Aaisyah 
pada suatu hari datang dari beberapa kubur, lalu aku bertanya kepada- 
nya: Ya Ummul Mu'minin, dari mana datang? Ia menjawab: Dari 
kubur saudaraku, Abdurrahman. Lalu aku bertanya (lagi) kepadanya: 
Bukanlah Rasulullah pernah melarang ziarah kubur? Ia menjawab: 
Benar, ia pernah melarang ziarah kubur, (tapi) kemudian ia menyuruh 
untuk menziarahinya. (HR Al-Atsram di dalam sanadnya). 


1149 











——. 





La TA -—— 








KT KA PG PERIKANAN TAAT RA A3 MY 


Lana. Meta: IA, AE Sh: Getaran 


1962. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. datang ke 
kuburan, lalu ia mengucapkan: "ASSALAAMU 'ALAYKUM DAA- 


“RA OAUMIM MU'MININ, WA INNA INSYAA ALLAH BIKUM 


LAAHIOUUN” - Semoga kesejahteraan atas kamu wahai kampung 
orang-orang mu'min, dan insya-Allah kami pun akan menyusul kamu 
sekahan. (HR Ahmad, Muslim, dan Nasaa-i). 


Cap 3 LAI aa GI, MW 


SAMA PT Peta" 


1963. Dan bagi Ahmad, dari hadits 'Aa-isyah ang itu, dengan 
tambahan: "ALLAAHUMMA LA TAHRIMNA AJRAHUM WA 
LA TAFTINNA BA'DAHUM” - Ya Allah, janganlah Engkau halang 
halangi kami terhadap pahala mereka, dan janganlah Engkau jadikan 
kami mendapat fitnah sesudah mereka. 


K3 pa BIAYA Fera Rem TA BEN 
adonan Aae ab ho ENYA Sya AA 


P sekeka 
Ly NEK abs ASES Bray FA) 
da 2 72 PPT Gg 2, AN 2 
FIS AI games GAN Gta 


ALAN Po AANG La 


1964. Dan dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
mengejar mereka apabila mereka keluar, berziarah ke kubur-kubur, 
dengan mengucapkan: "ASSALAAMU 'ALAYKUM AHLADDI- 
YAAR MINALMU'MINIEN WAL MUSLIMIEN, WA INNA 
INSYA-ALLAH BIKUM LALLAHIOUUN, NAS-ALULLAAHA 


1150 


LANA WA LAKUMUL 'AAFIYAH"” - Semoga kesejahteraan atas 
kamu, wahai penghuni rumah ini, dari kaum mu'minin dan muslimin, 
dan sesungguhnya kami insya-Allah sungguh akan menyusul kamu 
sekalian. Kami memohon kepada Allah, semoga Ia perkenan memberi 
kesejahteraan kepada kami dan kepada kamu sekalian. (HR Ahmad, 
Muslim, dan Ibnu Majah). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits-hadits ini menunjukkan, dianjurkan berzi- 
arah kubur, dan memansukhkan (menghapuskan) larangannya. Imam 
Nawawie menceriterakan tentang kesepakatan ahli ilmu, bahwa ziarah 
kubur bagi laki-laki itu boleh. 4 

Syarih berkata: Sekelompok ahli ilmu berpendapat: makruh 
ziarah kubur bagi perempuan. Namun mereka masih berselisih tentang 
kemakruhannya, apakah makruh li-tahrim atau makruh li-tanzieh 1). 
Sebagian besar mereka berpendapat, boleh perempuan ziarah kubur, 
apabila aman dari fitnah, beralasan dengan beberapa dalil, di antara- 
nya: Bahwa ”perempuan” itu termasuk dalam keumuman idzin berzia- 
rah (Sabda Nabi: Berziarahlah kamu ...). Tetapi ini dibantah dengan 
(pendapat yang mengatakan): Bahwa idzin secara umum itu telah 
ditakhshishkan dengan larangan secara khushush dalam bentuk 
"dila'nat”. 

Namun Imam Ourthubie berkata: La'nat yang tersebut dalam 
hadits itu adalah tertentu bagi perempuan yang sering -berziarah, 
karena bentuk perkataannya menggunakan shighat mubaalaghah 
(yaitu: Zawwaaraat - sering berziarah. Lihat hadits No. 1960, pent). 
Barangkali sebab dilarangnya itu, antara lain bisa mengabaikan hak 
suami, bertabarruj, meratap, dan lain sebagainya. Jadi, apabila aman 
dari kesemuanya itu, maka tidak ada halangan bagi mereka ziarah 
kubur. Sebab mengingat mati adalah hal yang diperlukan bagi laki- 
laki dan perempuan. 


1) Makruh Ii-tahriem: maksudnya adalah haram: sedang makruh li-tanzieh: 
maksudnya adalah sekedar makruh. 


1151 














16. BAB: MEMINDAH MAYIT ATAU MENGGALI KUBUR 
KARENA ADA TUJUAN YANG BAIK 


Lo NP z7 Ko nd hhe PPK 2 
SEA YAN ME MY 
Fi .. : ? 


Pa OH ed Cu po ITL, Ion 
Pa Ce 


ga : 7 


- Lot - 


1965. Dari Jabir, ia berkata: Nabi saw. (pernah) mendatangi 
Abdullah bin Ubay, setelah dikubur. Lalu Nabi mengeluarkannya, lalu 
ia meludahinya dan memakaikan kemeja. (HR Bukharie). 


III ata nt D3 Pata 


127, 4, bed PP Pa & . 
LNG GA Leto ora, di Aolayo AAN 


N 


3 2» . 2, AL LA 2 In - 222 pi 4 


AN Lu . 
Pd 


a12 323 Ab 07 Ma Una Ia 2G 
AE IE EA NE LSG Aelan 6 Ta 
3 2 TBK Dl 2 IMT 1 2 


CAN E 


T N 
$$ 
AN 
on 
CN 
w 

Ng 
& 
13 


1966. Dan dalam satu riwayat —dikatakan-: Rasulullah saw. 
mendatangi Abdullah bin Ubay, setelah ia dimasukkan ke dalam 
kuburnya. Lalu Nabi menyuruh (supaya dikeluarkan), lalu ia dikeluat- 
kannya, lalu ia letakkan dia di atas kedua lututnya, lalu ia meludahi- 
nya, dan memakaikan kemejanya, (tetapi hikmahnya) Allah yang 
maha tahu. (Sebelum itu) Nabi pernah memakaikan kemeja (Abdullah 
bin Ubay) kepada Abbas. Sufyaan berkata: Karena itu, mereka 
menduga bahwa Nabi saw. memakaikan kernejanya kepada Abdullah 
itu sebagai imbalan terhadap apa yang ia (pernah) lakukan. (HR 
Bukharie). 


1152 


si Dans31 Mon TAN NGE asalan 


1967a. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. (perah) 
menyuruh agar para kurban Uhud dipindahkan ke tempat gugur 
mereka, padahal mereka telah dipindahkan ke Madinah. (HR Imam 
yang lima, dan Tirmidzie mengesahkannya). 


22133 3 LT 1,2), 2g ““A PP Pn dh " 
Aa kantgoAni » PNS Tara 9 -DAW 


20 an ag Ope oem Seat 
Ci EP Tn PP TEA UNA 
MIL, GAS elu P3 YA sek maya .. 


(967b. Dan dari Jabir, ya berkata: Ada seorang laki-laki dikubur 
bersama ayahku, sedang hatiku merasa tidak enak sehingga aku 
pindahkan dalam kubur yang terpisah. (HR Bukharie dan Nasai). 

ak 


PATRA BL KA SA 2 Mt NS 
TAN NAN ES NE DM 


A LIL LA 13 mean Kerta ppap LA ” ,12 
Veto AAN ID pada bla, Hang pp Soal 


1967c. Dan menurut riwayat Malik di dalam Muwaththa', bahwa ia 
mendengar bukan hanya dari seorang saja, yang mengatakan bahwa 
Sa'ad bin Abi Waggash dan Sa'ied bin Zaid, kedua-duanya meninggal 
dunia di 'Agieg 1), lalu kedua-duanya dibawa ke Madinah dan dikubur 


di sana. 
1 


PP KO yo 3 

Kn ja F 23 Naa 2 2 KI 2) ., Ta 

Y 3 Gea Sa YUL Ba dg (SNAW 
AA 02113 yh PGI 23 at |) pn 23 2 

- Lt ea s 6 PAN al 

SE NA La toga maba A3 


1) Jarak antara "Agieg dan Madinah kurang lebih 5 km 


1153 














24 3 Pa 
LG Rn Ahn "Ga DI OS II 1 Mifap ALE PI daa 
IE PEKAN. ey pa 109 pel 
2 Ap aa 2 3 Pandu 


Ade hop elang 


- # 


1967d. Sa'ied meriwayatkan di dalam Sunannya, dari Syuraih bin 
"Ubaid Al-Hadiramiy, bahwa beberapa laki-laki telah mengubur seorang 
kawannya yang belum dimandikan dan belum dikafani, karena tidak 
ada: kemudian mereka berjumpa dengan Mu'aadz bin Jabal, lalu 
mereka ceriterakan hal itu kepadanya, lalu Mu'aadz menyuruh mereka 
agar mengeluarkan mayit itu kembali, lalu mereka mengeluarkannya 
dari kuburnya: kemudian dimandikan, dikafankan, dan diberi wangi- 
wangian, kemudian dishalati. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Setelah ia ditanam” itu, menunjukkan 
dibolehkannya mengeluarkan mayit dari kuburnya, apabila ada ke- 
mashlahatan (kepentingan) pian si mayit. Sa da menambah kebaikan 
disb. 

Perkataan "Padahal mereka telah dipindahkan ke Madinah” itu, 
menunjukkan dibolehkannya mengembalikan orang yang mati syahid 
ke tempat gugurnya sesudah diangkat dari tempat itu. Dan ini tidak 
berarti, bahwa mereka telah dikuburkan kemudian mereka dikeluar- 
kan dari kuburnya, lalu dipindahkan. 

Perkataan "Tetapi hatiku merasa kurang enak” itu, menunjukkan 
dibolehkannya menggali mayit untuk suatu keperluan yang ada 
hubungannya dengan orang yang hidup. 

Perkataan ”Lalu keduanya dibawa ke Madinah” itu, menunjuk- 
kan dibolehkan memindahkan mayit dari tempat matinya ke tempat 
lain untuk dikubur di situ. Menurut hukum asal boleh, karena itu tidak 
dilarang, kecuali ada dalil. 

Perkataan ”Lalu Mu'aadz menyuruh mereka agar mengeluarkan- 
nya” itu, menunjukkan dibolehkannya menggali (kembali) mayit yang 
telah dikuburkan, untuk dimandikan, dikafankan, dan dishalati. 
Selesai dengan ringkas. 


—000— 


1154 





1 , nd 
KITAABUZ ZAKAAT 


1. BAB: DORONGAN MELAKUKANNYA DAN ANCAMAN 
KERAS DALAM MENINGGALKANNYA 


MEI NA EA AU AE Ang NAMA 


Naa Per DA bang yaa Seat 


Jaan SS dia LN CASE, 


SNI »7 7£ 


ANA ii AN AG 
Neng AAA AS A3 ngk 
PIL angan GC, OA, p21 Gr 


KE AI PN Inah Pa Ba 


CATAT 
— SA Moto aa 
” 2 


1968. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. ketika mengutus 
Mu'aadz ke Yaman, ia bersabda: Sesungguhnya engkau akan datang 
ke satu gaum dari Ahli Kitab, oleh karena itu ajaklah mereka untuk 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya 
aku adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka tha'at kepadamu, 
untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah 
telah mewajibkan atas mereka shalat Jima kali sehari semalam, lalu 
jika mereka mentha'ati kamu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah 
kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, 
yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada 
orang-orang miskin mereka, kemudian jika mereka tha'at kepadamu 
untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan 


1155 
















harta-harta mereka, dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya, 
karena sesungguhnya antara do'a itu dan Allah tidak ada pendinding. 
(HR Jama'ah). | 


wa Lae AYI NN Luhan UD 2 at 

xS merayap Jom, Jo EN AKA 3 AA 
IA YG (NI, Pe bad .. 230 3, 23 
NE R3 Pebede KEY NAAM EA 
PA UII, 3 3 Nat AN IP 


1 A : 2002 “ LAS Pa ad 
Al yank AA 230 LS ANN Ga “AS 


Pa 
- mh 2 Pai PA 


& S 7» & Ea ATA 233 
LA Hee EL EL aa SAP 
z Pa r4 Ld Pa 7 AG 5 
PAN PI 0 LL pp (NE SOL 


dal ina Keade CS bayask,3,3 eka Sh Ka 


» 


Pena CA 


La ob ye Ine 2 aka Un UN el 
Pn en NSA SE AN Ae S3 Lala 
Ph ri 


TEA EA ANAK £ 2 AI, 9 ya 0 
LAN EA NAN AG 
2 PA ALAN ah LL 3. - PI Erna Cab 
AA, 02 33 gus Ubrebo NE AA 
1G IMA Detik MA “2, Petr 32 23 Tp LG IPA 
aa | “elyahelea Gal aja Aoabaig OA Ok 


“ 
5“ £ ANA Aa ne Pr Pe aa Harap 
Cool oo NN Bala de 3 ad lada syaa 
- Ni tah Kena Val 

FA (») 


Lg, 327 Yg, LIL 2 
WE DI AN GE 


2, 
F 
112 


Se 


LN EOS LA PS eh AG SS 
DD MET AB ama ee Ge ENG AL 


ten, P22 257 AT ne Pa 


JA A3 EK EA AG 
2 (AK gr Ir B1 et Goa 3 3- 2 Pa 
GA Sana Pede FA JA AN Ja 


1156 


Ed Pa ji MEN TAI Ao 3 YG - yA. bo g 9104 G3 


CA LIE Mandan yA BUAS ia Ja gel 


ot Pap Ll ya PA 22 EI, 12,1, 23 23 sa 
peta EN peja lala, Ig tp dan Peal 3 


012 PS IR) Chap 1 Ah G0 CIA 21172 
1 Pa LA TEK ee aa SY 
2 eng ba Joy A0 pe oalaling) TAS) 
BL eta ea aa IA ' 
(pai AN ld 2 So pelkealeo 


0 ea ga 23 ol er ae. Taat 


PEKAN BEN Ag aa Sy yag 


1 3S IL 3, hr 9 nga LIL 63 1 
kera 2 ni LA BN. - K3 PE: 


TP APA 


Pa pari tata GI Ora (DC G3 antn 3 ta 0 
mop lebyge lensa) Lgu ATA AAA ANA 


IPA - 


We, Na 7 P) 2 ma 2082 ag 
STA SERTA KAN 


PA an LT NAN Sae APA 
Ipa 5 Jlasa jav ya)a Sal aa AAA Caslearde 
PN RA 19 9027 071 Fit 


IA Lana Uta 
— an Pot (RP pen Ba yana AH 


1969. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: Tidak seorang pemilik harta pun yang tidak menunaikn zakat- 
nya, melainkan hartanya itu akan dipanggang di atas api jahannam, 
Jalu dijadikan lembaran-lembaran, kemudian disetrikakan pada kedua 
lambungnya dan dahinya sehingga Allah menghukumi antara hamba- 
hamba-Nya pada suatu hari yang kira-kira sama dengan 50 ribu tahun 
(hari dunia), kemudian diperlihatkan jalannya: imma ke surga dan 
imma ke neraka: dan tidak seorang pemilik onta pun yang tidak menu- 
naikan zakatnya, melainkan untuk ontanya itu disediakan sebidang 
tanah yang luas, secukup untuk onta itu berjalan, setiap kali yang 
akhir sudah melintasinya, yang lain dikembalikannya, sehingga Allah 
menghukumi antara hamba-hamba-Nya pada suatu hari yang kira-kira 
sama dengan 50 ribu tahun (hari dunia), kemudian diperlihatkan jalan- 
nya: imma ke surga dan imma ke neraka: dan tidak seorang pemilik 


1157 




















kambing pun yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan untuk kam- 
bingnya itu disediakan sebidang tanah yang luas. secukup untuk 
kambing-kambing itu, lalu kambing-kambing itu menginjaknya dengan 
teracak-teracaknya, dan menanduknya dengan tanduknya, sedang 
waktu itu tidak ada seekor kambing pun yang melingkar tanduknya 
dan tidak pula yang tanpa tanduk, setiap kali yang akhir berlalu yang 
pertama itu dikembalikan, sehingga Allah menghukumi antara hamba- 
hamba-Nya pada suatu hari yang kira-kira sama dengan 50 ribu tahun 
dari hari yang kamu hitung, kemudian diperlihatkan jalannya: imma 
ke surga dan imma ke neraka. Mereka bertanya: Lalu kuda bagaimana 
ya Rasulullah? Ia menjawab: Kuda itu pada jambul-jambulnya, atau ia 
bersabda: Kuda itu terikat pada jambul-jambulnya, sedang kebaikan 
itu akan terus didapat sampai hari kiamat, kuda itu ada tiga (macam), 
yaitu: Ada kuda yang memberi pahala bagi-seseorang, ada yang 
menjadi pelindung bagi seseorang, dan ada yang membawa dosa bagi 
seseorang. Adapun yang mendatangkan pahala, yaitu seseorang yang 
menjadikan dan mempersiapkan kudanya itu untuk fie Sabilillah, 
maka ia tidak menyembunyikan sesuatu pun di dalam perutnya 
melainkan Allah menetapkan pahala baginya, kalau ia menggembala- 
nya di tempat gembala, maka ia tidak makan sesuatu melainkan Allah 
tetapkan pahala baginya karena itu, kalau ia memberinya minum dari 
air sungai, maka setiap tetes air yang ditelan ke dalam perutnya ada 
pahala baginya, sampai-sampai Nabi menuturkan adanya pahala pada 
kencingnya dan kotorannya, kalau ia berjalan selangkah atau dua 
langkah, maka ditetapkan baginya dengan setiap langkah yang dilalui- 
nya itu ada pahalanya. Adapun kuda yang sebagai pelindung baginya, 
yaitu seseorang menjadikannya untuk bersenang-senang dan keindah- 
an, tetapi ia tidak melupakan hak punggungnya dan perutnya di waktu 
duka dan sukanya. Adapun kuda yang mendatangkan dosa baginya, 
yaitu orang yang menjadikannya sebagai kebanggaan, kesombongan, 
kegagahan, dan sebagai pameran di hadapan 'manusia, maka yang 
demikian itulah yang mendatangkan dosa. Mereka bertanya: Lalu 
keledai bagaimana ya Rasulullah? Ia menjawab: Allah tidak menurun- 
kan sedikit pun kepadaku dalam persoalan ini, melainkan ayat menye- 
luruh dan umum, yaitu (yang artinya): "Siapa saja yang mengerjakan 
(amal) kebaikan seberat biji sawi, pasti ia akan melihatnya, dan siapa. 
saja yang mengerjakan (amal) kejahatan seberat biji sawi, maka ia 
pasti melihatnya.. (1) (HR Ahmad dan Muslim). 


(JI) Az-Zilzalah 7-8. 


1158 


Pe Ba ee Ou el 


4 LA, Pp NA 29, 703 a a 
Ea IG ANE Ket PA 9 NY 


- 
“ 


RO PNY) en EPA SN Ape Va aan An ana 
AE ANE agya Ke 


D1 Lem Ia (2 7 Bal 11 


PL “ll AA Kar Had TA 3274 £ 
BEAN NI GAN ENG Sidang 


LO N0p Att mn “NM, Mede Tea at Lea 
Et Aa apa Png 2 aya . ESA nga Libas 
au 2 AAA aa LT As ea NAN Dental Kamnaa MG Gta 
BA JUG SKP SOINPLAN ap 
— bad 9 
“3 1 113 ak LP 27937 K Y? 2g nn3 8 
Ian apa JO Lake ee aa Jan 23 


3 NP yi 01 R 


Lipogin na ANC (01 
aLr Disthol an Sega JAS o 


1970. Dan dari Abu Hurairah: Ketika Rasulullah saw. wafat — 
dan Abu Bakar menduduki kursi khalifah -, dan banyak orang-orang 
Arab yang murtad, lalu "Umar bertanya: Mengapa engkau memerangi 
orang-orang itu, padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintah 
untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui "Tidak ada Tuhan 
melainkan Allah”, maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti ia 
telah terpelihara hartanya dan jiwanya dari (peperangan) tsb. melain- 
kan dengan haknya, sedang perhitungannya di tangan Allah. Lalu Abu 
Bakar menjawab: Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang 
yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab zakat itu kewajiban 
bagi harta. Dan demi Allah, kalau mereka enggan (menyerahkan) se- 
ekor anak kambing kepadaku, yang pernah mereka tunaikannya 
kepada Rasulullah saw, niscaya aku perangi mereka karena keeng- 
ganannya itu. "Umar berkata: Demi Allah, tidak lain hal itu karena 
Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka), 
karena itu aku tahu bahwa hal itu adalah benar. (HR Jama'ah, kecuali 
Ibnu Majah). 

3 An SAK IKU NT 2 aa 
Pkn B3 GUA SIBI-AN 
nan SRS 


Pa 7 
GA Ip ed39 3 


1159 





1971. Akan tetapi di dalam lafadh Muslim, Tirmidzi, dan Abu 
Daud -dikatakan-: Kalau mereka enggan (menyerahkan) seekor anak 
onta yang masih kecil (masih diikat) kepadaku, yang pernah mereka 
keluarkannya. 

Dalam riwayat ini dipakai dengan kata "“agal” — onta yang diikat 
untuk Giserahkan sebagai zakat. Sedang pada riwayat sebelumnya 
dipakai dengan kata ”“anag” - anak kambing betina. 


IS a23 9 2. mL 03 3 2 lt 


- Kera 
HAN ag Tang JB 0 Jonye Al OS Nae oe3 NAVY 
g 


at 9 AN, Heat "ea CARA 27 ar Ea ea ap "sd 


PON GT art ASIA IL PLB XL 


5 Erze PU ren (61 : 2” 
Gedape Abd labalag EU yag AP 

, HAB NA LN AGE ANN 
LAN Pet en AE YA Ia IU ole 


1972. Dan dari Bahz bin Hakiem, dari ayahnya, dari datuknya, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Pada 
setiap onta yang mencari makan sendiri dalam jumlah setiap 40 ekor, 
(cakatnya) seekor bintu labun (1), tidak boleh onta dipisahkan dari 
perhitungannya. Barangsiapa memberi (zakat) karena mengharap 
pahala, maka ia akan mendapat pahalanya, dan barangsiapa enggan 
mengeluarkannya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya 
beserta separoh ontanya, sebagai satu perintah keras dari perintah- 
perintah Tuhan kami, Tabaaraka Wa Ta'aala. Tidak halal bagi keluar- 
ga Muhammad sedikit pun dari padanya. (HR Ahmad, dan Nasai). 


213 


can NG Sola gala NAVY 


Lead 


1973. Dan Abu Daud (meriwayatkan), ia berkata: ”Separoh 
hartanya”. 


x 


(1) Periksa pada Bab: Zakat Binatang 


1160 





Hadits ini merupakan alasan untuk memungut zakat dari orang 
yang enggan mengeluarkannya, dan meletakkan zakat itu pada propor- 
sinya. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Abu Bakar Ibnul 'Araby berkata: Kata "zakat” 
terpakai untuk shadagah wajib, sunnah, nafagah, kelebihan, dan hak. 
Adapun definisinya dalam Syara' ialah: Memberikan sebagian dari 
harta yang sudah mencapai nishab, kepada orang fagier dan sebagai- 
nya, yang tidak ada halangan syar'ie untuk menerimanya. 

Sabda Nabi "Diambil dari orang-orang kaya mereka” itu, menun- 
jukkan bahwa penguasalah yang mengurus pemungutan dan pemba- 
pian zakat, baik dia sendiri atau wakilnya. Karena itu, barangsiapa di 
antara mereka enggan mengeluarkannya, maka dapat diambil secara 
paksa. 

Sabda Nabi "Terhadap orang-orang fagier mereka” itu, menun- 
jukkan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada satu macam golongan 
saja, menurut pendapat Imam Malik dan lainnya. Al-Khatthabiy 
berkata: Ini terkadang dijadikan dalil oleh orang yang berpendirian 


. bahwa orang yang berpiutang tidak wajib zakat, apabila karena dihu- 


tang itu uangnya tidak mencapai satu nishab, sebab pada waktu itu ia 
tidak dinilai sebagai orang kaya, dan mengeluarkan hartanya adalah 
menjadi hak bagi orang-orang yang berhutang itu. 

Sabda Nabi "Takutlah kamu terhadap kehormatan harta mereka” 
itu, menunjukkan bahwa tidak boleh bagi 'amil zakat memungut harta 
zakat itu yang baik-b4ik saja, karena zakat itu untuk menolong orang- 
orang fagier, oleh karena itu tidak munasabah merampas pada si 
pemilik kecuali dengan ridlanya. A 

Sabda Nabi "Dan takutlah terhadap do'a orang yang dianiaya” 
itu, adalah merupakan peringatan keras untuk segala macam tindak 
kedlaliman. Rahasia disebutnya kata-kata itu sesudah larangan 
mengambi! harta mereka yang berharga itu, adalah sebagai isyarat 
bahwa mengambilnya itu satu kedlaliman. 

Sabdanya ”pendinding” itu, ialah bahwa do'anya orang yang ter- 
aniaya itu tidak ada yang dapat memalingkan dan menolaknya. Mak- 
sudnya, bahwa do'anya tsb. akan dikabulkan, walaupun ia durhaka. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits Abu Hurairah yang 
diriwayatkan Ahmad secara marfu': 


1161 



































CC III LL — 2.9 ara pn Pn 


wb #yanid Lal 05 ul, alesan p pling 5 
- 


Snea 
Artinya: ”Do'anya. orang yang teraniaya ii 1 | 
/ 1 : ya itu mustajab, walaupun 
ia mengerjakan do i , 
ja Sa sa, sebab kedurhakaannya itu tanggungannya 


Mushannif berkata: Hadits ini dijadikan alasan atas wajibnya 
menyalurkan zakat di daerahnya (tempat memungut zakat itu), tapi 
dengan syarat si fagier harus orang Islam. Dan sesungguhnya zakat in 
(juga) diwajibkan pada harta anak-anak yang kaya berdaaian 
keumuman hadits itu. Begitu juga anak-anak yang miskin berhak juga 
menerimanya bersama orang-orang miskin lainnya. . 

Syarih berkata: Hadits ini juga menunjukkan: 1 
pengiriman petugas zakat, 2) perlu adanya sanak aa aa ken 
terhadap petugas zakat tentang hukum-hukum yang diperlukan: 3) h - 
dits Ahad bisa diterima dan harus diamalkan, 4) wajibnya zakat At 
harta orang gila, berdasar keumuman hadits itu juga: 5) dan sesung- 
ai" Pain apabila habis sebelum sempat ditunaikan, maka iga 

ewajiban zakatnya. Sebab kewaji itu di 1 

Pen Hara wap ewajiban zakat itu disandarkan kepada 


Sabda Nabi "Tidak seorang pun dari pemilik harta (si Hi 
itu, Imam Abu Ja'far At-Thabariy sekar Yang Hm pe 
simpanan) itu terkumpulnya harta, baik di dalam bumi maupun di 
permukaan bumi. Oadli 'IyadI berkata: Ulama salaf berselisih penda- 
pat tentang yang dimaksudkan dengan "harta simpanan”, yang ada 
dalam Our'an (1) dan Hadits. Sebagian besar dari kalangan mereka 
berkata: Dia itu sejumlah harta yang terkena wajib zakat, akan tetapi 
belum dikeluarkan zakatnya. Adapun sejumlah harta yarg sudah dike: 
luarkan zakatnya, maka bukan dinamakan "harta simpanan” lagi 


Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan wajib dizakatinya emas 
perak, onta, dan kambing. Imam Muslim telah menambah Satin 
hadits ini, dengan kalimat: At al YG 
- Dan tidak seorang pun pemilik sapi ... dst. Mushannif berkata: 
Hadits tsb. juga menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan 
zakat tidak dipastikan harus masuk neraka. Tetapi akhir hadits itu 
sendiri menunjukkan adanya ketentuan umum. Yaitu setiap perbu- 
atan akan dinilai, yang baik maupun yang buruk. 


(1) Lihat S. At-Taubah 35-36. 


1162 





Perkataan ”Dan ia memerangi orang-orang yang murtad dari 
kalangan bangsa Arab” itu, Al-Khatthabiy berkata: Orang yang 
murtad itu ada dua golongan: Pertama, orang-orang yang berpaling 
dari Islam dan memusuhi agama serta pindah kepada kekafiran, 
mereka inilah yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Kedua, orang- 
orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Yaitu, mereka 
mengingkari wajibnya zakat dan kewajiban menyampaikannya kepada 
imam (penguasa). Sesungguhnya termasuk kategori orang-orang yang 
enggan mengeluarkan zakat, yaitu orang-orang yang bersedia menu- 
naikannya dan ia tidak menolaknya, melainkan karena dihalang-ha- 
langi pemimpin-pemimpin mereka, akhirnya mereka menggenggam 
tangan-tangan mereka. Dalam persoalan mereka ini timbul perselisih- 
an dan terjadilah kesamaran bagi diri Umar Ibnul Khatthab. Karena 
itu, ia mengajak menuju kembali kepada Abu Bakar atas keputusan- 
nya dengan memberi alasan sabda Nabi saw. ”Aku diperintah untuk 
memerangi manusia ... dst.” Ini adalah dari Umar berdasar dhahir- 
nya omongan sebelum melihat kelanjutan hadits itu dan sebelum 
memperlihatkan syarat-syaratnya. Lalu Abu Bakar memberi jawaban 
kepadanya: Sesungguhnya zakat itu kewajiban bagi harta. Maksudnya, 
bahwa keputusan telah mengandung pemeliharaan darah dan harta, 
yang berkaitan dengan kelanjutan dari syarat-syaratnya. Jadi hukum 
yang bergantung kepada dua syarat itu, belum bisa dilaksanakan 
karena ada salah satunya, sedang yang lain tidak ada. Kemudian Abu 
Bakar mempersamakan orang yang enggan membayar zakat itu 
dengan masalah shalat. Jadi dari perkataannya itu menunjukkan 
bahwa memerangi orang yang menolak shalat itu sudah menjadi ijma” 
shahabat, oleh karena itu yang diperselisihkan tidak usah dipakai, 
dikembalikan kepada apa yang disepakati. 

Perkataan "Sehingga mereka berkata Ia ilaaha illallah ... dst 
itu, yang dimaksud adalah penyembah berhala, bukan ahli kitab. 
Karena mereka mengucapkan ”La Ilaaha Nlallah”, tetapi mereka 
diperangi, dan pedang tidak diangkat dari mereka. 

Perkataan "Sesungguhnya aku akan memerangi orang yang mem- 
bedakan antara shalat dan zakat” itu, An-Nawawy berkata: Maksud- 
nya orang yang mentha'ati shalat, tetapi mengingkari atau menolak 
zakat. A 

Perkataan ”'anaagan”, artinya anak kambing yang betina. Di 
dalam riwayat lain, disebutkan dengan ”'igaalan”, tetapi: penafsiran- 
nya diperselisihkan. Segolongan ulama berpendapat, bahwa yang 
dimaksud dengan “igaalan adalah zakat satu tabun. Imam Nawawiy 


” 


1163 


berkata: Begitulah arti yang terkenal di dalam bahasa. Dan itu 
merupakan pendapat golongan Fugaha'. Akan tetapi kebanyakan dari 
kalangan pentahgieg berpendapat, bahwa yang dimaksud “igaalan itu, 
adalah tali yang dipergunakan pengikat onta. Pendapat ini datang dari 
Imam .Malik, Ibnu Abi Dzi'b, dan lain-lainnya. Penulis At-Tahrier 
berkata: Pendapat orang yang mengatakan bahwa 'igaalan itu zakat 
setahun adalah pemerkosaan dan penyimpangan dari kebiasaan bangsa 
Arab, karena omongn sekedar diucapkan untuk mubaalaghah.-Oleh 
karena itu, perkataan “igaalan itu menentukan sesuatu yang kecil dan 
tidak berharga. Jadi, kalau diartikan dengan "zakat setahun”, maka 
arti ini tidak terkena. Imam Nawawie berkata: Ma'na yang dipilih oleh 
penulis At-Tahrier inilah yang benar, bukan yang lain. Begitulah 
pendirian saya. Ketahuilah ada beberapa hadits shaheh telah menetap- 
kan, bahwa pembangkang zakat itu harus diperangi sehingga ia 
menyerahkan zakatnya. Di antara hadits itu, ialah yang diriwayatkan 
Bukhari dan Muslim: 


Ta 8 
ae BA CO OPO Ge “GG Aa 


Obb VON Tape Pa Jebol 
LB IL JeIe ) 3 P2 
AI TAP AIO MIN PA AT Medi Krean 

TO St ne alba ai PA: LI 


.. 
op gag pat Pa Iga M3 Ulas 
f Ai LA 297 
SU el pp lom 


Artinya: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga 
mereka bersaksi bahwa: Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan 
sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Mereka mendirikan 
Shalat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka menger- 
jakan yang demikian itu, maka mereka telah melindungi darah 
mereka dari diriku, kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungan 
mereka di tangan Allah”. 

Selesai dengan ringkas. 


Perkataan ”Pada setiap onta yang mencari makan sendiri” itu, 
menunjukkan bahwa onta yang dipelihara tidak ada zakatnya. 


Perkataan "Tidak boleh onta dipisahkan dari perhitungannya” 
itu, maksudnya: Dua orang yang bersekutu, masing-masing tidak 


1164 


boleh memisahkan miliknya dari kawannya, (jadi yang diperhitungkan 
dalah milik bersama, pent.). Ma 
- Perkataan "Sesungguhnya kami akan mengambilnya” itu, menun- 


jukkan bahwa imam (penguasa) boleh mengambil zakat secara paksa, 
J 


apabila si pemilik harta itu tidak rela, dan ini sudah mencukupi dengan 


iyatnya Imam. 
43 sein ”Separo hartanya” itu, maksudnya sebagian ea 
Ini dijadikan dalil bahwa imam boleh memberi sangsi maa - Pa 
bil harta. Begitulah pendapat Imam Syafi ie Ta 5 aa 
gaulul-gadiemnya. Tapi kemudian ia menarik kembali, 


kan bahwa itu mansukh (terhapus). Selesai. 

Ibnu Taymiyyah di dalam Al-Ikhtiyaaraat KAT, named 
hukuman ta'zier (hukuman tambahan) kepada map : Hp Lead 
kan, membinasakan maupun menyita. Dan ini ber aga Naa 

rinsip Imam Ahmad, karena rekan-rekannya tidak ber! - pe : pat 
bedakan hukuman-hukuman terhadap harta itu seluru 1, SP 
mansukh. Sedang perkataan Abu Syaikh Al-Mugaddasiy san dia 
membolehkan menyita harta orang yang dikenai ag» 5 2 mg 
memberikan gambaran adanya perbuatan yang dilakukan oleh p: 


sa yang dlalim. 


2. BAB: ZAKAT BINATANG 


5» 0 Pe “ Gaal N 3 ra PP 16 Aa V 
: 3 Pa peda eh SN Nusa —NAVE 


P3 


2 Pd 

Pa Bath 03 AN LK ?A An EA GA pa 21 at 
Galak Ben Kaka Setyo AN 
Pe AO Ae 4 Kat 


23 12, 2 sed an da sk ai 
ntb EA B3 eng Jana YA 


” 


7» : gn 00 

AE EKA IG Naba 
Aa Sa IE Bg dat BAN LA Da ara 
si C1P3 Lag A2 1. ata 2 Lan . Ah! 12 10 7 . 
LA PN ALTA ob Os0a ayP SA aa Vegas 

# 7 - 

AL ant LG AL 34 
SA LN aa NP NAg ea ah BPS Uya. 
BENANG IKAN 


7 


1165 








1166 





Pn Lara ap (02 


Sa ENY Ba GE 


Ta pa TA MK Ser € a 
Lan Chan gih 133 Mepaaa 1 & wara 4 A3 Otig 


Pt Nu 


PEP AENA 


JAPAN SS Puas IN boke 
SNN Tang tt amupgad 


Pat 2012 


Dang ba Ad mn (Ong 
KANAN Pr RELA KA AA AA Pari 
RA YA Dl Aa 


pe 172 9193, eh UN 932 1 Iri 


TAN PA Jates « AA Juan leba A20 Iap9 4 Lgi 


7 PA Sen, 
Ac Ios (peak Pada | Pe Le ea P0 pe brang. 
Nia aa MESIN AIA Menya yg 


gain 22 


Xe 
2 


2 LL ape AT Ad TH dd P3 2 


TN PS Dj z 7 7 0 
— anda tyag- GA Geysae GA ya Aabaan kebun she IAI 


p 9 


La Cd 2, ag ani Pd #KEM Pai 4 Tr 
- Ph 7 
sh den Ja Ah Be Bag goda SEAL Lotte 


Lzti 313 2 ara #3 po 21 Sea eng 3 307. 

ayoo ke Sail, 3 yA» BEP KA 
20 IL J2 2033 tang Pa, “- P1 z3 

Yna NN pa pk. 20o-3ketis SEA NIA 


PP 1 L 7 1: 23 Tang 
5 900 2 tapn YU KP 
aa PAN 


A25 yoona yag. OA og teras 


(BU TA aa 203 CL 70 IPL Id 
MEA Jaa Ai PR EA Sang yA TI 
agan ape 
i 21 LP ps3 “A Sa 1025 3 
Kemang d3 Ie Oilag alan Ca peyang Arab 
2 md gena J2 3103 IG PL. 
5 Pa As Toar Sy, FE Ya Pp 1 Ne OA 





N 


13 ga s3 NI 00 0 A01 
EASY RE NY SA 


Ce —.. .. NP ” 
N3GGAS NA 5 REA 
P7 el  . ac. ARE Ed CA 2. 
GE LNG PARI AG, Ap BU 
2 . Pe F3 
Haag MA 


FS PENA AP NN 156.2 Sae gt las 


2 pa 3gp 


ea ata San TS Ta AE 
AG Pul PO TA A7 9 OS y5 7 Oo, 5. 
iga 3 TA aa KG ATA 


gnala ol 31 


mt Kaka aa EN agan lane 
(AO Ra ag Pee Cena “g ep 10 
— apa 2 as ANAK 


an 1 23 


ph en 3 AL 
r 3 Sad as IA 


“3, Cd 24 , 
SANA API ola. PA KS Can 3 5 Pon 


5 13 


DSN oh PE ras 


1974. Dari Anas, bahwa Abu Bakar (pernah) kirim surat kepada 
mereka: Sesungguhnya ini adalah kewajiban-kewajiban zakat yang 
pernah ditetapkan oleh Rasulullah saw. terhadap kaum muslimin, yang 
telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, 
barangsiapa dari kaum muslimin dimintainya menurut ketentuannya, 
maka berikanlah dia: dan barangsiapa dimintai lebih dari ketentuan, 
maka jangan beri dia, yaitu: Pada onta yang (jumlahnya) kurang dari 
25 ekor, (zakatnya) kambing. (Dengan ketentuan) setiap 5 ekor 
dzaud(1), (zakatnya) seekor kambing. Kemudian apabila (jumlahnya) 
mencapai 25 ekor sampai dengan 30 ekor, maka (zakatnya) seekor 
bintu makhadI(2), jika tidak ada bintu makhadi, maka (boleh juga 
dengan) ibnu labun(3) yang jantan. Apabila (jumlahnya) mencapai 36 


1167 











sampai dengan 45 ekor, maka (zakatnya) seekor bintu labun. Apabila 
(jumlahnya) mencapai 46 sampai dengan 60 ekor, maka (zakatnya) 
seekor higgah(4) yang sudah keluar air susunya. Apabila Gumlahnya) 
mencapai 61 sampai dengan 75 ekor, maka (zakatnya) seekor. jadza- 
'ah(5). Apabila (jumlahnya) mencapai 76 sampai dengan 90 ekor, 
maka (zakatnya) 2 ekor bintu labun. Apabila (jumlahnya) mencapai 91 
sampai dengan 120 ekor, maka (zakatnya) 2 ekor higgah yang sudah 
keluar air susunya. Apabila (jumlahnya) 120 ekor ke atas, maka pada 
setiap 40 ekor (zakatnya) seekor bintu labun, dan pada setiap 50 ekor, 
(zakatnya) seekor higgah. Kemudian apabila terjadi perbedaan usia 
onta dalam kewajiban-kewajiban zakat tsb. (yaitu) barangsiapa onta- 
nya mencapai zakat jadza'ah, padahal ia tidak memilikinya, tetapi ia 
memiliki higgah, maka higgah itu bisa diterima, tapi ia harus 
menambah dengan 2 ekor kambing apabila mudah mendapatkannya, 
atau (menambah) 20 dirham. (Sebaliknya) barangsiapa Ontanya men- 
capai zakat higgah, tetapi ia tidak memiliki melainkan jadza'ah, maka 
jadza'ah itu bisa diterima, sedang -si penerima zakat- harus memberi 
20 dirham atau 2 ekor kambing. Barangsiapa ontanya mencapai zakat 
higgah, padahal ia tidak memiliki higgah, tetapi memiliki bintu labun, 
maka bintu labun itu bisa diterima, tetapi dia harus menambah dengan 
2 ekor kambing apabila mudah mendapatkannya, atau (menambah) 20 
dirham. (Sebaliknya) barangsiapa ontanya mencapai zakat bintu 
Jabun, tetapi ia tidak memiliki melainkan higgah, maka higgah itu bisa 
diterima, sedang -si penerima zakat- harus memberi 20 dirham atau 2 
ekor kambirg. Barangsiapa ontanya mencapai zakat bintu labun, 
padahal ia tidak memiliki bintu labun, tetapi ia memiliki bintu 
makhadl, maka bintu makhadl itu bisa diterima, tapi ia harus menam- 
bah 2 ekor kambing apabila mudah mendapatkannya, atau (menam- 
bah) 20 dirham. Barangsiapa ontanya mencapai zakat bintu makhadi, 
padahal ia tidak memilikinya melainkan ibnu labun yang jantan, maka 
ibnu labun yang jantan itu bisa diterima, dan tidak perlu ia menambah 
sesuatu. Dan barangsiapa tidak memiliki melainkan 4 ekor onta, maka 
tidak ada (kewajiban) apa-apa padanya melainkan kalau pemiliknya 
menghendaki (berbuat suka rela). 


(1) DzSud: onta yang berumur 3 sampai 10 tahun. (2) Bintu makhadi: anak onta 
betina yang berumur masuk tahun kedua. (3) Ibnu Jabun: anak onta jantan yang beru- 
mur masuk tahun ketiga. (4) Higgah: onta betina yang berumur masuk tahun keempat. 
(5) Jadza'ah: onta betina yang berumur masuk tahun kelima. 


1168 


Dan pada zakat kambing, yang mencari makan sendiri, apabila 
(berjumlah) 40 sampai dengan 120 ekor, maka (zakatnya) seekor 
kambing. Apabila (jumlahnya) lebih dari itu, sampai dengan 200 ekor, 
maka (zakatnya) 2 ekor kambing. Kemudian apabila lebih seekor (dari 
200) sampai dengan 300 ekor, maka (zakatnya) 3 ekor kambing. Lalu 
apabila lebih (dari 300), maka pada setiap 100 ekor, (zakatnya) seekor 
kambing. Jangan diambil untuk zakat, kambing yang sudah sangat tua, 
yang cacat, dan yang pejantan melainkan kalau si pemberi zakat meng- 
hendakinya. Tidak boleh dikumpulkan antara (binatang) yang terpi- 
sah: dan tidak boleh memisahkan antara (binatang) yang terhimpun 
karena takut terkena zakat. Demikian pula (kambing) yang menjadi 
milik dua orang yang bersekutu, maka mereka kembalikan (perhitung- 
annya) antara mereka dengan adil. Apabila kambing yang mencari 
makan sendiri milik seseorang itu, kurang dari 40 ekor, (walaupun 
kurangnya) satu ekor, maka tidak ada zakatnya, melainkan kalau 
pemiliknya menghendaki. | 

Dan pada perak, (zakatnya) 25245. Tetapi apabila harta itu hanya 
mencapai 190 dirham, tidak ada zakatnya, melainkan kalau si pemilik- 
nya menghendaki. (R. Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Bukhari. Dan 
Imam Bukhari memisah-misahkannya dalam sepuluh tempat. Dara- 
guthni meriwayatkan demikian juga). 


0? CA LA Na. 3. ah yag BL 
EA NE ae 3 J3 BA, NAVO 


2 Le 22X 3, gt Ledat PRA 2006 Diya 4. 
SONG A2 pa Ha Dipa NS 


PL - can - 
y LUNA And 


1975. Dan bagi Daraguthni, tentang hadits ini, dalam satu riwa- 
yat —dikatakan-: Tentang zakat onta, apabila onta itu mencapai jum- 
lah) 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor, (zakatnya) seekor bintu 
labun: dan setiap 50 ekor, (zakatnya) seekor higgah. (Daraguthni 
berkata: Hadits ini sanadnya shahih, dan seluruh perawinya keperca- 
yaan). 


» 2. 
21 pre Pa | IL Fa : 3 AA 0 0 PAN 
5S Kp D1 Ta 06 baal je dilaya Ga ye9 NAV 


1169 








LAS pp (Ap An 2D at 
saka KANG E: AAA AN EL MEA TN 
Ta P3 13 en “AL Kena aa en Hu PN 


TAB TS OA NAK AKA PIP Babel as 
JK NG. Hanan Laka Nag ia ee Sila 


- "SM. ut 2 Lina 


OLI ya 9 Pal Sa, Ya 2g Yenaana 


.. 
F £ 2.m3 
3 cok 2 
yu 73 


23 ABI 123 4 7 UI Sg 
WE AN IR AN ee, 


Pa 





2 p3 TM AN SA 2, 7 AL 
So Oral ly ola. LAS IN AE SS St 
Pn In Ra 2 PAN IL 219 
BE ENNB Bg. PENA HAYATI 

bea Pz DA 2 £ Gatu » IA 1 19 ” La 
dl Ane gan 5G. ERA NA Sh (—n MS 16 


Agan .. IL # 2 ? 
Lena AN An BN RI emak 


7 Ap 3 1 an pan, Ti 2 

aka PP Aenjsntet MEN AA, OAT 
“Ea C1 - Gi ah sd 
PAN 156. PEN ORe 


St tg 
| Haa AA “. F2 LE LEMLJIL pn 
Bis pa Sig. ASles Kan yal3 A2 BB 


LE EN 


3, 
Alit, 03 ea PL 


TE Ny al tanda ln ora KU, 9 Jera la 


PA YG. 1 


dls EA 2 aa P0 Obas.. “3 Ie sa 5Y 9 Lp 


.. 3 
Le ag 


| ana 


| 1170 











Dan pada zakat kambing, yang mencari makan sendiri, apabila 
(berjumlah) 40 sampai dengan 120 ekor, maka (zakatnya) seekor 
kambing. Apabila (jumlahnya) lebih dari itu, sampai dengan 200 ekor, 
maka (zakatnya) 2 ekor kambing. Kemudian apabila lebih seekor (dari 
200) sampai dengan 300 ekor, maka (zakatnya) 3 ekor kambing. Lalu 
apabila lebih (dari 300), maka pada setiap 100 ekor, (zakatnya) seekor 
kambing. Jangan diambil untuk zakat, kambing yang sudah sangat tua, 
yang cacat, dan yang pejantan melainkan kalau si pemberi zakat meng- 
hendakinya. Tidak boleh dikumpulkan antara (binatang) yang terpi- 
sah: dan tidak boleh memisahkan antara (binatang) yang terhimpun 
karena takut terkena zakat. Demikian pula (kambing) yang menjadi 
milik dua orang yang bersekutu, maka mereka kembalikan (perhitung- 
annya) antara mereka dengan adil. Apabila kambing yang mencari 
makan sendiri milik seseorang itu, kurang dari 40 ekor, (walaupun 
kurangnya) satu ekor, maka tidak ada zakatnya, melainkan kalau 
pemiliknya menghendaki. 

Dan pada perak, (zakatnya) 25240. Tetapi apabila harta itu hanya 
mencapai 190 dirham, tidak ada zakatnya, melainkan kalau si pemilik- 
nya menghendaki. (R. Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Bukhari. Dan 
Imam Bukhari memisah-misahkannya dalam sepuluh tempat. Dara- 
guthni meriwayatkan demikian juga). 


701 yg LAN eka MN AN Pn UD TA 
Gs EN ISI, IE 2 BA Aa —AVO 
3433 pare Ia 1 GI 


SEMU Ke ae Too NN BL 


- UT 


aa AA 


1975. Dan bagi Daraguthni, tentang hadits ini, dalam satu riwa- 
yat —dikatakan-: Tentang zakat onta, apabila onta itu mencapai (jum- 
lah) 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor, (zakatnya) seekor bintu 
labun: dan setiap 50 ekor, (zakatnya) seekor higgah. (Daraguthni 
berkata: Hadits ini sanadnya shahih, dan seluruh perawinya keperca- 
yaan). 


Eee NUN GEN AU AV 


Ti 


1169 











72 9 


OIL yet 0” Pn rta 
- 


PEN PAN HE 


3 
pe At BII 
si LOL PAK Ty JI et 03 Ye er 


UE Inem gan lea Pasal 
MO Lu DO GI AN ee ya Pan aa 
JGN TE ap 5 Naa An 3 2 Ala 


2 


"2 3 pp - 


TALI NP VGA y F3 

aa 
PE AG OI RS 
SE IAI RE NS 
GAN ENG TAN Ih, 
In EA nya Isu 
SAT LED IS As 


52 ai 


N 


In 2 


JASA SAS KEL ES 

SAP TANAM PA TANGAN 
2 sea “ f 
PN ENG KPU 
5 


Lt Ka “| 5 110 21 3 AA, 
Its 3 Pora, mega war SN 9 na 
# Ca 


1170 





1976. Dan dari Zuhri, dari Saalim, dari ayahnya (Abdullah bin 
'Umar), ia berkata: Rasulullah saw. telah menetapkan zakat, dan ia 
tidak mengeluarkan zakat itu kepada para 'amilnya sehingga ia wafat. 
Abdullah berkata: Lalu Abu Bakar mengeluarkan zakat sesudah Nabi, 
dan menjadi 'amil zakat itu sehingga wafat. Kemudian "Umar menge- 
luarkan zakat sesudah Abu Bakar, dan ia menjadi 'amil zakat itu. 
Abdullah berkata: Ketika "Umar akan wafat bahwa cara yang demiki- 
an itu disertakan dalam washiyatnya. Abdullah berkata: Dalam 
washiyatnya itu (Umar) berkata: Pada onta, (yaitu) setiap 5 ekor, 
(zakatnya) seekor kambing, sampai mencapai (jumlah) 24 ekor. 
Apabila onta itu mencapai (jumlah) 25 ekor, (zakatnya) seekor bintu 
makhadl, sampai mencapai (jumlah) 35 ekor, dan apabila tidak ada 
bintu makhadl, maka ibnu labun (juga boleh). Apabila lebih dari 35 
ekor sampai dengan 45, maka (zakatnya) seekor bintu labun. Apabila 
lebih satu ekor sampai dengan 60, maka (zakatnya) seekor higgah. 
Apabila lebih (dari 60 ekor) sampai dengan 75, maka (zakatnya) see- 
kor jadza'ah. Apabila lebih (dari 75 ekor) sampai dengan 90, maka 
(zakatnya) 2 ekor bintu labun. Apabila lebih (dari 90 ekor) sampai 
dengan 120, maka (zakatnya) 2 ekor higgah. Lalu apabila onta tsb. 
sangat banyak, maka pada setiap 50 ekor, (zakatnya) seekor higgah, 
dan pada setiap 40 ekor, (zakatnya) seekor bintu labun. 

Dan pada kambing, mulai dari 40 ekor sampai dengan 120, (zakat- 
nya) satu ekor kambing. Apabila lebih satu ekor (dari 120) sampai 
dengan 200, maka (zakatnya) 2 ekor kambing. Apabila lebih (dari 200 
ekor) sampai dengan 300, maka (zakatnya) 3 ekor kambing. Lalu 
apabila sesudah itu ada kelebihan, maka (kelebihan itu) tidak diper- 
hitungkan (tidak ada zakatnya), sehingga mencapai 400 ekor. Apabila 
kambing itu banyak, maka pada setiap 100 ekor, (zakatnya) satu ekor. 
Demikian juga tidak boleh dipisahkan antara yang terhimpun, dan 
tidak boleh digabungkan antara yang terpisah karena takut terkena 
zakat. Dan kambing yang menjadi milik dua orang yang bersekutu, 
maka kedua-duanya harus kembah dengan sama, jangan diambil 
(untuk zakat) kambing yang sangat tua, dan jangan (pula) kambing 
yang cacat. (HR Ahmad, Abu Dauwd, dan Tirmidziy berkata: Hadits 
ini hasan). 


La AN AN pp Ka MV 


7 — 


1171 


? LA Na 34, te “Le yo EL oi CAP $ 
en d Ge, cod 2S 2 as Base Lapan (Sao) (berjumlah) 190 ekor sampai dengan 199, maka (zakatnya) 3 ekor: 
& ce ikat s1 - aan “2 3 higgah dan seekor bintu labun. Dan apabila ia (berjumlah) 200 ekor, 
Yo Ken Ira IL LK AA Kr maka (zakatnya) 4 ekor higgah atau 5 ekor bintu labun. Mana yang 
Ge-dagu “ra ala lag db wa laa 45 La NERAN, lebih tua umurnya yang engkau dapati, maka itulah yang hendaknya 
“ea Nu: Pad ag Pa LD 
engkau keluarkan. (HR Abu Dawud). 


Ci 


“2 PO MEL a01 MIL Pa CoA PRA KR Dl PR 
an Tn A - 0s : Ih 2m? Tas 2 
mag .a3 As Aa SK Gp sA5lag IG gema as 


ale Lan YP go TA yah ON at 
#7 Pan Pee 0 NT bete da go. BEN | 343 T Nee Ja Pet | ai 11 -u Slaay pm YA 
EN GELI INA egg Hi aro d UG: (Jarang AU rona MA 
- S5 P4 
" Ab non na 0 ES Lana go Lo LP K0 KBK “BA 2 
Lk et en anna AGAN REI aa AN Anya 6 yag karang Lai paul ya SY P uyade ol 
NA 5| «Aha otong ag pir son Be ISL AS Z. TNI & - PL e v2 S 
, : 1 PAP "bee TN PL DAN 
DL Gan A Ot atom LET NS IL (IL Lau ci BA va bi Rat Ana AS, IP) Lao dle-se 
& . ia £ aa - - 2 ala . U- ai . FA D - y3 P9 
tama FS «AL (panam pl pala en eng TEE UNN e - #0 2 
A3 gn AA g Bh 724 ne LGA Ana Pa 1978. Dan dari Mw'adz bin Jabal, ia berkata: Aku pernah diutus 
Con gl AN Go A29 D 23 ana (Yan 25 ag (yong oleh Rasulullah saw. ke Yaman, yaitu aku diperintah memungut 
4 4 (zakat) dari setiap 30 ekor sapi, seekor tabi' atau tabi'ah (1): dari 
BN Oa AN UB ro LEH K AN EL NGK AL setiap 40 ekor sapi, seekor musinnah (2), dan dari setiap orang yang 
E— GR Ll one Sl gu Keak 56 Slug baligh, satu dinar atau gantinya dengan selembar kain mu'aafiri. (HR 
3 Io ANN apa, 2 Ae Okaa " Imam yang lima, sedang dalam riwayat Ibnu Majah tidak terdapat 
LA NO : 2 ada EA 7r £ PO, TT su “ 
Asal Jeon Dela asa ag Aa » 6 SIS. Alap Gok ola 5 ketentuan orang yang baligh). 
£ SE AG USUS Aa 
la 2 ie 5-45 Laguytamud gl jl, Sanga PI Yaya nap aan 1 CE ICA IN TTL 
# & pd ae ed ds # NN Pe PAMA TPP ora Lensa NAYA 
Papan NA TAN 
emg NI SONIA Ata td 2 9 jaan aan dus “9 Te Ba o£ IL G0 ep LI on9 10 ee 
i bui NN ian CE Gaya GITU Upb ya Ual 
1977. Dan tentang hadits ini, yang dari riwayat Zuhriy, dari 4 Aa Tata .7 - 4. oi 
Sazlim itu adalah mursel -dikatakan-: Maka apabila onta itu (berjum- MN“ polagyag e Kanan pa Pas PANAH 2 
lah) 121 ekor sampai dengan 129, maka (zakatnya) 3 ekor bintu labun. — ra ti Pa 1 “4 
Lrabila ia (berjumlah) 130 ekor sampai dengan 139, maka (zakatnya) p AL 2 IPAR I LL ya PuM Le Aan na TEA 
2 ekor bintu labun dan seekor higgah. Apabila fa (berjumlah) 140 ekor Ma er, opo LUAS Ama 19 GOL cyolag Bah 
saripsi dengan 149, maka (zakatnya) 2 ekor higgah dan seekor bintu 4 » Na RP ga 
jabun. Apabila ia (berjumlah) 150 ekor sampai dengan 159, maka Te BNN AN AA EME AA MA 
(cakatNya) 3 ekor higgah. Apabila ia (berjumlah) 150 ekor sampai ia 3 TOM ke (9 M3 yel AYU 


dengan 169, maka (zakatnya) 4 ekor bintu labun. Apabila ia (berjum- 
iah) 170 ekor sampai dengan 179, maka (zakatnya) 3 ekor bintu labun 
Gan seekor higgah. Apabila ia (berjumlah) 180 sampai dengan 189, 


4 £ ia (1) Tabi': sapi jantan berumur 1 tahun, dan tabi'ah: sapi betina berumur 1 tahun. 
maka (zakatnya) 2 ekor higgah dan 2 ekor bintu labun. Apabila ia @) Musinnak Ssi OOtpi berumair 7 tahun, 


1172 dll 








| 




















1979. Dan dari Yahya bin Hakam, bahwa Mu'adz berkata: Aku 
diutus oleh Rasulullah saw. mengambil zakat kepada penduduk 
Yaman, yaitu aku diperintah memungut (zakat) dari sapi, pada setiap 
30 ekor, (zakatnya) seekor tabi', dan pada setiap 40 ekor, (zakatnya) 
seekor musinnah- Lalu mereka mengusulkan kepadaku, agar aku 
memungut (zakat) sapi yang (berjumlah) antara 40 sampai S0 ekor, 
sapi yang (berjumlah) antar 60 sampai 70 ekor, dan sapi yang (berjum- 
lah) antara 80 sampai 90 ekor. Lalu aku menghadap dan memberitahu 
Nabi saw., kemudian aku diperintah jangan memungut apa yang di 
antara kedua jumlah itu. Ia menduga bahwa jumlah-jumlah antara 
kedua nishab itu tidak ada kewajiban zakatnya. (HR Ahmad). 


IPS YP 90 OLI 3, G2 HA Pln 
MLS Soy Ilyaraoye — am AJ jo ea Ay 


2, LIL Dee 20 


LS 7 He Peta Ta SPL et SL 
BEE GA EYANG AN EU Aa Ke 
: lai SER AEY ae “seba 
dapat Plt MA BEN, 


1986. Dan dari seorang laki-laki —yang disebut Si'run-1) dari 
dua orang 'amil zakat Rasulullah saw., bahwa kedua orang 'amil itu 
berkata: Rasulullah saw. melarang kami, untuk mengambil syafi', 
yaitu binatang yang dalam perutnya ada anaknya. (HR Ahmad, Abu 
Daud, dan Nasai). 


ag ata TAN A Tea Makan” 0013 ane 
“NG 


KENYAA Joa, dhan OI 1 M6 Aas gyAng 33 —YANN 
/ s9 YR. 


” 


2 
77 SEK AA 0 Lg, a10 NS 737 1 
| YEle 3 h: 


- 03 Ar. 1 . 4 
or ea Ae NEO lanang 


LAI GAN 2 pergn BIL AT 1 Bp IG ta 
Kn PAN MAMA EPA Sa Jan ae 9. aye pa LG AS 
1 , 
— Nb boh Pleo— 


(1) Yaitu: Ibnu Daisan. 


1174 


1981. Dan dari Suwayd bin Ghafalah, ia berkata: -' Amil zakat 
Rasulullah saw. datang kepada kami, lalu aku mendengar ia berkata: 
Sesungguhnya pada masaku, kami tidak mengambil (zakat) binatang 
yang masih menyusu, tidak memisahkan antara (binatang) yang terkum- 
pul, dan tidak (juga) menggabungkan antara (binatang) yang terpisah. 
Ada seorang datang kepadanya membawa seekor onta besar gemuk, 
lalu si 'amil itu tidak mau menerimanya. (HR Ahmad, Abu Daud, dan 
Nasai). 


LS Pr Pl 


2 Bee SAR Tan IR API? 
LN — ye re Ea — pe degan) MAY 


PL PAP UN db Or32 na n3arloe 9 (1 


Y 0g 29, Al 
“odong dip Kaceya (ora pabudad ya YG MN an 


pe bt PPU er 


8 tata PAN "tar NAGA GL AA ng 

PA AA AAA ap TN YAN ASI Ah ya 
TG DerngbaA Oelnagpaaa Angan PA aa Aa TAAT NA 
SA EA) PENA Pe Sp Prota PA ia 

Nu Aa. KAA St Ki ia 
— NIP 2r31: 2 put) 24 19 0 A2 ny erat Nya da La 
1982. Dan dari 'Abdullah bin Mu'aawiyah Al-Ghaadliri —dari 
Bani Oays- ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga perkara, 
yang barangsiapa melakukannya berarti ia telah merasakan keni'matan 
iman, (yaitu) orang yang mengabdi kepada Allah semata-mata, karena 
sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, memberikan zakat 
hartanya dengan niyat yang ikhlas, dan memastikannya setiap tahun. 
Ia tidak memberikan binatang yang sudah sangat tua, tidak yang 
banyak kutunya, tidak yang sakit, dan tidak yang kecil kurus, akan 
tetapi (diambil) dari yang pertengahan dari harta kekayaan kalian. 
Karena sesungguhnya Allah tidak minta kepada kalian (harta) yang 
paling baik, dan tidak (juga) menyuruh kalian dengan (harta) yang 

paling jelek. (HR Abu Daud). 


Tp Ge EP) TEA 2 74 2 A91 
AI BLS Sp 


“. 5 7 
o 2111 11133? 261 en 0 pg. 2112 Sangga Sat 


AGS ESA da bup NN Bad der Aaja 


Pa 


1175 



















































































A La PA PA PN Ted Pe P0, ga 2 Ahh 
PIA 3 PAP AAN Pp MEN PPN Ia NUN 


PG 
YO IT Aa Pa Lea 21 UII, G5 
GAS Jawa A20 23 A0 Welas Maid LL BG oaa 
AAN otak? 


In 


Pa Tsel aah. Yoh 160 ente ye Gan 
SAE GPAN Nono Ae LAN H0 ASl egg Lu BITOO 


In Lan an M3 LN YO2 235 11 peti 
olah puas as es, A1 Ira pd La | 


LG j7 03 Mata Da ,2 On pe” ANA Pelat 7 
» Ps 


33 Pr 
FnyAle MI lo u Poeada: Usah TN pa ge lta 


, PA tr 

p Nota ee SH ta Pe 

Pe SAYA oya 

1983. Dan dari Ubay bin Ka'b, ia berkata: Aku i 

oleh Rasulullah saw. sebagai 'amil zakat, lalu aku aa 15. 
rang, tetapi tidak kudapati dalam hartanya itu melainkan bintu 
makhadi, lalu aku beritahukan kepadanya bahwa dia itu sebagai zakat- 
nya. Lalu ia menjawab: (Binatang) itu tidak ada air susunya dan tidak 
bisa dikendarai, aku tidak mau menghutangkan kepada Allah binatang 
yang tidak ada air susunya dan yang tidak dapat dikendarai, tetapi 
inilah seekor onta yang gemuk, ambillah dia. Lalu aku menjawab: 
Aku tidak akan mengambil sesuatu yang aku tidak diperintahkannya, 
inilah Rasulullah saw. dekat kepadamu. Kemudian ia keluar bersama: 
ku sambil membawa onta itu sehingga kami sampai di hadapan 
Rasulullah saw., lalu ia menyampaikan berita itu kepadanya. Lalu 
Rasulullah saw. bersabda: Yang demikian itu adalah yang menjadi 
kewajibanmu, tetapi jika engkau dengan suka rela hendak berbuat 
baik, maka kami (pun) akan menerimanya dari kamu, dan Allah akan 
memberi pahala kepadamu dalam soal itu. Ia berkata: Ambillah dia. 
Lalu Rasulullah saw. menyuruh untuk menerimanya dan mendo'akan- 
nya untuk diberkati. (HR Ahmad). 


£ ae 
HE AG NIS opa ML 
2 2, Panu H5 0 2d 
“2 Lp p2 ID 
GA TI LOL T BA 
2 » 
Hera TIP sat las Ta aa Gaseh Ong 


1176 





KLB PN Ah ARA Peak "Ad Lage Oa 
Pia Oa dae Aing An ae PAS, all gyas 


.- “ LN 
IP sub nyenJU 


1984. Dan dari Sufyaan bin 'Abdullah Ats-Tsagafie, bahwa 
'UJmar ibnul Khatthab berkata: Lampauilah anak domba yang dibawa 
penggembala dan jangan engkau ambil dia, jangan engkau ambil yang 
mandul, jangan yang perahan, jangan yang bunting, dan jangan yang 
pejantan (pemacak). Tetapi hendaklah engkau mengambil jadza'ah 
dan tsaniyyah, yang demikian itu pertengahan antara yang paling jelek 
dan yang paling baik. (HR Malik, di dalam Muwaththa”) 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan ”Dan ia menambah 2 ekor kambing 
apabila mudah mendapatkannya atau (menambah) dengan 20 dirham” 
itu, menunjukkan bahwa 'amil zakat harus mau menerima binatang 
yung lebih rendah serta mengambil kekurangannya itu dari jenis lain. 
Begitu juga sebaliknya. 

Perkataan ”Pada setiap 100 ekor, (zakatnya) seekor kambing” itu, 
maksudnya bahwa tidak wajib zakat kambing yang keempat sehingga . 
genap mencapai jumlah 400 ekor. Demikian pendapat Jumhur. 

Perkataan "Dan jangan diambil untuk zakat kambing yang sudah 
sangat tun, jangan pula yang cacad” itu, Syarih berkata: Ukuran 
menentukannya masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat: kam- 
bing yang tidak memenuhi syarat untuk gurban. Termasuk dalam 
kategori cacat: kambing sakit, kambing jantan yang lebih rendah jika 
dibandingkan dengan yang betina, dan kambing yang terlalu muda jika 
dibandingkan dengan yang lebih tua. ' A 

Perkataan” — Gd! ”, Ibnu Hajar berkata di dalam Fat- 
hul Bariy: Perkataan tsb. bacaannya masih diperselisihkan, akan tetapi 
yang paling banyak membaca dengan ”Al-Mushahaddig” « pemberi 
shadagah, maksudnya: si pemilik. Begitulah pendapat yang dipilih 
oleh Abu 'Ubayd. Dan maksud hadits tsb. ialah: kambing yang sangat 
tua dan yang cacat sama sekali tidak boleh untuk zakat. Dan kambing 
pejantan tidak boleh diambil sebagai zakat, melainkan dengan idzin si 
pemiliknya, karena ia termasuk yang diperlukan. Dan mengambil 
kambing tsb. tanpa idzinnya adalah berarti menyusahkan. Karena itu, 
pengecualian dikhususkan pada yang ketiga ini. Di antara mereka ada 
yang membaca dengan ”Ai-Mushaddig' yaitu: 'amil zakat. Jadi inimem- 


1177 




















berikan isvara" boleh menggantikan (menyerahkan) untuk memungut 
zakat itu kepada "amil menurut ijtihadnya, karena waktu itu ia bertin- 
dak sebagai wakil. Oleh sebab itu, ia tidak boleh mengeluarkan yang 


tidak ada mashlahahnya, jadi terikat dengan gaidah-gaidah. Ini adalah 


pendapat Syafi'ie. 5 

Perkataan "Jangan menghimpun antara (binatang) yang terpisah, 
dan jangan (pula) memisahkan antara (binatang) yang terhimpun, 
karena takut terkena zakat” itu, Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul 
Bariy: Imam Malik berkata di dalam Al-Muwaththa' tentang maksud 
kalimat tsb., sebagai berikut: Umpama ada tiga orang yang masing- 
masing mempunyai 40 ekor kambing, berarti sudah terkena zakatnya, 
lalu mereka menggabungkannya menjadi satu, sehingga masing-masing 
tidak wajib mengeluarkan zakatnya melainkan seekor kambing. Atau 
ada dua orang bersekutu mempunyai 201 ekor kambing, jadi mereka 
berdua wajib mengeluarkan zakatnya 3 ekor, lalu mereka memisahkan 
kambing-kambing itu, sehingga masing-masing tidak berkewajiban 
mengeluarkan zakatnya melainkan satu ekor kambing. Syarih berkata: 
Isi menjunjukkafh haramnya "hilah” (1), dan menunjukkan juga diha- 
ruskannya menggunakan konteks bahasa sesuai dengan tujuan-tujuan 
yang dimaksud. 

Perkataan ”Dan kambing yang dimiliki oleh dua orang yang 
bersekutu, hendaklah mereka kembali dengan sama” itu, Al-Khath- 
thabiy berkata: Yang dimaksud ialah, misalnya ada dua orang mempu- 
nyai 40 ekor kambing, yang masing-masing orang dari keduanya 
mempunyai 20 ekor, dan kambing yang menjadi milik masing-masing 
pun sudah diketahui. Jadi mereka dikenakan zakat seekor kambing. 
Lalu 'amil mengambil zakat yang seekor itu dari salah seorang 
pemiliknya, maka pemilik yang lain harus mengembalikan kepada 
rekannya itu separo dari harga kambing tsb. 

Perkataan "riggah” itu, yang dimaksud adalah perak murni, 
dalam bentuk perhiasan maupun bukan. 

Perkataan “ma'aafira” itu, adalah nama bagi satu gabilah dari 
Hamdan, yang biasa membuat pakaian ma'aafiriyah. Jadi kata 
”ma'aafira” dalam hadits tsb. yang dimaksud adalah pakaian ma'aafi- 
riyah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Daud. Ibnu Abdii Barr 
berkata: Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa menurut sunnah, 
zakatnya sapi itu adalah seperti yang tersebut dalam hadits Mu'adz 
(1978), dan ini adalah nizhab yang sudah disepakati. 


(1) Yaitu, satu perbuatan untuk mengelakkan dari kewajiban. 


1178 


Perkataan ”Yang masih menyusu” itu, menunjukkan bahwa zakat 
binatang, tidak akan diambil dari binatang yang kecil, yang masih 
menyusu. 


3. BAB: TIDAK ADA ZAKAT PADA HAMBA, KUDA, DAN 
KELEDAI 


— CD IN, YA) KAK Maa DP Pt Led 
GEAR KL AN Ion Mtrona Ios NAN 
ng Tn Tari YP 
Ta ane ai NAN 2 
1985. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


"Tidak (wajib) atas seorang muslim, membayar zakat pada hambanya, 
dan tidak pada kudanya.” (HR Jama'ah). 





72 9x, OB PPL 92 NA 
& “In KA KA.» O pon 7 “3 z3 Pd 
BAY ny AB Gal Solo A5- MAN 
Pa 
2 La 
SS 
— 
1986, Dan bagi Abu Daud, dikatakan: "Tidak ada zakat pada 


kuda dan hamba, melainkan zakat fithrah pada hamba”. 


2 2 Pep Ter 


sei SL AN NBA AG, NAAV 


1987. Dan bagi Ahmad dan Muslim -dikatakan—: "Tidak ada 
zakat pada hamba, melainkan zakat fithrah.” 


P Ina 79 14 Ar “3 Go «uga PTN 4 
Ko LGGh) na) Unnes lang — Renyag — AAA 


ES CA AU ANU ATA PEP UA An brng y 3 PO PPL tt 
LS NA JAN pa “0 IA 


SS 
1 -— 
“ 


1179. 





KAS ne 3 ? 


22, “Bt 0. & t: 
SEA BAE AS 


POP 11 A99 t- Lp 3 oh B3 DP gn J3 
el Ay 


Mann SEP, Lau Ke ole Jas Ac 


1 
—— Po — 


1588. Dan dari "Umar — datang sekelompok orang dari pendu- 
duk Syam kepadanya, lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah 
mendapat harta banyak, (yaitu) -kuda dan hamba—. Kami suka (kalau) 
pada harta-harta tersebut dikenakan zakat sebagai pembersih buat 
kami. "Umar berkata: Apa yang dflakukan oleh dua orang 1) shaha- 
batku sebelum aku, itulah yang aku lakukannya, lalu ia bermusyawa- 
rah dengan shahabat-shahabat (Nabi) Muhammad saw., dan di antara 
mereka ada 'Alie, lalu 'Alie berkata: Itu baik (saja) kalau dia itu 
bukan merupakan penghasilan tetap yang mereka (ahli Syam) akan 
dipungutnya sesudahmu nanti. (HR Ahmad). 


8 2, AN LA) 21 
dana Yes 1296 SAS R3 AA 


go. 2x36 AA 


55 Ata 2 NN YA: sala an Peron ed nanra AS 


erat Le Ap, 


2 ot ne Proton, LES RA NI 


1989. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. (per- 
| nah) ditanya tentang keledai kota: Apakah ada zakatnya? Lalu 
| Rasulullah menjawab: Sedikit pun tidak ada keterangan yang datang 

kepadaku tentang persoalan itu, melainkan ayat yang satu ini, yaitu: 
"Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebe- 
rat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” — (HR Ah- 
mad, dan yang sema'na terdapat di dalam Bukharie Muslim). 


Penjelasan 
Syarih berkata: Perkataan "Tidak (wajib) atas seorang muslim 
membayar zakat pada hambanya, dan tidak pada kudanya” itu, 


1) Maksudnya: Nabi sendiri dan Abu Bakar. 


1180 





menurut Ibnu Rasyied, yang dimaksud adalah jenis kuda dan hamba, 
bukan perorangannya. Sebab tidak ada perselisihan pendapat di 
kalangan ulama, tentang zakat pada hamba yang dipekerjakan, demi- 
kian pula pada kuda yang dipersiapkan untuk kendaraan. Selesai. 
Madzhab Dhaahirie berhujjah dengan dhahirnya hadits ini, ber- 
pendapat: Tidak wajib zakat pada kuda dan hamba, baik yang diper- 
dagangkan maupun yang dipergunakan untuk lainnya. Tetapi penda- 
pat itu disanggah bahwa zakat tijarah itu tetap wajib menurut ijma', 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan lain-lainnya. 
Jadi keumuman hadits ini ditakhshishkan dengan ketetapan ijma' tsb. 
Syarih berkata: Perkataan ”Kalau dia itu bukan merupakan 
penghasilan tetap ... dst.” itu, menurut dhahirnya, bahwa Alie tidak 
menyatakan boleh mengambil zakat dari kedua macam barang ini, 
akan tetapi ia hanya menyatakan baik untuk mengambilnya dari orang 
orang yang tersebut itu, karena mereka telah meminta demikian 


kepada 'Umar. 


4. BAB: ZAKAT EMAS DAN PERAK 


peta LAN Go KV) 3. IR nb 
Ca) 3 “ol, PENA AN CA IPA Va. SIN SL 


e Pe OA 5 7 Sa pa 3 20 0. 
SERENNIA REA aa 3 
Nata 204 


rasa oa ph Pola, 2 BU 


1990. Dari Alie, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”Aku 
telah membebaskan kalian dari zakatnya kuda dan hamba, karena itu 
keluarkanlah zakatnya perak, yaitu untuk setiap 40 dirham, (zakatnya) 
satu dirham, dan tidak ada kewajiban zakat pada 190 (dirham), tetapi 
apabila sudah mencapai 200 (dirham), maka (zakatnya) 5 dirham”. 
(HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi). 


PAT Na ht ta PL 247 ASP gn Lan 
Tea AN Jae an 
Bni 2 
Hn Plot a35) MAN 


1181 


1991. Dan dalam satu lafadi -dikatakan—: "Aku telah membe- 
baskan kalian pada zakat kuda dan hamba, dan begitu (juga) tidak ada 
zakatnya pada (perak) yang kurang dari 200 (dirham).” (HR Ahmad 
dan Nasai). 


CPI ya, y Ag IL hn Bal Ae Tega 
ana ul c (adal goa dl 6 Tina 053 —AAY 
& PA 20 (K3 PP red 81- 1 
IN ane Ag AA 33 
Bini ya 3 17L 733 22, 2a 9 Fa bi 


“EA Opa Aa SG 9 A30 


- Ama Pars, re 


1992. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari S ugiyah (1). Dan tidak 
ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak ada zakat 
(pula) pada korma yang kurang dari 5 wasag (2).” (HR Ahmad dan 
Muslim). 





PT KAK AN LAN AS Na, NAAY 


1993. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 
Bukhari dari Abu Sa'ied. 


ASK TEE ende MA 


. AP LL p 


LI UP, se 2 
Aa TRY PA SL 


N 


(1) Satu Ugiyah: 40 dirham (Lihat: Tarjamah Bulughul Maram, him. 296). 

(2) Satu Wasag: 60 sha', satu sha' — 4 mud, dan satu mud - satu kaupan dengan 
dua tangan yang besar, yang kira-kira 2Y2 blik susu. (Lihat: Tarjamah Bulughul Maram, 
hlm. 296), i.k. 653 kg (lihat Fighazzakat, oleh Al-Oardiawi, 1:374). 


1182 





7 377 1237 da ai DU 920 Gan 0 


GO Sa Ga yas PAN ARP 


aa 233 7. 


12 Tearaa P4 
JEANS (Ae IG Ian Ga pie SIK 
- opo — 


1994. Dan dari Alie bin Abi Thalib, dari Nabi saw., ia bersabda: 
” Apabila engkau mempunyai (perak) 200 dirham - dan sudah sampai 
satu tahun — maka zakatnya 5 dirham (3). Dan tidak ada kewajiban 
zakat — ya'ni pada emas — sehingga engkau mempunyai 20 dinar (4). 
Maka apabila engkau mempunyai 20 dinar — dan sudah sampai satu 
tahun — maka zakatnya setengah dinar.” (HR Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan wajibnya zakat 
perak, dan banyaknya 2”240. Aku tidak menjumpai adanya perselisih- 
an dalam hal itu. Hadits itu juga menunjukkan adanya nishab (ukuran 
minimum) dalam zakat perak, dan sudah menjadi kesepakatan para 
ulama. Dan nishabnya: 200 dirham. 

Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: Tidak ada yang menyalahi tentang 
ushabnya perak itu 200 dirham, melainkan Ibnu Habieb Al-Andalu- 
se, Ja berpendapat: Semua penduduk satu negeri, masing-masing 
menggunakn mata uang sendiri-sendiri. 

Perkataan "Apabila engkau mempunyai (emas) 20 dinar ... dst.” 
itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa nishab emas itu 20 dinar. 
Begitulah pendapat yang paling banyak dari kalangan ulama. 

Perkataan ”Dan sudah sampai satu tahun” itu, menunjukkan ada- 


nya "”haul” dalam zakat emas. Begitu juga dalm zakat perak. Ini 
adalah merupakan pendapat yang paling banyak dari kalangan ulama. 


Perkataan ”Zakatnya separo dinar” itu, menunjukkan bahwa 
zakat emas itu adalah 2,590. Dan dalam hal ini aku tidak mengetahui - 
adanya perbedaan pendapat. 


(3) Perak: 1 dirham - 2,975 gram, 200 dirham & 59S gram. (Lihat: Fighuz Zakat, 
Yusuf Oardlawiy 1:260). 

(4) Emas: 1 dinar - 4,25 gram, 20 dinar & 85 gram. (Lihat: Fighuz Zakat, Yusuf 
Oardlawiy 1:260). 


1183 

















5. BAB: ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN 


ara» aa GE ajaa MA 
10135 13 TA MAY TA Pan Marga 


PF Teng (AS 


! Ken Us Head ' 


1995. Dari Jabir, dari Nabi saw. ia bersabda: "Pada (tanaman) 
yang mendapat air dari sungai dan hujan, (zakatnya) sepersepuluh 
(104), dan pada (tanaman) yang disiram dengan tenaga binatang, 
(zakatnya) seperdua puluh (590).” (HR Ahmad, Muslim, Nasai, dan 
Abu Daud. Dan Abu Daud berkata: Sungai dan mata air). 


Pen Aa Tetap 


GA An EGA TAS Ag NAN 


CA L bata aa 
— ae | Lag ai SAN! h. KP 


Bor 21 PPP Ah 


Sa ISA Kaya: Saat Bot 


LO 


Pe 
... Gin AN 


1996. Dan dari Ibnu "Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Pada 
(tanaman) yang disiram hujan dan mata air — atau yang menyerap 
dengan akarnya —, (zakatnya) sepersepuluh (10X), dan pada (tanam- 
an) yang disiram dengan irigasi, (zakatnya) seperduapuluh (590).” 
(HR Jama'ah, kecuali Muslim. Akan tetapi di dalam lafadh Nasai, 
Abu Daud, dan Ibnu Majah: menggunakan kata "ba'lan” sebagai 
ganti kata ”tsariyan” (yang ma'nanya sama). 


an pa LL AL ND yang 3 otot 
Gs pasa 3 Soto AAN 


1184 


Pe aa im sid 2. 23 13, VE 274 Fs 
Ic 3 49 
BL Langh Pora ia. 
25 oo 24 29 


SA ot aa 252,039 Da B 9 


1997. Dan dari Abu Sa'ied, dari Nabi saw., ia bersabda: Tidak 
ada (zakat) pada (buah-buahan) yang kurang dari 5 wasag: dan tidak 
pada (perak) yang kurang dari 5 ugiyah, dan tidak pada (onta) yang 
kurang dari 5 ekor.” (HR Jama'ah). 


ea F3 29 


ah 7 3g 2, 3x 2 angan 
AS La ae PAN PN KA GIE 23, » NAGA 
AG, ara Osing) 
5 


1998. Dan dalam satu lafadh bagi Ahmad, Muslim, dan Nasai 
-dikatakan—: "Tidak ada zakat pada korma dan biji-bijian yang kurang 
dari 5 wasag.” 


23 an 


pg LP - 3, 2 


. 


1999. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat dengan lafadh: Min 
Isamamm (buah-buahan). 


2 aa P1 en an agan . 


GEN TANDAN Oa kta gag Ae 


P4 


| G1 La 
Ap IOS Toba rta lya Cg 


2000. Dan juga dari Abu Sa'ied, bahwa Nabi saw. bersabda: 
”Wasag itu 60 sha'.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah). 


gr 3 er “ a ah 229 “2 yah At Pl hd 
AA “8 Obor KH, Ne lea pala gl sal TN NA 
2“ 2 


Caps 


1185 


2001. Dan bagi Ahmad dan Abu Daud -dikatakan-—: "Tidak ada 
zakat pada (biji-bijian) yang kurang dari 5 wasag.” Dan wasag itu 60 
sha”. 


KANG PE RENA WA ye AN 


42 


5 PP P PELAT 2 P3 
Ga P3 NG Ae JA Oh Peslem At 
32 2 AN 
BU, KW MANA Gn Adaa Oka 5 
HAL PD ot - 


2002. Dan dari 'Atha' bin Saa-ib, ia berkata: Abdullah bin 
Mughirah berkehendak mengambil zakat sayur-sayuran dari kebun 
Musa bin Thalhah. Lalu Ibnu Thalhah berkata: Tidak ada (hak) 
bagimu untuk yang demikian itu, sebab Rasulullah saw. pernah 
bersabda: "Tidak ada zakat pada (sayur-sayuran).” (HR Al-Atsram, 


di dalam Sunannya). 5 


Hadits ini termasuk hadits-hadits mursal yang paling kuat, karena 
Orang-orang yang memursalkannya itu dapat dijadikan hujjah. 
x 


TA 121 fat PGA TN ALL Ye 4 LP sa 
Tengpagae AA olesan Aa Ka N 


93 0 03 0 4 ng FE (23 ye 

Kania aan la, 12 Sauna" 

PELA Ma 25 31 2 PEN Ly ID 2 

kene P Sepanegak kang FA 
At A4 At MUSI 


Pd 
—. ob te CET Po 3 Gigat & 
2003. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 


pernah mengutus "Abdullah bin Rawaahah, lalu ia menaksir korma 
ketika sudah masak, sebelum sedikit pun dimakan, kemudian ia 


1186 


incmberikan alternatif kepada orang Yahudi, apakah mereka akan 
mengambil menurut taksiran itu, atau mereka sendiri yang akan 
menyerahkannya kepada golongan mereka sendiri dengan (standard) 
taksiran itu, agar zakatnya bisa diperhitungkan sebelum buah-buahan 
itu dimakan dan dipisahkan. (HR Ahmad dan Abu Daud). 


Aa Oa Meida SKA FP Pola 


AMAN GT AAC TA AG AA SE an Ai 
» Ipen 1A 0. 
— Ape Sao. aa TEKYA 4 103 


2004. Dan dari 'Attaab bin Asied: Bahwa Nabi saw. pernah 
mengutus seseorang kepada satu gaum untuk menaksir batang-batang 
anggur dan buah-buahan mereka. (HR. Tirmidzie dan Ibnu Majah). 


peoket "4 1275 IA 1873 Sekali 


“4, “ 
AI Peang SER Ae 
MAA net, 


2005. Dan juga dari 'Attaab bin Asied, ia berkata: Rasulullah 
saw. pernah menyuruh kami, agar anggur itu ditaksir sebagaimana 
korma (juga) ditaksir, Jalu diambil zakatnya (berupa) kismis, sebagai- 
mana diambil zakat pohon korma (berupa) buahnya. (HR Abu Daud 
dan Tirmidzie). 


De Pain) YA Peta ?3- 0 2 
aa sd8 2 POLA DAYA Ha 
Oei AA UAN OP IAS Je II OI or 


“ KAA Lasigg. CM 29 Na naa 


- Apel P toy — 


1187 
































2006. Dan dari Sahl bin Abi Hasymah, ia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Apabila kamu menaksir, maka ambillah dan tinggal- 
kanlah sepertiga, tetapi jika, kamu tidak meninggalkan sepertiga, maka 
tinggalkanlah seperempat.” (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu 
Majah). 


Inn er aa: Ge “Lah PJ V 
Osman gaya | SEA YIN 


4 

Ni 

Aha HAJI 25 290293 AELAR 
» & 
Ana BU Nge Ln3) v3 ae dang pele M Iao 
243 IL pt 


PE YIKY,) tol. KA entah Gale 


2007. Dan dari Zuhrie, dari Abu Umamah bin Sahl, dari 
ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw. (pernah) melarang mengambil 
zakat dari korma yang rusak dan korma yang buruk. Zuhrie berkata: 
Kedua korma tsb. berasal dari Madinah. (HR Abu Daud). 


IG au GI At gg KAN KAA 


Gg Jang an JS Ia Iyeeodalg oo-NeA 
” Of wd 2 2? 273 2 53 pa Dri 
Tan Oa Rp Ga TE akn Sa 


14 Pa H 


La ta Esa PANEN Idagae 


2008. Dan dari Abu Umamah bin Sahl, tentang firman Allah 
yang berbunyi, "Dan janganlah kamu pilih yang jelek dari padanya 
(untuk) kamu dermakan” (1) itu, yang dimaksud ialah: korma yang 
tidak baik dan yang kwalitetnya rendah. Jadi Rasulullah saw. melarang 
mengambil zakat (yang kwalitetnya) rendah. (HR Nasai). 


Penjelasan: 
Syarih berkata: Perkataan-”Pada tanaman yang disiram hujan” 
itu, termasuk salju, embun atau gerimis. Sedang yang dimaksud "mata 


(1) S. Ai-Bagarah 267. 


1188 


sir” inlah: sungai-sungai yang mengalir, yang dapat menyiangi tanam- 
tariaman tanpa mempergunakan alat. 

Perkataan '“atsariyah”, Al-Khatthabiy berkata: Yaitu, tanaman 
yang menyerap air dengan akarnya, tanpa disirami. Syarih berkata: 
Kedua hadits tsb. menunjukkan bahwa zakat 104 itu adalah untuk 
tanaman yang disirami hujan, sungai dan lain sebagainya dari sesuatu 
yung tidak memerlukan biaya. Sedang yang zakatnya 54 itu adalah 
untuk tanaman yang disirami dengan alat dan sebagainya yang 
memerlukan biaya banyak. Imam Nawawi berkata: Pendapat ini sudah 
disepakati oleh para ulama. Jika ada tanaman yang sekali tempo disi- 
ram dengan alat dan sekahi tempo disiram hujan, dengan perbandingan 
yang sama, maka zakatnya 7,540 demikian pendapat ahli ilmu. Ibnu 
Oudamah berkata: Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam 
persoalan itu. Jika salah satu dari keduanya lebih banyak,(1) maka 
hukum dari yang lebih sedikit mengikuti hukum yang lebih banyak. 
Demikian menurut Ahmad, Tsaurie, Abu Hanifah, dan salah satu dari 
dua pendapat Imam Syaffi'ie. - 

Perkataan "Tidak ada (zakat) pada (biji-bijian) yang kurang dari 
S wasag” itu, Syarih berkata: Ini adalah merupakan ketentuan, yaitu: 
S wasag. Jadi, kurang dari itu tidak wajib zakat. Demikian pendapat 
Jumhur. 

Perkataan "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda: 
Tidak ada zakat pada (sayur-sayuran)” itu, Syarih berkata: Hadits itu 
menunjukkan tidak adanya kewajiban zakat pada sayur-sayuran. 
Begitulah pendapat Imam Malik dan Syafi'ie. Mereka berkata: Hanya 
yang wajib ada zakatnya adalah, tanaman yang bisa ditimbang dan 
disimpan untuk makanan. 

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. pernah mengutus Abdullah 
bin Rawaahah, lalu ia menaksir ketika sudah masak ....dst.” itu 
Syarih berkata: Hadits-hadits yang tersebut itu menunjukkan dianjur- 
kannya menaksir anggur dan korma setelah masak. Sementara ada 
yang berpendapat, bahwa buah-buahan yang perlu ditaksir dapat 
ligiyaskan (dipersamakan) dengan anggur dan korma. 

Perkataan "Tinggalkan sepertiga” itu, Ibnu Hibban berkata: Ia 
mempunyai dua ma'na. Pertama, meninggalkn sepertiga atau 2,54. 
Kedua, meninggalkan sepertiga dari buah itu sendiri, sebelum diambil 
kepersepuluh (1076). Syafi'ie berkata: Yang dimaksud meninggalkan 


(1) Maksudnya: Prosentase ini bisa naik turun tergantung perbandingan antara air 
hujan dan irigasi. 


1189 . 


























sepertiga atau seperempatnya itu, untuk dibagi-bagikannya sendiri. 
Ada pula yang berpendapat, maksudnya disisakan untuk dirinya dan 
keluarganya sekedar cukup dimakan. Abu Nu'aim meriwayatkan 
dalam (bab) Shahabah, dari jalan Shalt bin Zabied bin Shalt, dari 
ayahnya, dari datuknya, bahwa Rasulullah saw. pernah menugaskan 
dia untuk menaksir, lalu ia bersabda: 


212 0-09 “ “0m JI 0 Om “0 K 
d 4 - . . . -. . . || aku “A 
IS) 0 pa EK Jo Kal wa 


rail 


Artinya: "Tentukan separo bagi kami, dan tinggalkan separo 
(juga) buat mereka, karena (jika tidak demikian) mereka itu akan 
mencuri dan engkau tidak sampai kepada mereka.” 

Perkataan "Rasulullah saw. melarang ... dst.” itu, menunjukkan 
bahwa pemilik barang tidak boleh mengeluarkan zakatnya dengan 
buah-buahan yang jelek dari buah-buahan yang baik. Yang wajib 
dizakati secara nash seperti ini ialah korma, lalu digiyaskanlah dengan 
itu semua jenis buah-buahan yang wajib dizakati. Demikian pula bagi 
'amil tidak boleh mengambilnya. 


5, BAB: TENTANG ZAKAT MADU 


AL PU ma YAN 33 ag PL 2 PL 
“edi Paw ba SE aa emg eye —Y 
13 Jb Jd alat TN ng Y 4 
Pal Cat 


KEKE NG 2 TE gan 


As 
$ PA de 
Aapb 3 Poly. 


2009. Dari Abu Sayyarah Al-Muta'ie, ia berkata: Aku berkata: 
Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai lebah. Ia bersabda: 
Keluarkanlah 109o-nya. Ia berkata: Aku berkata, ya Rasulullah, 
jagalah untukku daerah lebah itu. Selanjutnya ia berkata: Lalu Nabi 
menjaga untukku daerahnya. (HR Ahmad dan Ibnu Majah). 


1190 


DA yaa Lo 8 2 aa Ld NA, 2 op 2 KA 
.i2 
— 


CA tender Aa GL enam 3 PL 


N 


pa A5 LA 3 


age Natan HENNA ya IA Adanya AN 


2010. Dan dari 'Amr bin Syw'aib, dari ayahnya, dari datuknya, 
dari Nabi saw.: Bahwa ia mengambil 1096 dari madu. (HR Ibnu 
Majah). 


Log “3 LL hat” 12 


Pu ? o. 4 1 3 - star | 

Soya geo -d SL AN) 39 

Sa 3 Sp 2123 Latan 3G TO 233 had 

AI 203 da La M0) AJE in PADI 
- Z Pa 

Pala AA Teller AOA CN ANT PR oabat 


He OayL, CG Ig: Ae 


# 


20an Ye 23 SA ANE LING KN IS 
Ki Saka 3 Iuran Tu Oles 
Dc Sespot 11 2 233 3 ea Pa” Ta 
V3 AIA Lab rip PAN Jo ISO 
en III 3 9D 9 "OT 
AN ba Pet Ma K beat DLS AL 
2011. Dan pada satu riwayat -dikatakan- ia berkata: Hilal, salah 
scorang dari Bani Mut'aan, datang kepada Rasulullah saw. membawa 
1096 dari madunya. Dan ia pernah minta kepada Nabi agar lembah 
yang namanya Shalabah itu dijaga, lalu Nabi menjaga lembah itu 
untuknya. Setelah Umar Ibnul Khatthab berkuasa, Sufyan bin Wahb 
berkirim surat kepada Umar, menanyakan hal itu. Lalu Umar 
membalas (berkirim surat): Jika Hilal menunaikan untukmu sesuatu 
yang pernah ditunaikan kepada Rasulullah, (yaitu) mengeluarkan 1076 
dari (madu) lebahnya, maka jagalah untuknya lembah Shalabah itu. 
Apabila tidak demikian, maka sesungguhnya ia itu tidak lain hanya 
bagaikan tetesan air hujan, yang dinfmati oleh siapa saja. (HR Abu: 
Daud dan Nasai). 


Pe Aa & 


2 ma 2. Ce 
spenA 9) 32 SO YAY 


Peron 2m 300373 a63” 


PA 239 


1191 





Rr ——ui” 


2012. Dan bagi Abu Daud, dalam satu riwayat yang sama 
dengan itu —dikatakan-: Ia berkata: Untuk setiap 10 girbah, (zakat- 
nya) satu girbah. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits Abu Sayyarah diriwayatkan juga oleh Abu 
Daud dan Baihagie, tetapi dia itu mungathi', karena berasal dari 
riwayat Sulaiman bin Musa dari Abu Sayyarah. Imam Bukhari berka- 
ta: Bahwa Sulaiman itu tidak bertemu seorang pun dari shahabat-sha- 
habat Nabi. Dan tidak ada satu pun hadits shahih yang menerangkan 
tentang zakatnya madu. 


Shalabah, adalah satu lembah milik Bani Mut'aan, demikian 
pendapat Bukrie dalam Ensiklopedi Negara-Negara. Hadits-hadits da- 
lam bab ini telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ahmad, dan Is-hag 
tentang wajibnya zakat madu, yaitu 10X. Imam Tirmidzi mencerita- 
kan hal itu dari kebanyakan ahli ilmu. Tetapi Imam Syafi'ie, Malik, 
dan Tsaurie — menurut cerita Ibnu Abdil Barr dari Jumhur -— mereka 
berpendapat, tidak wajib zakat madu. Al-'Iraagie memberi isyarat, 
dalam syarah Tirmidzie, bahwa apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil 
Barr dari Jumhur itu, lebih kuat daripada yang diriwayatkan oleh 
Tirmidzie. 

Ketahuilah bahwa hadits Abu Sayyarah dan hadits Hilal itu, kalau 
sekiranya bukan Abu Sayyarah, tentu kedua hadits itu tidak menun- 
jukkan wajibnya zakat madu, karena keduanya itu berbuat shadagah 
sunnah. Sedang penjagaan yang dilakukan oleh Nabi untuk kedua 
orang itu sebagai imbalan jasa. Ilat itu diikatnya oleh Umar, karena itu 
ia memerintahkan seperti itu. Kalau seandainya yang dilakukannya itu 
adalah zakat, tentu Umar tidak akan memberikan alternatif demikian. 
Dan hadits-hadits yang lain dalam bab ini tidak layak dijadikan hujjah 
bagi wajibnya zakat madu. 














6. BAB: ZAKAT BARANG GALIAN DAN LOGAM 


PI PIL I LIL Lai Pe 213 IA OP 


e PELAN La II 9 TAK NI L 
Hata AN PNG syaa geber), 


1192 





2013. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Bina- 
tang pemburu itu bebas, sumur bebas, barang logam bebas, dan 
barang galian itu (zakatnya) seperlima (2070). (HR Jama'ah). 


YO LX 202 90 


v2 2 tah L gn 3 
GAN Too pe PENA Met han 0 


Feat 

ar 12 pt “2 Latut “2 ra ada Pe anhu 
EN ka Ga Ro AAN Gala Il) Ode dasi 
29 Peradi Pi 


4. Pi , 
II WLAN 


AN Le saga Ola — 


2014. Dan dari Rabi'ah bin Abdurrahman, dari beberapa orang: 
bahwa Rasulullah saw. memutuskan logam-logam Oabaliyyah untuk 
Bilal bin Harits Al-Muzanie. Oabaliyyah, yaitu satu daerah jurusan 
Fara”. Jadi barang logam itu tidak diambil melainkan zakatnya sampai 
hari ini. (HR Abu Daud, dan Malik dalam Muwathth2). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits pertama menunjukkan bahwa zakat barang 
galian (rikaz) itu seperlima (2096). Dhahirnya sama saja, apakah yang 
mendapatkannya itu orang Islam atau orang dzimmie. Demikianlah 
pendapat Jumhur. Dan mereka sependapat (sepakat) tidak diisyarat- 
kan adanya haul. Bahkan wajib mengeluarkan seperlimanya seketika 
itu. 

Perkataan ”Jadi logam itu tidak diambil melainkan zakatnya” itu, 
adalah sebagai dalil bagi orang yang berpendapat: Bahwa logam itu 
wajib dizakati, yaitu 2/29. 


1193 











DUA 


1. BAB: SEGERA MENGELUARKAN ZAKAT 


RAL ee LN LP on 9 
AA MN GEN LA Man Aietg NO 
2 ant 34 », 8 2721 2 2721039 2,79 
SSS AG #.clas « AO Eh P5 « SN 


TA CAK 5. 2g 


c aan A, g0 7, 
—.a darma Alang om SMAN ac At Nacale 
SN ole — 


2015. Dari "Ugbah bin Al-Harits, ia berkata: Nabi saw. shalat 
'ashar, lalu ia mempercepat, kemudian ia masuk rumah, lalu tidak 
lama ia keluar (lagi). Lalu aku bertanya —atau dia ditanya—, lalu Nabi 
menjawab: "Aku tadi di rumah meninggalkan sekeping emas dari 
zakat, padahal aku tidak suka menyimpannya, itulah sebabnya maka 
sekarang aku membagikannya.” (HR Bukharie). 


AM NA 42 IL II Sada yet 
Sebatas Tan (goa go Enno IAI Hrg — YAN 


) : 3 On SAS, ML - 
— SN BSNP. AA Ya uas KAT 


2016. Dan dari "Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Tidaklah zakat yang bercampur dengan harta itu 
melainkan ia akan menghancurkannya”. (HR Syafi'ie, dan Bukhari 
dalam Tarikhnya). 


La AL LS 29 AR LD 
5 , a, - . . 
Be 39 Ben IG ig sha LI, VW 

PARA ? 3 792 PEN “aa Len 


PA TA INA ERP AA 


1194 


2017. Dan Humaidi menambahkan: Nabi saw. bersabda: ”Ada- 
lah wajib atasmu menzakati hartamu, oleh karena itu jangan kamu 
keluarkan dia (dengan terlambat), karena yang haram itu akan meru- 
sak yang halal: 


x 


Hadits ini telah dijadikan hujjah oleh orang yang memandang 
bahwa zakat itu berhubungan dengan masalah benda. 
Penjelasan: 

Syarih berkata: Tibraan, yaitu emas yang belum dibentuk, dan 
belum ditempa. 

Hadits tsb. menunjukkan diperintahkan segera mengeluarkan 
zakat. Ibnul Batthal berkata: Hadits itu menunjukkan, sebaiknya 
zakat itu segera dikeluarkan, sebab cacad-cacad itu mungkin akan 
terjadi, sedang hal-hal yang menghalang akan menyebabkan gugurnya 
zakat, dan mati pun tidak bisa dihindari, demikian juga menunda-nun- 
da adalah tidak terpuji. 

Yang lain menambah: Segera mengeluarkan itu berarti membe- 
baskan dari tanggungan, bisa menjamin kebutuhan, dan terhindar dari 
menunda-nunda yang tercela, dan lebih diridhoi oleh Allah serta 
menghapuskan dosa. 

Hadits kedua menunjukkan bahwa semata-mata mencampurkan 
zakat dengan harta kekayaan yang lain, adalah penyebab bagi kerusak- 
an hartanya itu. Juga menunjukkan kebenaran alasan orang yang 
berpendapat bahwa zakat itu berhubungan dengan benda. 


2. BAB: MENGELUARKAN ZAKAT 


PPL2 LEK IN TL pan LL uahu 
ISP le ra OEM 
Aki & 
ea GS saat Po 


Po » Na! - 
San Mor Ga ya ES ANp 


2018. Dari Ali ra, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib, bertanya 
kepada Nabi saw. tentang menyegerakan zakatnya sebelum tiba wak- 
tunya. Lalu Nabi memberi keringanan kepadanya tentang yang demi- 
kian itu. (HR Imam yang lima, kecuali Nasai). 


1195 











Pegagan 9 y£a PI 5 ? TP “3 
BAN Je to A Jo Cas ME AN 39 YNA 

47. ,6 35-35 . - "| 
TES HPA Joy PESAN KAN AS 
AN Joy Pu RAS TA 3 Judreyatuan jung 
Pa ena yaa di # 5 ea ak P3 
APA PEN EN ELIA Ae Sia Pet ap VA 3 2 
lai ae LN papan garis 

Ng, IL Ip 7 
Pa YA PAPAN GR KATA AAA IE 
LAI Ntah ai 
e Pete 2 


. (Plot. SAI EA 


2019. | Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw 
mengutus Umar untuk (memungut) zakat, lalu dilaporkan kepada 
Nabi, bahwa: Ibnu Jamiel, Khalid bin Walid, dan Abbas paman Nabi 
saw. semuanya menolak. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Ibnu Jamiel 
tidak ingkar melainkan karena dia itu seorang miskin, semoga Allah 
memberikan kekayaan kepadanya, adapun Khalid, karena sesungguh- 
nya kamu menganiaya dia. Dia telah mewagafkan baju besinya dan 
alat-alat perangnya untuk sabililiah: adapun Abbas, maka zakatnya 
menjadi tanggunganku, termasuk juga yang seumpama dengan ita 
Ba Gan ia bersabda: Wahai "Umar, apakah engkau tidak tahu 

“ : 
pama 25 ma Ta itu adalah saudara kandung ayahnya? (HR 


PATI ES KASN GJANGN 14. 
IA EKA EN AG LEE £ 
DN HUB KB MEA AL ea 


N 


1196 


PEN CEerrrrrroor MMA ng “Tw 


2020. Dan Bukhari meriwayatkan, tetapi di situ tidak menyebut- 
kan nama 'Umar, dan tidak dibicarakan tentang 'Ahas, tetapi ia 
bersabda dalam riwayat itu: "Maka zakatnya itu menjadi tanggungan 
dia, termasuk juga yang seumpama dengan itu”. Abu 'Ubayd berkata: 
Aku menduga - wallahu a'lam - bahwa Abbas menunda zakatnya 
sampai dua tahun, karena satu halangan yang mengaral 'Abbas. Dan 
bagi imam (penguasa) boleh menangguhkan zakat itu, karena ada satu 
segi pertimbangan, kemudian dia mengambilnya. Dan orang yang 
meriwayatkan "Zakatnya itu atas tanggunganku, termasuk yang 
seperti itu” itu, diberi penjelasan: Bahwa ia telah menunda zakat 
sampai dua tahun, (yaitu) tahun itu dan tahun sebelumnya. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Alat-alat perang itu misalnya senjata, kendaraan, 
dan lain sebagainya. Maksudnya, bahwa mereka minta kepada Khalid 
untuk mengeluarkan zakat alat-alat perangnya, karena mereka duga 
bahwa itu diperdagangkan, sedang zakat perdagangan itu adalah 
wajib. Lalu ia menjawab: Tidak ada kewajiban bagiku untuk menge- 
luarkan zakatnya. Lalu mereka mengadukan kepada Nabi saw.: Bah- 
wa Khalid menolak zakat. Lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya kamu 
telah menganiaya dia, karena dia telah mewagafkannya untuk 
sabilillah, sebelum tiba waktunya zakat, karena itu tidak ada zakatnya. 

Dan bisa juga mengandung pengertian: Kalau seandainya ia 
berkewajiban mengeluarkan zakat, tentu ia akan mengeluarkannya, 
dan udak akan bakhil. Karena itu ia telah menyumbangkan dengan 
mewagafkan harta itu di jalan Allah, maka bagaimana mungkin ia 
akan bakhil terhadap kewajiban yang dibebankan atasnya? 

Sebagian mereka beristinbath dengan hadits ini, tentang wajibnya 
zakat perdagangan. Demikianlah pendapat Jumhur salaf dan khalaf, 
yang berbeda dengan pendapat Daud (Adh-Dhahiri). 

Hadits itu juga menunjukkan sahnya wagaf dan sahnya mewagaf- 
kan benda yang dapat dipindahkan. Demikianlah pendapat umumnya 
para ulama, melainkan Abu Hanifah dan sebagian dari ulama-ulama 
Kufah. “ e 

Perkataan ”Maka dia itu tanggunganku, termasuk juga yang 
seumpama dengan itu” itu, adalah memperkuat bahwa yang dimaksud 
dengan ini, yaitu Nabi memberitahu mereka, bahwa 'Abbas mendahu- 
lukan zakat dua tahun. Begitulah menurut apa yang diriwayatkan Abu 
Daud At-Thayaalisi dari hadits Abu Rafi', bahwa Nabi saw. bersabda 
kepada "Umar: 


1197 


























.. 
LO LL GA Le2n Leg “A3 G 


| Joe Lag Lali a0 llomas LS LL 


Kiranya: "Sudah lama kami terima zakatnya 'Abbas tahun perta- 
ma”. 


3. BAB: MEMBAGIKAN ZAKAT DI DAE 
: RAHNYA, BARANG 
YANG DIKELUARKAN HARUS SESUAI DENGAN NASH BUKAN 
NILAINYA, DAN DO'A KETIKA MENERIMA ZAKAT 


ta Ly Se KLB JIAL , £ pat AraA 


L - 1 Le... 53 Pe 
Sp gw 3 Uepasi Lao le YA 
PP tt NA Ai Bo en RD pb ad Alai 


na an OKI . . 
1353 Gelael ae eadB ya IS (nga de dl 


“ Pi Ha 2 3 LS pan “2 97 
AA an ISA aa Kalbe GE NELKG 


2021. Dari Abu Juhaifah, ia berkata: 'Amil Rasulullah saw 
datang kepada kami, lalu ia mengambil zakat dari orang-orang kaya 
kami, lalu membagikannya kepada orang-orang fagir kami. Ketika itu 
aku sebagai anak yatim, lalu aku diberi seekor onta dari (bagian) zakat 
itu. (HR Tirmidzie, dan ia berkata: Hadits ini hasan). 


| 
- 


La aan Nana 2 Yg 213» » 2 
PRA Vde | Seram la HE MNNY 


Pa ne 
“? “. 09 2. 
7 An ur Li Mare AI ALI, 
See BA AA JET JET SK 
AAN TA NN An LE A 
- Layan Ceoliayog yegod Joan, MeodaGtS 
-apb 2D poto, 


, 2022. Dan dari 'Imraan bin Hushain, bahwa ia diangkat sebagai 
amil zakat, lalu ketika ia pulang ditanya: Mana harta zakatnya? Ia 


1198 





menjawab: Apakah untuk (mengambil) harta engkau mengutus aku? 
Kami telah mengambilnya dari tempat yang kami pernah mengambil- 
nya di masa Rasulullah saw., dan kami (pun) telah membagikannya di 
tempat yang pernah kami bagikannya.” (HR Abu Daud dan Ibnu 


Majah). 


La aa Ban Pa TO AK 3 G1 
Skin waienp SBS pola) ANN 
Pe 2 IBI IL ah 


LAN ea P3 - TOM 
Ipa NE Bora Sa IE 
sak»: SID 3 


2023. Dan dari Thawus, ia berkata: Di dalam surat (Nabi yang 
dibawa) Mu'adz (disebutkan): Barangsiapa keluar dari satu daerah ke 
daerah yang lain, maka zakatnya beserta (zakat tanamannya) yang 
sepersepuluh itu, adalah untuk daerah gaumnya.” (HR Al-Atsraam di 


dalam Sunannya). 


na 3 Ana Gea 


7 ” 1 e . 
EU NN ago oa 0 Jon eaoe9—N "Nt 
Ke men Ie AN ee D AA 


— ape aa olsy — 


2014. Dan dari Mu'adz bin Jabal: Bahwa Rasulullah saw. 
mengutusnya ke Yaman, lalu ia bersabda: Ambillah biji-bijian dari 
(zakatnya) biji-bijian: ambillah kambing dari (zakatnya) kambing, 
ambillah onta dari (zakatnya) onta: dan ambillah sapi dari (zakatnya) 
sapi. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah). 

2 


Kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam hadits Abu Bakar 
itu adalah menunjukkan bahwa zakat tidak diperintahkan dengan 
nilainya itu, kalau sekiranya diperintahkan dengan nilainya, maka 
ketentuan itu menjadi sia-sia. 


e3 


1199 





| 
| 








DA NPt Yg 909 


Pe 2 LA net UD 
2 AN an MB ep DUO —Y YO 
Pn Oh 2 SP 114 Ne OA Pol 23K 
» AAN aa tel GNI, TP 


P Zat O2LOL ON PP 


KEB A olah “elyial las Yg Laba 


2025. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Apabila kamu diberi zakat, maka jangan lupa pahalanya 
(yaitu) kamu berkata: ALLAHUMMA IYALHA MAGHNAMAN. 
WA LA TAJ'ALHA MUGHRAMAN - Ya Allah, jadikanlah Jahat. 
nya itu sebagai kekayaan, dan janganlah Engkau jadikan dia itu seba- 
gai kemiskinan. (HR Ibnu Majah). 


LSM Ny 2, 7 &7 sent Lara 
BB AI Rara —YYI 
- 


TA Bh) te 


Pe 
2 BSA 8., « Re PPAP “Aa 1 2 
gl. etele Ju Padi» MS Kas ANTA MA 
ala No BL LINA pen ae 2. 
aya 11 EA Na Ae Fa G3 A3 La 20 


2026. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: Adalah Ra- 
sulullah saw. apabila ada satu gaum datang kepadanya dengan memba- 
wa zakat, ia berdo'a: ALLAHUMMA SHALLI 'ALAIHIM - Ya 
Allah, curahkanlah anugerah atas mereka. Lalu ayahku - Abu Aufa — 
datang kepada Nabi dengan membawa zakatnya, lalu Nabi berdo'a: 
ALLAHUMMA SHALLI 'ALA ABI AUFA - Ya Allah, curahkanlah 


anugerah kepada keluarga Abu Aufa. (HR Ahmad, Bukhari, dan 
Muslim). 


Penjelasan: 


Perkataan "Lalu ia mengambil zakatnya dari orang-orang kaya 
kami, lalu membagikannya kepada orang-orang fagir kami ... dst.” 
itu, Syarih berkata: Hadits-hadits tsb. menunjukkan bahwa diperintah- 
kan mengeluarkan zakatnya tiap-tiap daerah itu adalah untuk orang- 
orang miskin di daerah itu juga. Dan dimakruhkan menyampaikan 
zakat itu kepada orang-orang miskin di daerah lainnya. 


1200 





Perkataan ”Barangsiapa keluar dari satu daerah ke daerah lain 
|. dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa orang 
yang pindah dari satu kita ke kota lain, maka zakat dari hartanya itu 
diberikan kepada penduduk kota yang ditinggalkannya sedapat mung- 
kin. 

Perkataan “Ambillah biji-bijian dari (zakat) biji-bijian ... dst.” 
itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpen- 
dapat bahwa zakat itu harus dari jenis barang yang dizakatinya, tidak 
boleh diganti dengan nilainya, kecuali kalau barangnya itu sendiri 
tidak ada. 

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. apabila ada satu gaum datang 
kepadanya dengan membawa zakat,.ia berdo'a: Allahumma Shalii 
'Alaihim ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dibo- 
lehkannya membaca shalawat kepada selain Nabi-Nabi. Tetapi Imam 
Malik dan Jumhur memakruhkannya. Ibnu Tien berkata: Hadits ini 
masih gelap. Tetapi sekelompok ulama berkata: Orang yang menerima 
zakat hendaknya mengucapkan do'a ini, berdasar hadits tersebut. 
Pendapat ini disanggah, bahwa asal arti shalat itu adalah do'a, yang 
berbeda menurut keadaan yang dido'akan. Maka shalawat Nabi atas 
ummatnya itu adalah satu do'a pengampunan, sedang shalawat 
ummatnya kepada Nabi, berarti sebagai do'a yang menambah dekat- 
nya Nabi kepada Allah. Oleh karena itu, shalawat semacam ini tidak 
layak ditujukan kepada selain Nabi. Hadits itu, menunjukkan disunat- 
kan berdo'a di saat menerima zakat, yang ditujukan kepada si 


pemberinya. 


4.. BAB: ORANG YANG MENYERAHKAN ZAKATNYA KEPADA 
ORANG YANG DISANGKA BERHAK MENERIMA, TETAPI 
, TERNYATA IA SEORANG YANG MAMPU 


Lagi NP 0 YP OIL PLAY IAI 


MG Ang AED Ipa 011 SPA NN 


Ma Mean EK A6 
5 Sola d Alpa2 AA SA daud» 
»” 


vw AG LL 03 na 


£| Y prt 2. 
ng ARIS SI CUSSA PENA YAN 


1201 

















EKO LG pe CB AY aan at. 

“ - 

0S LA GL 290 5 
Joel $ 


eN 
NX 


GE Ela Up Lor ar Be Cat ah 
CA 
SL eh yna Pd “ . 
SS Am AAN RP NA LN Pa We 
Dag Cc 3S 2 bgl 
Pa GA ANA Bp 201 AI 131 313 4 et 
. Mn KTA AAA 
B oya d Hamim lal A NU 0S 3 
P3 Be peran Pan eU 


- Pa ot £ . Pe 19 2731 
ALAN giaa pan2 0 gal July AB pap d2 Aap 


aa“ DO 


. bayi et Jong ye 


2027. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw., ia bersabda: 
Seorang laki-laki berkata: Sungguh-sungguh aku akan bershadagah, 
lalu ia keluar membawa shadagahnya itu, kemudian ia serahkannya ke 
tangan seorang pencuri, lalu esok harinya orang-orang pada memper- 
bincangkan: Ada shadagah diserahkan kepada seorang pencuri. Lalu 
ia berkata: Ya Allah, jadi saya telah bershadagah kepada seorang 
pencuri? Sungguh-sungguh aku akan bershadagah, lalu ia keluar 
membawa shadagahnya itu, kemudian diserahkannya ke tangan 
seorang wanita pelacur, lalu esok harinya orang-orang pada memper- 
bincangkan: Tadi malam ada shadagah yang diserahkan kepada seo- 
rang wanita pelacur. Lalu ja berkata: Ya Allah, jadi saya telah bershada- 
gah kepada wanita pelacur. Lalu ia berkata: Sungguh-sungguh aku akan 
bershadagah, lalu ia keluar membawa shadagahnya itu, kemudian ia 
serahkannya ke tangan seorang kaya, lalu esok harinya orang-orang 
pada memperbincangkan: Ada shadagah yang diserahkan kepada 
orang kaya. Lalu ia berkata: Ya Allah, jadi saya telah bershadagah 
kepada seorang pencuri, kepada wanita pelacur, dan kepada orang 
kaya!? Lalu ia mimpi, yang dalam impiannya itu ja diberitahu: Bahwa 
shadagahmu itu diterima. Adapun tentang pelacur itu barangkali 
dengan itu ia bisa berhenti dari zinanya, sedang si pencuri, barangkali 


1202 


an berhenti dari pencuriannya, dan terhadap si kaya, 
barangkali dengan itu ia bisa mengambil pelajaran, sehingga ia mau 


dengan itu ia ak 


menginfagkan dari sebagian hartanya yang dikaruniakan oleh Allah 
"azza wa jalla kepadanya. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Orang tersebut memuji Allah karena shadagahnya 
jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, tanpa disengaja, tetapi 
dengan kehendak Aliah juga hal itu terjadi. “Hadits itu menunjukkan 
bahwa shadagah itu pasti akan diterima, apabila diiringi dengan niyat 
yang ikhlash, sekalipun tidak tepat kepada sasarannya. 


- 


5. BAB: PEMILIK HARTA SUDAH BEBAS DARI TANGGUNGAN 
DENGAN MENYERAHKAN ZAKATNYA KEPADA PENGUASA, 
BAIK PENGUASA YANG ADIL MAUPUN YANG DHALIM 

Pe 3 LA P4 4 


Pagar P Ita NA aU LAU A 2. 
NK NS AAN Lo JJ am Op GE YNA 
Pa NG AN Ta BA TN RO aa 
Raj kans Seras ot mo Ul patas Tan) 
Para 20 TTU La 


Pe Ad UA Pr Dn 1 1 OI Ai 4 9 
KIE SAI dop pada 


2, 


— PLS — 

2028. Dari Anas, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah saw.: Apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, 
apakah aku sudah bebas dari tanggungan zakat itu kepada Allah dan 
Rasul-Nya? Rasulullah menjawab: Benar, apabila engkau telah tunai- 
kan zakat itu kepada utusanku maka engkau telah bebas dari tang- 
gungan zakat itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan engkau sudah 
mendapat pahalanya, sedang dosanya ditanggung orang yang menyele- 
wengkannya. (HR Ahmad, dengan ringkas). 

Kemudian hadits ini dijadikan alasan oleh orang yang berpenda- 


pat, bahwa tanggung jawab menjamin orang-orang miskin, terletak di 
tangan imam, manakala zakat itu rusak di tangannya, bukan di tangan 


si pemilik harta itu. 


1203 














2 » 2 Lg Rn 1, 31 16 292 2 2 
GAES SI JeeeAi Up i29nean: Ayag NYA 
2 22 pad 3, Pd Haa 3 Pd 3 Ya Pa TA 

AI »NES SA ONE. KPS KAA ap! 


aa Pena Lang Kes ea 


2029. Dan dari Ibnu Mas'uud, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
Sesungguhnya akan terjadi sesudahku, penguasa-penguasa yang 
mementingkan diri sendiri dan beberapa hal yang kalian ingkarinya. 
Mereka (para shahabat) bertanya: Ya Rasulullah, lalu apa yang 
engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab: Hendaklah 
kamu tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu, dan mintalah kepada 
Allah apa yang menjadi hakmu. (HR Ahmad, Bukharie, dan Muslim). 


P3 oa Te Pd 13 03 9 papaya Pm Ie anta 
dj en pong GAN Iga Ca» Teng 


II GL “0 229021311 aan La Kakak 


at 
Bae broo adal OS aa 1 GA 
22 2 TAn 9071 hay "ng ap 21 


PNG GL me ulga sak 5 


MAS EN Ameo33 


2030. Dan dari Waa-il bin Hujr, ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. ketika ada seorang laki-laki bertanya kepadanya: 
Bagaimana pendapatmu kalau kami diperintah oleh penguasa yang 
menghalang-halangi kami dari hak kami, tetapi menuntut kepada kami 
akan hak mereka — lalu Nabi menjawab: Dengarlah dan patuhilah, 
karena sesungguhnya, mereka berkewajiban terhadap apa yang 
menjadi beban mereka, dan kamu, pun berkewajiban terhadap apa 
yang menjadi beban kamu. (HR Muslim, Tirmidzi dan Tirmidzi 
mengesahkannya). 


1204 


“ 


3.16 4 SL NG 28 


Ae O KUPON GAP TANPA 
$. - . 2. & - 
2 di 


AL y33 Pa 


Ab Piotan. an Ka uang 


2031. Dan dari Basyier bin Al-Khashaashiyah, ia berkata: Kami 
bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ada satu gaum dari 'amil zakat 
yang mendlalimi kami, apakah kami boleh menyembunyikan harta 
kami sebanyak apa yang mereka dialimi kepada kami? Lalu Nabi 
menjawab: "Tidak boleh”.(1) (HR Abu Daud). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits-hadits Lae tersebut dalam bab ini, 
dijadikan alasan oleh Jumhur untuk menetapkan bolehnya menyerah: 
kan zakat kepada penguasa yang dlalim, dan itu sudah dipandang 


cukup. Inilah yang benar. 


6. BAB: CARA MEMUNGUT ZAKAT BINATANG 


L Arun LAN ye 2 2 19 


Ang Ade oa Pena hee —Y-YY 
2973 ALA A0 


—- AP Toba aaaB VGA SEN 3a 1G 


2032. Dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
Zakat-zakat (binatang) kaum muslimin itu diambil di tempat minum- 
nya. (HR Ahmad). 

ad Teng PA “4G an A2 PP naa 


29 dg 2 39 ne Pan LAN Ane: NY 
Spg Oa 


Pe Na PN 


(1) Perintah tha'at kepada penguasa seperti tersebut dalam hadits ini, adalah 
manakala sang penguasa berlaku jujur. Penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat: Bukan 
Dari Ajaran Islam, hlm. 50-60, oleh Muhammad Al-Ghazali. 


1205 














2033. Dan dalam satu riwayat, bagi-Ahmad dan Abu Daud 
—dikatakan—: Tidak boleh menarik dan tidak boleh menjauhkan, dan 
tidak boleh zakat-zakat mereka itu diambil melainkan di rumah- 
rumah mereka. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Ibnu Is-hag berkata: Maksud "tidak boleh 
menarik” yaitu, binatang itu hendaknya dipungut di tempatnya, tidak 
usah dibawa kepada pemiliknya. Dan "tidak boleh menjauhkan” itu, 
maksudnya: Zakat yang ada di tempat pemiliknya itu, tidak boleh 
dijauhkan. 

Imam Malik menafsiri ”menarik” itu, yang dimaksud adalah 
memacu kuda dengan menggelitik pantatnya supaya lari kencang, 
sehingga dia menang. Sedang ”menjauhi” itu, maksudnya: Seorang 
joki yang sedang berlomba tidak boleh menghalangi atau menghadang 
di depan kuda lawannya, supaya dia sendiri yang menang. 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa 'amil zakat itu 
hendaknya datang untuk mengambil zakat itu di tempat minumnya 
binatang, karena yang demikian itu memudahkan pemiliknya. (1) 


7. BAB: PENGUASA HENDAKNYA MEMBERI TANDA PADA 
BINATANG YANG DISERAHKAN KEPADANYA 


PA 9 
» CAP 3g NA IDA Aa an 
3 | Fi Mis PES | PAKAN TN 
BLN ee MA ITN De aa 23 2001 
“olorgei saya! bag Png Pa ad PAK, 2 RJ 4 Di 


2034. Dari Anas, ia berkata: Aku datang kepada Rasulullah 
saw. dengan membawa Abdullah bin Abu Thalhah, untuk mentah- 
nik(2), lalu aku temui dia, sedang di tangannya ada alat dari besi 
untuk memberi tanda onta zakat. (HR Bukhari dan Muslim). 


(1) Zakat binatang yang dimaksud di sini adalah binatang yang tidak dipelihara. 
(2) Mentahnik: Memolesi rahang bayi dengan korma. 


1206 


2 en PAI LpIe AAL NO Ie Pd Tua 
MN AN ENI Alay ARA Y-YO 
Pd - Pd 3 - . 
2035. Dan bagi Imam Ahmad dan Ibnu Majah P4 dikatakan —: 
Aku (Anas) masuk ke (tempat) Rasulullah saw., dan dia (ketika itu) 
sedang memberi tanda pada kambing di telinganya. 


2 Lv G 2 NS IBL TA 9 PAUL 
MEA Nala Ne Male da oea NY 
rd Ka pd 

1 2 3 sg 3 


» ? AA 18 AA 

AGE RP Saba en se ds MAS 
2 pa “7 17 KAN adat f FN 

— PPN RL aga oh An PN 


2036. Dan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa ia berkata 
kepada "Umar: Sesungguhnya onta yang buta itu tandanya di pung- 
gungnya. Lalu ia bertanya: Apakah ia dari binatang shadagah, atau 
dari binatang jizyah? Aslam menjawab: Dari binatang jizyah. Umar 
berkata: Memang sesungguhnya tanda binatang jizyah itu di pung- 
gungnya. (HR Syafi'ie). 


” 


1207 














BAB-BAB DELAPAN GOLONGAN YANG BERHAK 
MENERIMA ZAKAT - 


1. BAB: PENJELASAN TENTANG FAOIR, MISKIN, MEMINTA 
DAN ORANG KAYA d 


Para, 2 131 12 IL LL UI 7 
LN ad Ga an MAS NV 
PE Pa NG PUN tdr Alahata rt Oa dada Need Pa TAG Lean co 
SN lo aal LAN gb - 92 alo3 pegal 


PD pan IE 2? 2372 Il 
— ee kabah PN al ld Ym TA NS BL ian 23 
JA ag La es LAI Aka GA 


2037. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Bukanlah yang dinamakan orang miskin itu, orang yang membutuh- 
kan sebutir atau dua butir korma: dan bukan pula sesuap atau dua 
suap makanan, akan tetapi yang dinamakan miskin itu, sesungguhnya 
orang yang memelihara kehormatan diri. Bacalah bila kamu mau, (fir- 
man Allah): "Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan 
cara memaksa ...”(1) (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim). 


LAIN Ga 7 ITL, G ? 

ART KAA te Ii agrg Ai Gd LL 
AAN AI Je Bob GNGSN GA. ENG, NYA 
223p 3-17 8 . 303 | 3 (TA 

0... Nak AK GG aan 2 sm! Sr “Td 
SEN AN SNN IA ga AN Goal, 


Pa ep R aan LD ca I43A 3 y, 


aa ALA TP GTA TKA 


(1) S. Al-Bagarah 273. 


1208 


2038. Dan dalam satu lafadh —dikatakan-: Bukanlah yang 
lmamakan miskin itu orang yang mengelilingi manusia, mengharap 
sesuap dan dua suap makanan, sebutir dan dua butir korma. Akan 
tetapi yang dinamakan miskin itu adalah orang yang tidak mendapat- 
kan kekayaan yang mencukupinya serta tidak mendapat perhatian, 
sehingga ia perlu diberi shadagah, dan ia tidak bangkit untuk memin- 
ta-minta kepada manusia. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim). 


LL SAN LA IGE um. “an 
A Wako IS ae ls do — NN 
Y IG Sigoe osn Y:YA 
2 teh AN KANE SAE AA TER UA 
PS Leaaaa oi GA ia GAN SNI 


-. 
Sa lo! 25 
RDP 01) 11 GA 

Lai 


2039. Dan dari Anas, dari Nabi saw. bahwasanya ia bersabda: 
Tidak halal meminta melainkan bagi tiga golongan (yaitu): orang yang 
sangat fagir, orang yang sangat diberatkan oleh hutang, dan orang 
yang dengan berat menanggung diyat (denda). (HR Ahmad dan Abu 


Daud). 


Dalam hadits ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa 
orang yang berhutang, padahal dia kaya, tidak berhak menerima 
zakat. 


ak 


2. 129 221 anna 0A 2S po 

rn aa “4 

IAI AN Ian SEA PENA EK Yth 

5 9 Ba Sean MEN CI 

P1) tyte Ala! 2. Fa. - 
Sab Pet eRgapja CNN Sad SAI 
2040. Dan dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw. 

bersabda: Shadagah itu tidak halal bagi orang yang kaya dan tidak 
(pula) bagi orang yang mampu berusaha. (HR Imam yang lima, 
kecuali Ibnu Majah dan Nasai). 


1209 





PO P3 


1. 
STNK A2 ang 
PETI, EA Lakon BESI Yan 
»: pd 
2041. 


riwayat Abu Hurairah. Sed i 
Naa edang bagi Imam Ahmad adalah kedua hadits 


Tetapi hadits itu bagi Ibnu Majah daa Nasai adalah dari 


OI Pa 
3 He ba UP DP Re LUNA 
. 2 , ah (aan 9 3 2 


Tadi 5 “ (Aa 
Lag SO Lani ae CAS ANA at yg Ye LV 
PEG LEG CUT KAP RA AP KL Ma 1 
as SAN ea Ma MEN tut 
pp PE Pb 7 # 


cek 4 (SP) te » » 
KI Kang oya 

, , 7 
Bb ph Plot, CO AG 2 Lu. 
d3 0 Pot, AK Ya PA 


s 
#2 


Pa 
POLISI ON 9 pn es 


Jeli p It JB, 


2042. Dan dari Ubaidillah bin 'Adie bin Al-Khivar” 
nya ada dua orang memberitahu kepadanya, aa ena gan 1 
kepada Nabi saw. meminta bagian shadagah kepadanya, lalu Nabi 
berulang: kali memandang kepada mereka itu, dan ia Kerahuin a 
bahwa mereka Itu orang yang sangat kuat. Lalu Nabi bersabda: Tika 
kalian mau, kalian akan aku beri, tetapi (sebenarnya) tidak ada ba ian 
shadagah bagi orang yang kaya dan bagi orang kuat yang mem ha ai 
pekerjaan. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Dan Imam MEA 


berkata: Hadits ini : . 1 
lain) Yang paling bagus sanadnya daripada hadits- hadits 





PAN ye 4, 


“DD OI pt Pra (RP Dg .. 
SALE hope JO MBS Goyah 9 Ye LY 


5, £ 2 
— 33 OR Plota as CAN Pa Pa Ih 0 .G Ja 
- JA der lenuh S Ld Aa 


1210 








"043. Dan dari Al-Hasan bin 'Ali, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: Bagi orang yang minta ada hak, sekalipun dia datang de- 
ngan menunggang kuda. (HR Ahmad dan Abu Daud). 

4 


Hadits ini sebagai alasan bagi diterimanya ucapan orang yang 
meminta itu tanpa disumpah dan berhusnu-dhann (bersangka baik) 


kepadnya. 


ak 


IL 3 Pa MI Te TN Au Le ha 
- go Ae Fa 02 Nor Ie —- “34 
“9 Ca» ” J JA & 29 Y 
Para 21. "2 


Pe IRY bepla Patas se1 Haskagta 


2044. Dan dari Abu Sa'ied., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda 
Barangsiapa meminta, padahal dia mempunyai (barang) seharga satu 
ugiyah , maka berarti dia telah meminta dengan paksa. (HR 
Ahmad, Abu Daud, dan Nasai). 


PEN Dp AA DI PIL AA AI 2 Pat 
Iwa SS Go Ad Jaga 02 LAMA Jera —Y" LO 


ed Lai 1 ta Do La AM yB LP, FLA 21.5 » 23 Ja 

/ 2 Pa ai - .. . 
Wabah kb ega P AC daipltodne9 
3 uh 


". , NI Lu Yo NEO 
Ana Ria PPh Patas kaka Ao AGRO Anisa 


2.3 2.3 


— ee den2n ga dag JB, 


2045. Dan dari Sahl bin Handhanah, dari Rasulullah saw., ia 
bersabda: ”Barangsiapa meminta, padahal ia mempunyai sesuatu yang 
mencukupinya, maka sesungguhnya dia berarti memperbanyak bara 
api neraka.” Mereka (para shahabat) bertanya: Ya Rasulullah, sebe- 
rapa banyak yang dinamakan mencukupinya itu? Nabi menjawab: 
(Yaitu) yang cukup untuk makan siang atau malam. (HR Ahmad). 
Hadits ini dijadikan alasan oleh Abu Daud, yaitu yang mengatakan 
”Cukup untuk makan siang dan malam”. 


1211 














Tn 7 AAN VAN 2 9gp 21 
panga TAN Sik. aa Pa NA 
KI pki, ana SNI 
Anin sena G3 Hara Pa apa 


Pat Ta 3 Pad 


Pali 2 yng 
Resa CAB 3 aga 2G AA ag Iga 


22 GI ea 1 gal Td 
Iagan kas Ag As 39 Aye UTP - Not 


Tara | AG JI e2I 2 LI 9 9 791 L 0 Te at 


Ia Sido aa M3 ya KAK PSA) 


Gio PN JA ad KA 


2046. Dan dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin Abdur- 
rahman bin Yazied, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa meminta-minta 
padahal ia mempunyai sesuatu yang mencukupinya, maka dia akan 
datang pada hari giyamat dengan penuh cakaran di wajahnya. Mereka 
(para shahabat) bertanya: Ya Rasulullah, seberapa banyak yang dina- 
makan mencukupinya itu? Nabi menjawab: 50 dirham, atau emas yang 
seharga dengan itu. (HR Imam yang lima, Abu Daud, Ibnu Majah, 
dan Tirmidzi menambah (dengan): Lalu ada seorang laki-laki-berkata 
kepada Sufyan: Sesungguhnya Syu'bah tidak menceritakan dari Hakim 
bin Jubair. Lalu Sufyan menjawab: Hadits ini, diceritakan kepada 
kami oleh Zabied, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazied). 


. 


Pp Bona 3 PNS R3 Patent Lg at 
GAS EN na rn JENST R3 NAN 


Phi 


Ne 


P TAK ISU 


0 KL Sebi 3 KK AAA 
& ALAAGSIU es gran Ten LA Sa 


” -g 


Pa 


MEBEL AAN pt ot21— 


1212 





2047. Dan dari Samurah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya meminta-minta itu satu noda yang diletakkan oleh 
seseorang pada wajahnya sendiri, melainkan (kalau) orang itu 
meminta kepada penguasa atau dalam urusan yang memaksa. (HR 
Ahmad, Nasai, dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie mengesahkannya). 


9 Wala PAI PT po 2 Fe Pat Pd 


AAN Soon per tmAdlusa YA 


an ara 3 sak er aki Sai asi Pada Kenya Oka 
Dengan € KN PIA pe ang 


3 45 Tran Leon 319 01 75 
ara es Kan 2 ing deng 


.. 21 


2048. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku (pernah) mende- 
ngar Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh seorang di antara kamu 
pergi di waktu pagi, lalu ia membawa kayu bakar di atas punggungnya, 
yang dengan itu ia bisa bershadagah, serta tidak membutuhkan 
bantuan orang lain itu, lebih baik baginya daripada ia meminta kepada 
seseorang, (baik) orang tsb. memberi kepadanya atau menolak.” (HR 
Ahmad, Bukhari, dan Muslim). 


Tata “Pp Pa 8 Desa 
06 nasa SI ant NA 
PA et AA Ps Er 9, “Ga | ch 


mapb AD Peta — 


2049. Dan dari Abu Hurairah juga, dari Nabi saw., ia bersabda: 
”Barangsiapa meminta-minta kepada manusia akan harta mereka 
untuk memperkaya diri, maka sesungguhnya dia itu sama dengan 
meminta bara api. Karena itu (kalau ia mau) silahkan minta sedikit 
atau minta banyak.” (1) (HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah). 


(1) Perintah seperti ini adalah littahdied. 


1213 











II GL NA naa 9 20 ta DI 2 — H 211 
BPA Jagat Eng WI Gp Ng YO 
.. 211 


(Erna 2 Saat BD 192 gel 27 9 IL La pp H1 


Arap SA ye Ron Ab yan Jok Aga yarhe 


Pa 
Tg KO US EH KS RD WE EN” 
Fiua YAN S3) 203 003 4 papa pd ANN, 


2050. Dan dari Khalid bin 'Adi Auhaini, ia berkata: Aku 
(pernah) mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa dibawa 
kepadanya satu pemberian dari saudaranya, tanpa meminta, dan tanpa 
(menunjukkan sikap supaya) dirinya dikasihani, maka terimalah, 
jangan ditolak. Sebab tidak lain, dia itu adalah rizgi yang diberikan 
Allah kepadanya.” (HR Ahmad). 


PAP ,“y PL NS 3 AL PALI 2 
| 2 Jgn OS Sgp Late IG NA 
AL IPL NP 


P Pa PPA 2261 £ y3 TERI 
S3 Aan Jt AU pala 
sta 4 


pr .. YG 


2 
B3 


J7L Pa 


KUN » Pad H3 PAN la UP 
JL Ng, ga JA aya elo code IS La 


LA SIRI INA gt aa 


Pata: Anya ox nd hai YUAg 2S JI pita 


2051. Dan dari Ibnu "Umar, ia berkata: Aku mendengar "Umar 
berkata: Adalah Rasulullah saw. (pernah) memberi satu pemberian 
kepadaku, lalu aku berkata: Berikanlah dia itu kepada orang yang 
lebih membutuhkan daripadaku. Lalu Nabi saw. bersabda: ”Terima- 
lah dia! Apabila ada sesuatu yang datang dari harta ini kepadamu, 
padahal engkau tidak menampakkan supaya dikasihani, dan tidak 
meminta-minta, maka terimalah dia. Tetapi jika tidak demikian, maka 
janganlah engkau perturutkan nafsumu”. (HR Ahmad, Bukhari, dan 
Muslim). 


Penjelasan: 
Sabda Rasulullah saw' ”Bukanlah yang dinamakan orang miskin 
itu ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa yang 


1214 


(inamakan orang miskin itu ialah meliputi "tidak adanya kekayaan” 
ddan "tidak adanya perhatian orang lain kepadanya”, karena tidak ada 
tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia itu serba kekurangan. 
Sebab ia selalu menjaga kehormatan dirinya dan menampakkan suasa- 
na kecukupan. Justru itulah dia menjaga diri dari meminta-minta. 
Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa fagir itu 
lebih parah keadaanya daripada miskin. Sebab miskin itu adalah orang 
yang mempunyai sesuatu tetapi tidak mencukupi dirinya. Sedang fagir 
adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Ini diperbu- 
at oleh firman Allah: 


#f. neha ,8 Peta 0130, Pn 
PI Hang 071 naa Tai C6 irama) Il 

Artinya: "Adapun perahu itu, adalah milik orang-orang miskin 

yang bekerja di laut”. (S. Al-Kahfi 80). 

Dalam ayat tsb. Allah menyebutkan mereka sebagai orang-orang 
miskin, padahal mereka memiliki perahu yang mereka pergunakan 
untuk bekerja. Dan demikianlah pendapat Imam Syafi'ie dan Jumhur. 

Sabda Nabi "iidak halal meminta melainkan bagi tiga golongan 
... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa ketiga 
golongan tersebut diperbolehkan minta. 

Perkataan ”Mirrah” itu, Al-Jauharie berkata: Yang dimaksud 
adalah orang yang kuat dan akalnya sehat. Yang lain berpendapat: 
Mirrah itu maksudnya, orang yang mampu berusaha dan bekerja. Kata 
"Mirrah” di sini, yang disebut secara mutlak itu dibatasi pengertiannya 
dengan hadits berikutnya, yaitu: Tidak halal (shadagah itu) bagi orang 
kuat yang mempunyai pekerjaan. Maka bisa diambil pengertian dari 
dua hadits ini, bahwa semata-mata ”kekuatan” tidak berarti tidak 
berhak menerima zakat, melainkan apabila ”kekuatan” itu dibarengi 
"adanya pekerjaan”. 

Hadits ini menunjukkan bahwa raja atau penguasa, dianjurkan 
memberi nasehat, memberi ancaman, dan memberi pengertian kepada 
manusia, bahwa shadagah itu tidak halal bagi orang kaya dan orang 
yang kuat yang sudah mempunyai pekerjaan. Tapi yang demikian iu 
itu harus dilakukan dengan lemah lembut sebagaimana yang pernah 
dilakukan oleh Rasulullah saw. 

Sabda Nabi "Sekalipun ia datang dengan menunggang kuda” itu, 
menunjukkan diperintahkannya bersangka baik terhadap sesama 
muslim yang pekerjaannya itu meminta-minta. Jangan dihadapi 


1215 




















yu 





dengan buruk sangka, bahkan hormatilah dia dengan melahirkan rasa 
gembira. Dan anggaplah bahwa kuda yang ditunggangi itu adalah kuda 
pinjaman. Atau anggaplah bahwa dia itu, memang termasuk orang 
kaya yang boleh menerima shadagah. Misalnya, karena ia mempunyai 
tanggungan yang berat atau ia mempunyai hutang besar untuk menda- 
maikan perselisihan. (1) 


Sabda Nabi "Sesungguhnya meminta-minta itu satu noda yang 
diletakkan oleh seseorang pada wajahnya sendiri, melainkan ... dst.” 
itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan boleh meminta kepada 
penguasa dari bagian zakat, ghanimah, baitulmaal, atau lainnya. Jadi 
hadits ini mentakhshish dalil-dalil yang mengharamkan meminta-min- 
ta. Juga menunjukkan dibolehkannya meminta di waktu dlarurat dan 
di waktu sangat perlu. Semoga Ailah melindungi kita dari meminta- 
minta. 

Sabda Nabi "Sungguh seorang di antara kamu pergi di waktu pagi 

. dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini adalah menghasung untuk 
menjaga kehormatan, serta menjauhkan diri dari meminta-minta, 
walaupun seseorang itu harus dengan susah payah mencari rizgi dan 
bekerja. Kalau seandainya meminta-minta itu tidak tercela menurut 
pandangan Syara', niscaya mencari rizgi yang semacam itu tidak diuta- 
makan atasnya. Dan yang demikian itu dimaksudkan untuk menyadar- 
kan si peminta tentang rendahnya pekerjaan meminta, dan tercelanya 
menolak apabila tidak memberi. Juga orang-orang yang dimintai itu, 
jangan royal terhadap hartanya, sehingga setiap orang yang datang 
meminta kepadanya, diberi: 

Sabda Nabi "Apabila ada sesuatu yang datang dari harta ini 
kepadamu, padahal engkau tidak menampakkan supaya dikasihani, 
dan tidak meminta-minta, maka terimalah dia. Tetapi jika tidak 
demikian, maka janganlah engkau perturutkan nafsumu” itu, Syarih 
berkata: Pemberian Nabi kepada "Umar itu disebabkan karena dia 
sebagai 'amil sebagaimana yang tersebut dalam hadits Ibnu Sa'diy. 


2. BAB: 'AMIL ZAKAT 


API 


ONE UG Aa Yaya read Lag, eU YOY 


(1) Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh menolak, kalau ternyata orang yang 
datang meminta itu orang yang mampu. (Pen.). 


1216 


29 2133 LL LA AND ALAN ya 1 16 
nMede das Jo alas Iladen Jus-anelae le 


en Lo 2 yet Kai P 129 


1 sd PA M3 AN ” y2 
239 Pads. Glass aga! Ande AD Lana 
fa ATA ATA PTN KN 15 Praya 


PAKA - 


N 


- ag Ly La We 
Lisan Gang KEJU 


2052. Dari Busr bin Sa'ied, bahwa Ibnu Sa'diy Al-Maaliki ber- 
kata: "Umar mengangkat aku sebagai 'amil zakat, lalu ketika aku 
sudah selesai dari mengurus zakat dan aku serahkan kepadanya, 
"Umar menyuruh orang lain untuk memberi bagian zakat kepadaku. 
Lalu aku menjawab: Sesungguhnya aku hanya bekerja ini karena 
Allah. 'Umar berkata: Ambillah apa yang engkau diberinya itu, 
karena sesungguhnya aku (pernah) menjadi 'amil di masa Rasulullah 
saw., lalu Nabi memberi bagian zakat kepadaku. Lalu aku menjawab 
sebagaimana jawabanmu tadi. Kemudian Rasulullah saw. bersabda 
kepadaku: ”Apabila engkau diberi sesuatu, padahal engkau tidak 
minta, maka makanlah dan sedekahkan dia.” (HR Ahmad, Bukhari, 
dan Muslim). 


an gan Pan arca 4 gd ana 
(OTAK a Basa na ina 
MEN KENA 
Arta SL Pa AAN 

Wana SER Peran PENA 
OLI aa AAA AFI 


1217 





2053. Dan dari Mutthalib bin Rabie'ah bin Harits bin Mutthalib: 
Bahwa dia dan Fadlal bin "Abbas pergi menghadap Rasulullah saw. 
Mutthalib berkata: Kemudian salah seorang dari antara kami berkata: 
Ya Rasulullah, kami menghadap engkau ini karena engkau menjadi- 
kan kami sebagai 'amil zakat ini. Maka kami diberi bagian dari zakat, 
sebagaimana orang-orang lain menerimanya, dan kami menunaikan 
kepadamu sebagaimana orang-orang lain tunaikan. Lalu Nabi bersab- 
da: "Sesungguhnya shadagah itu, tidak layak untuk Muhammad dan 
keluarga Muhammad. Sesungguhnya shadagah itu tidak lain adalah 
kotoran-kotoran manusia.” (Diringkas dari riwayat Ahmad dan 
Muslim). 


173 OP al D1 Aa 23 a Ta 
maa Yg end Ia seba, —Y-0t 


2054. Dan dalam satu lafadh bagi keduanya -dikatakan-: "Tidak 
halal (shadagah itu) untuk Muhammad dan keluarga Muhammad”. 


ha ph Sp LN rp YAI 23 Lt 1 2 gn eh 
(gaada DI Ko Jan JLN gaga S9 — Y-00 


2, 


kak PG 2 A0 0 aa OP are 
PSA NAS PPPA YA POR AAN TAMA TARIK 
Pa “5. V3 ga OP, 26, A3 lo Pd & Oo 


Oa Loso “SIS. 3g Sg S7 Ns 7 y»525 
2 made ya Ta AA ANA AAA “Lan 

2055. Dan dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya penjaga gudang yang muslim dan yang amanah ialah, 
orang yang memberikan sesuatu yang ia diperintahkannya secara 
sempurna, khusyu', dengan ikhlash, sehingga ia menyerahkannya 
kepada salah seorang 'amil zakat yang diberi tugas.” (HR Ahmad, 
Bukhari, dan Muslim). 


ur Aa DKP SA LIYAL y GA 112 Jaee 
obok AJI Aang phale Ino gala Ob png 21 “01 


Den Ah 


33 9 mx £ 2 ten 
maba TEE 90 IS am Ai 43 Aa eng Aren) 
4 7 


1218 


PAT —— 


2056. Dan dari Buraidah, dari Nabi saw., ia bersabda: ”Barang- 
siapa kami angkat sebagai'amil, lalu kami (sudah) berikan kepadanya 
bagian (upah), maka apa yang ia ambil sesudah itu adalah merupakan 
pengkhianatan.” (HR Abu Daud). 


Penjelasan 

Perkataan "AMMALANI” maksudnya, ia memberi upah kepada- 
ku karena aku sebagai 'amil. Hadits tsb. menunjukkan bahwa kerja 
'amil adalah sebagai sebab ia berhak menerima upah. Juga menunjuk- 
kan bahwa orang yang berniat bekerja tanpa pamrih (tabarru”), ia 
diperkenankan menerima upah sesudah menunaikannya. Karena itu 
Mushannif berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa bagian 'amil 
adalah baik baginya, sekalipun ia berniat tabarru?, ataupun tanpa niat 
apa-apa. “ 

Sabda Nabi "Bahwa shadagah itu tidak layak untuk Muhammad 
dan keliiarga Muhammad. Sesungguhnya shadagah itu tidak lain 
adalah kotoran-kotoran manusia” itu, Syarih berkata: Ini adalah suatu 
keterangan bagi alasan diharamkannya shadagah bagi Muhammad dan 
keluarganya, serta tuntunan agar keluarga Muhammad bersih dari 
makanan-makanan yang kotor. Adapun dinamakannya shadagah itu 
Sebagai kotoran, karena ia merupakan pembersih harta dan jiwa 
manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah: 


Ta 1) £ ..u.?o)ju 
Ma) la reda ak 

Artinya: "Bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan mere- 

ka”. (S. At-Taubah 104). 

Jadi keterangan di atas adalah merupakan ”tasybieh” (1). Hadits 
ini memberi isyarat bahwa yang diharamkan terhadap keluarga 
Muhammad adalah shadagah wajib, adapun shadagah sunnat, maka 
menurut riwayat yang dinukil oleh Al-Khatthabie dan lainnya, bahwa 
menurut ijma”, shadagah sunnat haram atas Nabi. 


Sedang Imam Syafi'ie mempunyai satu pendapat bahwa shadagah 
sunnat itu halal buat Nabi, dan halal juga buat keluarganya, menurut 
pendapat kebanyakan ulama. Tetapi menurut dhahirnya hadits, bahwa 
shadagah sunnat itu tidak halal bagi mereka, walaupun mereka 
mengambilnya itu karena menjadi 'amil. Demikianlah pendapat 


' (1) Maksudnya: Menyamakan zakat dengan kotoran, karena harta yang tidak 
dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang kotor. (Pen.) 


1219 


Jumhur. Mushannif berkata: Hadits itu melarang mengangkat 'amil 
dari kalangan kerabat Nabi. 

Sabda Nabi "Sesungguhnya penjaga gudang yang muslim dan 
yang amanah itu ialah, orang yang memberikan sesuatu yang ia 
diperintahkannya secara sempurna, khusyu', dengan ikhlash, sehingga 
ja menyerahkannya kepada salah seorang 'amil zakat yang diberi 
tugas” itu, Syarih berkata: Bahwa dua orang yang bersekutu dalam 
perbuatan yang baik, sama-sama mendapat pahala. 

Ibnu Ruslan berkata: Dapat dikategorikan sebagai ”penjaga” 
ialah orang yang diangkat untuk mengurus tanggungannya, seperti 
wakil, hamba, isteri, bujang, dan pelayan. 

Sabda Nabi "Barangsiapa kami angkat sebagai 'amil ... dst.” itu, 
Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa seorang 'amil tidak 
dibolehkan mengambil bagian lebih daripada apa yang telah ditentu- 
kan oleh orang yang mengangkatnya. Dan apa-apa yang diambilnya 
sesudah itu adalah merupakan pengkhianatan. 

Selanjutnya Syarih berkata: Hadits itu juga menunjukkan bahwa 
'amil boleh mengambil haknya dari harta yang diurusnya. Oleh karena 
itu, Mushannif berkata: Ini menegaskan bahwa 'amil boleh mengambil 
haknya dari harta yang diurusnya, yaitu ia memungut dari dirinya 
untuk dirinya. 


3. BAB: ORANG-ORANG YANG HATINYA PERLU 
DITUNDUKKAN (MU-ALLAFAH OULUUBUHUM) 


32, AD pg He ne, OA or, “YA “ing 
WA kg AAA Lo Inap ya ye NOV 


Ce Bap See PI SU pt 9 


p AU APP AI Ao 
Aga PB call Jan eU JB cola PI NI Ketua 


PNS TN LI Aa LN AAA Ke gr pes 2 
Me bULaS L0 BU pe Asal yach nan 


LP hip 5 IOI la 7 
Cin AU Ga ya Use Jane KEB Ai 


2057. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw. tidak pernah 
dimintai sesuatu atas nama Islam, melainkan ia pasti memberinya. — 


1220 


V"JJ-/J---sssKKMM ML ——— 


Anas berkata —: Begitulah, kemudian ada seorang laki-laki datang 
kepadanya meminta sesuatu, maka ia perintahkan supaya diberi 
kambing yang banyak dari kambing-kambing shadagah yang berada di 
antara dua gunung. — Anas berkata —: Lalu ia kembali kepada kaum- 
nya sambil berkata: Hai kaumku! Masuk Islamlah kalian, karena 
Muhammad (suka) memberi kepada Orang-orang yang tidak takut 
kelaparan. (HR Ahmad dengan sanad yang shahih). 


La nh ep IA 8, Sea ha 9 70 210 
Penalane Sl hp aa easy 2 pe EKg YA 


GIS GA NC YO NIA dunk neha ah 
oa ala Al cpt Ale des Aang ea le 
Ha 8 


- z 


LAB LAN GTA IAI 
2g L ” 2 27 3S, Non 6“ 
SANA AN Asa BMN 


Cha 733 KTI Pa Y7 Pe “AG Pan 


“. 
Pen Gea MA LAN A ANAPT, Pia 
— CAB P Ti ” 
2058. Dari 'Amr bin Taghlab, sesungguhnya Rasulullah saw. 


pernah diserahi harta atau barang rampasan, kemudian ia baginya, 
tetapi ia memberi kepada beberapa orang, sedang ada beberapa orang 


| lagi ditinggalkannya. Kemudian sampailah berita kepadanya, bahwa 


orang-orang yang ditinggalkannya itu mencacinya, maka ia bertahmid 
kepada Allah dan memuji-Nya, kemudian bersabda: ”Syahdan Demi 
Allah, memang benar sesungguhnya aku memberi kepada seseorang 
dan kutinggalkan seseorang yang lain: tetapi orang yang kutinggalkan- 
nya itu justru lebih kucintainya daripada orang yang kuberi. Kuberi 
beberapa orang ketika aku mengetahui dalam hatinya itu ada (perasa- 
an) keluh kesah dan kesedihan, dan kutinggalkan orang-orang yang 


1221 


Bea na ena NN Ban maa ana SA NI 


www aa  n— 





dalam hatinya itu ada (perasaan) kepuasan dan kebaikan, di antaranya 
ialah Amr bin Taghlab. Amr berkata: "Demi Allah, aku tidak sudi 
(dikatakan), bahwa aku mempunyai onta yang bagusebagus lantaran 
perkataan Rasulullah saw. (HR Ahmad dan Bukhari). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan dibolehkannya 
melunakkan/menundukkan hati orang yang imannya itu belum mantap 
dengan #arta zakat (malullah). 


4. BAB: FIRMAN ALLAH TENTANG "HAMBA”, MELIPUTI 
HAMBA MUKAATAB DAN LAINNYA 1) 


. ad 
EN Bg Wo. 04 
Na Pd 


Tag Pan PD 


2059A. Ibnu 'Abbas berkata: Tidak mengapa seseorang memer- 
dekakan hamba dengan zakat hartanya. (Ini dituturkan oleh Ahmad 
dan Bukhari, dari Ibnu 'Abbas). 


IN sa Me 


PT ANA Rea ea ba 


Mart AI 9 219 
Den Han NA Ri Eoyeallaa— Y:0A 


Pad 2 33 


27 BI ea A0 
Nu) Odang engan PAS Papa 


2 Sent 
Je tila- 


Apr Tp JELANG ata 


12 


2 3 2. 123 11 Paga TA 
MRI HA KAN, Gama Il Gis 
GEN, Plotu 


2059B. Dan dari Barra” bin 'Az1o, 1a berkata: Ada seorang laki- 
laki datang ke tempat Nabi saw., lalu ia berkata: Tunjukkanlah aku 
satu perbuatan yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauh- 
kan aku dari neraka. Maka bersabdalah Nabi: "Merdekakanlah hamba 


(1) Mukaatab, artinya: hamba yang hendak menebus dirinya dari tuannya. (pen .) 


1222 


dan lepaskanlah perhambaan”. Barra” bertanya: Ya Rasulullah, 
bukankah keduanya itu sama? Ia menjawab: "Tidak! Memerdekakan 
hamba itu ialah memerdekakan dengan sendirinya, sedang melepas- 
kan perhambaan itu berarti engkau memberi pertolongan (kepada 
hamba itu) untuk menebus dirinya”. (HR Ahmad dan Daraguttni). 


Beda Kepergian Dp LP Naaca par 
SAN AANG AI 


Padi 


Ai ga 93 PAN Oa LILIN X9 P3 
A5 Lengan? AN AA AAU A13 SK 


P3 
Mena ana st SIANG, 


2060. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersab- 
da: "Ada tiga golongan yang semuanya itu mendapatkan hak perto- 
longan dari Allah. yaitu: orang yang berperang di jalan Allah, seorang 
hamba sahaya yang akan menebus dirinya yang berniat akan menunai- 
kannya, dan seorang yang kawin dengan niat untuk dapat menjaga 
dinnya”. (HR Imam yang lima, kecuali Abu Daud). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Ulama-ulama berbeda pendapat tentang maksud 
firman Allah "WAFIRRIOAAB” (dan untuk memerdekakan hamba) 
itu. Tetapi kebanyakan ahli ilmu mengatakan, bahwa yang dimaksud 
ialah: hamba-hamba mukatab yang dibantu dari uang zakat guna 
menebus dirinya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Bishri, 
Malik, Ahmad bin Hanbal, Abi Tsaur, Abi Ubaid dan Imam Bukhari 
serta Ibnul Mundzir condong kepadanya, bahgga yang dimaksud ayat 
itu ialah uang zakat itu digunakan untuk membeli hamba lalu dimer- 
dekakannya. Alasannya: karena kalau dikhususkan untuk mukatab, 
sudah barang tentu akan masuk ke dalam kategori "GHARIMIIN” 
(orang-orang yang mempunyai hutang), karena mukaatab itu berarti 
gharim, dan membeli hamba untuk dimerdekakan adalah lebih utama 
daripada membantu hamba mukatab, sebab mukatab itu kadang-ka- 
dang sudah dibantu tetapi dia belum dapat dimerdekakan, karena 
mukatab-ita akan tetap berstatus hamba selama dia masih mempunyai 
tanggungan pembayaran, dan membeli hamba lebih mudah, bisa 
dilakukas di setiap waktu. Berbeda dengan kitaabah (mencari hamba 

ang mau menebus dirinya itu). 


1223 





Az Zuhri berkata: Yang baik ialah dikompromikan antara kedua 
pendapat di atas, dan inilah yang diisyaratkan oleh Mushannif (Ibnu 
Taimiyah), dan itu pula yang nampak dalam dhahir ayat tersebut 
sebab ayat tersebut mencakup keduanya. Sedang hadits Barra” 3s 
tersebut itu adalah menunjukkan, bahwa melepaskan GerharibEa se 
tidak mesti memerdekakannya, dan memerdekakan hamba serta 
membantu mukatab atas uang tanggungannya itu termasuk perbuatan- 
perbuatan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka 


5. BAB: ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI HUTANG 


(AL GHAARIMIIN) 
Ka I La 
5 5 Oon LA GOL A9 
AYI KN air K3 EN 
Sa Se 3 010 Kk 73 2, 
PP peng GA engan ASN 


— apl Pot, — 


2061. Dari Anas, sesungguhn i i 
as, ya Nabi saw. bersabda: "Tidak 
halal meminta, “melainkan bagi tiga orang: 1. orang yang sangat mis- 
kin, 2. orang yang diberatkan oleh hutang, 3. orang yang dengan berat 
menanggung diyat.” (HR Ahmad dan Abu Daud). 


#4 CL SOAL Ae yaat AP AI dad 20 
? | adu Aa rd AA Dp KA Pera 

- 5 DG Jeong ara yag pw besban 
2 “3 


AL Ana IKA Lagi G1 In NAM Ye De 31K 
Ae AAN AN Jon SA 


7 
LA Pd pad “S1 2 0 ye 
- » - 








1224 





3 1g 53 2 
Pn TA A2 a23 So we SET AR 
La 2 ye alah - Ia 

Jepan ya 3 Gaya Goadl aa 
4 11,3 9 Intan AIIL  . 

4 / 4 . - - aja & 
Ha Pad 09 dea IA an SAS AS ol Jang yute 
ag Me 5 VI GP AK P1) ehi, 3 


WA no Gem UNI ed ALE olah de, 


d Dah Cerah 
Ieray EL ALS AS AS AT 
Kas aga ME TA dun JB pas i 


Is “9 24 


Haa IA toto. Naa KK b Pel Te) 


2062. Dan dari Oabishah bin Mukharig Al Hilali, ia berkata: 
Aku mempunyai tanggungan yang sangat berat, lalu aku datang 
kepada Rasulullah saw. meminta sesuatu kepadanya dalam (rangka 
meringankan beban tersebut), maka ia bersabda: "Tunggulah sehingga 
ada orang datang kepada kami dengan membawa shadagah, maka 
kami akan menyuruh membawa shadagah itu kepadamu”. Kemudian 
ja bersabda pula: ”Hai Oabishah sesungguhnya meminta itu tidak halal 
bagi seseorang, melainkan bagi salah seorang dari tiga golongan ini, 
yaitu: 1. seorang yang menanggung beban yang sangat berat, maka 
halallah baginya meminta sehingga ia mendapatkannya lalu berhenti 
(dari meminta), 2. seseorang yang ditimpa suatu musibah yang memus- 
nahkan hartanya, maka halaliah baginya meminta sehingga ia 
mendapatkan standar untuk hidup — atau ia bersabda —: lapangan 
hidup, 3. seseorang yang, ditimpa kemiskinan, sehingga ada tiga orang 
yang sehat dari kaumnya (sebagai saksi) mengatakan: si polan itu 
ditimpa kemiskinan, maka halaliah baginy., meminta, sehingga ia 
mendapatkan standar hidup — atau ia bersabda. —: lapangan hidup. 
Selain ketiga orang itu, hai Oabishah, adalah haram, siapa yang mema- 
kannya berarti ia makan barang haram.” (HR Ahmad, Muslim, Nasai 
dan Abu Daud). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan ”HAMMAALAH”, yaitu: sesuatu 
yang menjadi tanggungan seseorang dan dia tetap harus menanggung- 
nya dengan berhutang guna mengatasi beban tanggungannya itu. 
Karena itulah, maka dia dihalalkan meminta yang kemudian diberinya 
dari harta zakat. 


1225 











Perkataan "JAAIHAH” sesuatu yang menghancurkan dan mem- 

binasakan harta benda, misalnya: kebakaran dan banjir. 

Perkataan "OUWAAMAN”, sesuatu yang dapat dipergunakan 
untuk menutupi kebutuhan hidup. 

Perkataan lw bisa dibaca "sidad”, artinya: kebutuhan, 

celah-celah. Dan bisa dibaca "sadad”, berarti: Omongan, renungan 

- dan pemikiran yang tepat, termasuk juga: kebenaran dalam kehendak. 
Demikian, pendapat Al-Azhari. 

Perkataan "DZAWIL HIJAA”, orang-orang yang sehat akalnya. 
Karena orang yang tidak sehat akalnya, omongannya tidak bisa diper- 
caya. Disebutkannya di situ: dari kalangan kaumnya, karena mereka- 
lah yang bisa dimintai keterangan akan halnya dan yang lebih menge- 
tahui hakekat persoalannya itu. Sedang harta benda menurut kebiasa- 
an adalah sesuatu yang tidak bisa dirahasiakan dan tidak dapat dike- 
tahui melainkan oleh orang-orang yang memang mengerti persoalan- 
nya. 

Zhahirnya, saksi tiga orang itu dianggap yang paling sedikit. 

Perkataan "FAAOAH” artinya: kemiskinan dan keperluan. 
Begitulah pendapat Al-Jauhari. 

Perkataan "SUHTUN”, artinya: haram. Dinamakannya harta 
yang didapat dengan minta itu ”suhtun”, karena dia itu akan dapat 
membinasakan. 


6. BAB: SABILILLAH DAN IBNU SAB. 


. 


Bgn da PNG 2 & 3 - 
SIA AANG MISA 
Pd - — 


Pat 
IL BG 9 L .& 23 6 2, Oa S1 
(Abe Dayata pn he WAT Naba Junk 9 NA Aaja! 
Pat IC) F2 "9 PL FYI aa & La 


4 enda On 2 


LINA 


2063. Dari Abi Said, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
”Shadagah itu tidak halal untuk orang kaya, kecuali kalau dia itu 
orang yang berjuang di jalan Allah atau karena keputusan belanja 
dalam perjalanan (ibnu sabil), atau ada seorang tetangga yang miskin 
yang diberi shadagah kemudian orang miskin itu menghadiyahkan 
kepadamu atau kamu diundang ke rumahnya”. (HR Abu Daud). 


$ 
. Da bp lola, ... 


1226 





yaa La Aa hi Tas 
ARA IA IS BAN JAN AI NA 


Za # - 
P3 7 7 —4 7 ye BELA ? O Pn -& 

TA EN 2 . be kaca 4) De) 
SEA NA NANGA Ya 


s A2 NAN Kara 
pb MO OA on kn AN Lp dele 


y 
AN 


£ 
ed 


2064. Dan dalam satu lafal -dikatakan-: ”Shadagah itu tidak 
halal untuk orang kaya, melainkan karena lima sebab: 1. Orang kaya 
yang menjadi 'amil shadagah, 2. Orang kaya yang miembeli barang 
shadagah itu dengan uangnya sendiri, 3. Orang kaya yang "angan 
hutang, 4. Orang kaya yang berperang di jalan Allah, 5. Orang miskin 
yang diberi shadagah lalu ia hadiyahkan shadagah itu kepada orang 
kaya”. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah). 


DAA LEAN Yaa MEN IIA 0 0 

Kagnde di Mag la IG gal Hoo YA 
Wol 

| n 

.£ 


P pg am a si £ 
MANA Poto BNI Gaet 


i “ii : Kami pernah 
2065. Dan dari Ibnu Laas Al Khuzz'i, ia berkata 
dibawa Nabi saw. ke hajji di atas onta shadagah. (HR Ahmad, dan 
dituturkannya hadits itu oleh Imam Bukhari secara mu allag). 1) 


,2 2 3», PP Duda Peda K1 aan S2 ak X 
PN 3, panen laba aa Moro 
” Ld 
La 2 PA 2 LA NI ti 
GI SN NS LIS, 
4 
2 Jay Ie 
& ye Pa Pu YAI P3 2 an “ 17.4 
AA Ae IN Fei Ian ban TAAT 
“Na 


2 33 
—. Pora Yok Bejo a ». 


Ta 


2066. Dan dari Ummu Ma'gil Al Assadiyah, sesungguhnya suami- 
nya telah menyerahkan ontanya yang masih muda itu untuk perjuang- 





1) Ya'ni tanpa sanad (pen). 


1227 














an di jalan Allah, tetapi kemudian dia bermaksud akan mengerjakan 
'umrah, kemudian ia minta ontanya itu kepada suaminya tetapi suami- 
nya menolak. Lalu ia datang kepada Nabi saw. dan menyebutkan 
halnya itu kepadanya, kemudian Nabi menyuruh suaminya itu supaya 
memberikan ontanya itu kepadanya, dan bersabdalah Rasulullah saw.: 
”Hajji dan "Umrah itu adalah sabilillah”. (HR Ahmad). 


sak “ek Kn Da “ikan P YO 2132 La 
Ya "2 TO YAA ye bg oya — NT 
39 BU th BII Ci 
“| 


3 Gnge Uta , 
Jarandakad PENIS yee kena god yaa ea 
Pa 


“ 
Bs IA SAN AL Paper Sab jatabi Ao PO adhi 
ang Ieparyamaai Ulag -y2p Cie An ata 


- 
AL 0 IL Ih 76 2» 2 193 - 
LA 5, PT NP PA Aya Saka CI KG 
NOS Basa Jam AN JAS Ang Aan ye 


£ 


CK ISE UII An Ce ya“ LT SA 
ai aa AU BEAN) ajian lg tea 
?. Go YA in me Dua ana aa 
Sp AANG 2 MAS Jar GIA A9 
J 12 9 


5 
"SA olan 3 pataa 


| 2067. Dan dari Yusuf bin Abdullah bin Sallam, dari neneknya 
yaitu Ummu Maj'gil, ia berkata: Ketika Rasulullah saw. mengerjakan 
hajji wada', sedang kami mempunyai seekor onta, kemudian Abu 
Ma'gil menyerahkan onta tersebut untuk sabilillah, padahal kami 
menderita sakit dan Abu Ma'gil pun (kemudian) meninggal dunia, dan 
Nabi saw. ketika itu sedang keluar. Tatkala Nabi usai mengerjakan 
hajjinya, aku kemudian datang kepadanya, maka ia bersabda: ”Hai 
ummu Ma'gil! Gerangan apa yang menghalangimu keluar?” Ia 
menjawab: Kami sudah siap-siap, tetapi tiba-tiba Abu Ma'gil mening- 
gal dunia, sedang kami sebenarnya mempunyai onta yang hendak kami 
pergunakan menunaikan hajji, padahal Abu Ma'gil telah mewasiat- 
kannya untuk sabilillah. Kemudian Nabi bersabda: ”Mengapakah 
engkau tidak keluar/pergi dengan onta tersebut, karena sesungguhnya 
hajji itu termasuk sabilillah”. (HR Abu Daud). 


1228 





Penjelasan: 

Syarih berkata: ”sabilillah” itu maksudnya, orang yang berperang 
di jalan Allah. Begitulah sebagaimana diterangkan oleh riwayat yang 
terakhir. 

Perkataan ”Ibnu sabil” itu, oleh ahli-ahli tafsir dikatakan: yaitu 
musafir yang keputusan belanja. Maka dia boleh mengambil harta 
zakat, sekalipun di kampungnya tergolong orang kaya. 

Perkataan: "amil zakat” itu oleh Ibnu Abbas dikatakan: termasuk 
Orang yang pergi untuk mengurus zakat itu, penulisnya, orang yang 
membagi dan orang yang tukang mengumpulkan harta zakat, penga- 
was dan penjaganya. Semuanya itu dinamakan “amil. Tetapi yang ter- 
kenal yaitu orang yang pergi mengurus zakat. Sedang lainnya adalah 
para pembantunya. & 

Dari perkataan: "atau seseorang yang membeli harta shadagah 
dengan hartanya”, itu menunjukkan, bahwa orang yang tidak menge- 
luarkan zakat atau shadagah boleh membeli barang shadagah, dan 
dibolehkannya juga orang yang menerima zakat/shadagah itu menjual 
barang shadagah tersebut, dan ini sama sekali tidak dimakruhkan. 

Juga menunjukkan, bahwa barang zakat/shadagah itu apabila 
telah dimiliki oleh orang yang berhak menerimanya, maka sifatnya 
menjadi berubah, nama zakat pun telah hilang. Karena itu hukum 
yang berhubungan dengan benda tersebut seluruhnya menjadi 
berubah. 

Perkataan: "atau orang yang mempunyai hutang” itu, Mushannif 
berkata sbb.: Gharim ini dapat diartikan kepada orang yang mempu- 
nyai tanggungan berat, untuk kemaslahatan keluarga yang ditanggung 
itu, sebagaimana tersebut dalam hadits Oabishah, bukan untuk kepen- 
tingan pribadi, karena hadits Anas tersebut mengatakan: "atau bagi 
orang menderita hutang”. Paha 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa shadagah itu 
tidak halal bagi orang kaya, melainkan untuk lima golongan tersebut. 

Sabda Nabi saw.: ”Hajji dan Umrah itu adalah sabilillah” itu, 
Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa hajji 
dan Umrah itu termasuk kategori sabilillah, dan orang yang menyerah- 
kan sebagian hartanya untuk sabilillah boleh menggunakannya untuk 
perbekalan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan hajji maupun 
umrah: dan kalau harta yang diserahkannya itu berupa kendaraan, 
maka orang yang hendak pergi hajji dan umrah itu boleh dinaikkan di 
atas kendaraan tersebut. Juga menunjukkan, bahwa harta zakat yang 


1229 

















di dalamnya untuk sabilillah itu boleh diperuntukkan buat orang- 
orang yang hendak menunaikan ibadah hajji dan umrah. 


7. BAB: PEMBAGIAN ZAKAT HARUS MELIPUTI DELAPAN 


GOLONGAN 
Tantiya arena zr To AN 2... 
ati » 2 
tam PALI —Ye 1 
Ada — 3 TPI YA 
et Dad “Pra Ha La 3 3, 


Aan beya STT Aan SE 


AB 33 ea Pata Yale - 
20 lg—.0 Fa aa LATIN ore LN NN WP 
Laman yr ... Tb Si Sp Atas 


2068. Dari Zayyad bin Al Harits Ash Shadaa-i, ia berkata: Aku 
pernah datang ke tempat Nabi saw. lalu berbe'at, maka tiba-tiba 
v- .glah seorang laki-laki sambil berkata: berilah aku dari harta 
shadagah. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah 
tidak rela terhadap hukumnya seorang nabi maupun lainnya dalam hal 
shadagah, sehingga DIA sendiri yang menentukan hukumnya, maka Ia 
membagi .-shadagah (atau zakat) itu kepada delapan golongan. 
Karena itu jika engkau termasuk salah satu dari golongan-golongan 
itu, maka engkau akan kuberi”. (HR Abu Daud). 


PL pal Ob ata 2 G2 33 


SEA aduh Nb v9 Au ALAN tool Sapa Ne "4 


Pada 179 H1 


sa BAGI TN INA Be 


2069. Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada 
Salamah bin Shakhr: "Pergilah ke tempat orang yang mempunyai 
Shadagah yaitu Bani Zuraig, lalu mintalah kepadanya, maka dia akan 
memberikan shadagahnya itu kepadamu”. 


Penjelasan: 
Hadits Zayyad ini tidak sah (lihat Nailul Authar 4:192). 


1230 


Dan Syarih berkata: Riwayar ini bertentangan dengan riwayat- 
riwayat yang shahih yang menerangkan, bahwa Nabi saw. pernah 
memberi bantuan sekantong kurma yang dikumpulkan dari beberapa 
orang shahabat. Akan tetapi hadits ini dibawakan oleh Mushannif di 
sini untuk dijadikan dalil bagi bolehnya memberikan harta zakat 
kepada orang yang menanggung kafarat. Selesai. 

Al Muwaffag berkata dalam muganna': Dianjurkan memberikan 
harta zakat itu kepada semua ashnafnya (orang-orang yang berhak 
menerima). Tetapi kalau tidak ada, cukup diberikan kepada seorang 
saja. 

Dan ada juga riwayat dari dia yang mengatakan: tidak cukup, 
melainkan kepada tiga orang dari tiap-tiap macam, kecuali amil boleh 
seorang saja. 

Dalam syarhul kabiir dikatakan: dianjurkan menyampaikan harta 
zakat itu kepada semua yang berhak, atau kepada siapa yang mungkin. 
Karena dengan demikian kita akan keluar dari khilaf, dan kemung- 
kinan kecukupan itu bisa diyakinkan. Tetapi toh kalau asnaf itu tidak 
ada, maka seorang pun dipandang sudah mencukupi. Begitulah 
menurut pendapat Umar, Hudzaifah dan Ibnu Abbas. 

Selanjutnya dikatakan: Diriwayatkan dari Nakha'i: Jika harta 
zakat itu banyak dan cukup untuk semua asnaf, maka harus dibagikan 
kepada mereka semua. Tetapi kalau tidak, ya”ni harta itu sedikit, 
maka boleh dibagikan kepada satu golongan saja. 

Dan menurut imam Malik: Harus didahulukan golongan yang 
sangat membutuhkan. 1) 


8. BAB: HARAMNYA SHADAOAH UNTUK BANI HASYIM DAN 
MAULA MEREKA, BUKAN MAULA ISTERI MEREKA 2) 


MA LL yh ng 33 BEA Ki 
(el Gp et ES 6 DAA ANN: 
A3 CA - RAIN AIA 7,29 
Pi el BEA NN APA AN 
Saleyii sa EX JK 


1) Kami condong pendapat Imam Malik ini (Pen). 
2) Maula, yaitu: bekas hamba. 


1231 


2070. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Hasan bin Ali pernah 
mengambil sebutir kurma dari kurma shadagah, lalu dimakannya. 
Kemudian bersabdalah Rasulullah saw.: "Buang, buang, lempar dia, 


tidakkah engkau tahu, bahwa kita (Bani Hasyim) tidak boleb makan. 


barang shadagah?!” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 
Lita en Ah ” 
... FAT OS Tip 2 -AYANN 


20711. Dan bagi Muslim dikatakan: "Sesungguhnya kita tidak 
halal makan shadagah”. 


ea Ae YA at IT Lane 
Nora Lan Go Ai Joan 0 Go LIS peba—aL Nag NY NY 
Ta 


PI 
| 


72 33 IG a05 k (3 PE AAN “ana 
Keira Neh Usa TA 
- 


La 
- an SAN peta y yen to Na 


KN APN KAN TA NA ERA AT 
ME Abah Pebua Aa an KI 


2072. Dan dari Abi Rafi” - maula Rasulullah saw. - sesungguh- 
nya Rasulullah saw. pernah mengutus seorang laki-laki dari Bani 
Makhzum untuk memungut shadagah, lalu si laki-laki tersebut berkata 
kepada Abu Raffi”: temani aku, supaya engkau bisa mendapatkan sha- 
dagah itu. Abu Rafi” berkata: tidak, sehingga aku datang ke tempat 
Rasulullah saw. untuk menanyakannya. Lalu ia pergi dan bertanya, 
maka jawab Rasulullah saw.: "Sesungguhnya shadagah itu tidak halal 
but kami, dan sesungguhnya maula satu kaum itu termasuk golongan 
mereka sendiri”. (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah dan disah- 
kan oleh Tirmidzi). 


nan | Da NN Ta ah Ud - 
An Pele KA Ir Ian «IG Kelas Ai G9 NY 
ter 


10919. LAN En PA CAK “1 Bca, TEA 
Ga aa Pa EME SANG 


1232 


PG ih. KKM... 


Ca 


. Pa 5 . J 7 24, Pd 
"1 PAP PU aU Kat : 2 Ta 72 2 : ” Lirm 
“1 c JL Fi AA SIN, Lila Saga £ Jas Je 


ea Sy PT pa NET 


wa pe np E bee NG Nlg at 


2073. Dan dari Ummu ?'Athiyah, ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah mengirimkan seekor kambing shadagah kepadaku, lalu kuki- 
rim sebagian dagingnya itu kepada 'Aisyah. Maka tatkala Rasulullah 
saw. datang, ia bertanya: "Apakah engkau mempunyai sesuatu?” 
Aisyah menjawab: Tidak, kecuali Nusaibah (julukan untuk Ummu 
Athiyah) tadi mengirimkan kepada kami daging kambing yang pernah 
engkau kirimkan'kepadanya. Maka sabda Nabi: "Sesungguhnya da- 
ging kambing itu telah sampai ke tempatnya”. (HR Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 


ZN 


tt Aa da big de UN ad TMRL AU Me 
lee, 


IA Iyan ee ag pra —N Vt 


FO 0 ga ca? YO 4 91 et tx» 5 
5 : Yi alabbare laa. HI taabaja» 


# - 


& 


Lia DL gl 9 
A1 


Pd 


5, 
tan yara SPA Bani — 


2074. Dan dari Juairiyah bintil Harits, sesungguhnya Rasulullah 
saw. pernah masuk ke tempatnya, lalu bertanya: "Apakah engkau 
punya makanan?” Ia menjawab: Tidak! Demi.Allah, kami tidak mem- 
punyai makanan, melainkan sepotong tulang kibas yang diberikannya 
oleh maulaku dari shadagah. Maka sabdanya: ”Bawalah kemari, 
sungguh dia itu telah sampai ke tempatnya”. (HR Ahmad dan 
Muslim) 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”kakh, kakh/kikh, kikh”, adalah kata- 
kata yang biasa dipergunakan terhadap anak kecil yang makan baranp- 
barang kotor. 

Hadits ini menunjukkan diharamkannya shadagah atas diri Nabi 
saw. dan keluarganya Tetapi di kalangan ulama masih memperselisih- 


ae ..r TA LA 


Han das: . oles | 


& 
- 
” 


1233 


kan tentang pengertian ”keluarga” itu. Menurut Imam Syafii dan 
sejumlah ulama yang lain, mengatakan: bahwa yang dimaksud yaitu 
Bani Hasyim dan Bani Muth-thalib. Imam Syafi'i beralasan, bahwa 
Nabi saw. menyekutukan Bani Muth-thalib dengan Bani Hasyim 
dalam pembagian (ghanimah) untuk dzawil gurba. Dan Ibnu Ouda- 
mah berkata: kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat 
tentang diharamkannya shadagah wajib itu buat Bani Hasyim. Tetapi 
Thabari meriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ia membolehkannya. 
Dan diriwayatkan juga, bahwa shadagah itu halal buat mereka apabila 
mereka tidak mendapatkan bagian dzawil gurba. Ibnu Hajar berkata 
dalam Fat-hul Baari, bahwa ini adalah salah satu pendapat dari kalang- 
an Syafi'iyah. Diriwayatkan juga dalam kitab tersebut dari Abu Yusuf, 
bahwa shadagah itu halal buat mereka kalau shadagah itu terjadi sesa- 
ma mereka sendiri, bukan dari orang lain. 


Namun Syarih berkata: Hadits-hadits itu sendiri secara umum 
menunjukkan haram secara mutlag, dan sekaligus menolak seluruh 
pendapat di atas. Selesai dengan ringkas. 


Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Bani Hasyim itu 
apabila tidak mendapatkan seperlima dari ghanimah, maka mereka 
boleh mengambil sebagian dari harta zakat. Ini adalah pendapat gadli 
Ya'gub dan beberapa orang dari kalangan shahabat kami, yang juga 
merupakan pendapat Abu Yusuf dan Usthukhari dari kalangan Syaff'i- 
yah. Alasanya, karena dharurat-dan kebutuhannya. Tetapi segolongan 
ahlul bait mengatakan: Bahwa bani Hasyim itu boleh mengambil harta 
zakat dari kalangan Hasyimiyin sendiri. Selesai. 


Syarih berkata: Hadits Abi Rafi” di atas menunjukkan haramnya 
harta zakat itu atas maula Bani Hasyim, sekalipun mereka itu bertin- 
dak sebagai amil. 

Perkataan "Dia itu telah sampai ke tempatnya” itu, maksudnya: 
Bahwa benda zakat itu kalau oleh si penerimanya dihadiyahkan, maka 
hukum shadagah itu berubah dan menempati hukum hadiyah biasa. 

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa maula isteri-isteri Bani 
Hasyim itu tidak sama hukumnya dengan maula Bani Hasyim sendiri. 
Karena itu mereka halal makan shadagah. 


Syarih berkata pula: Dua hadits di atas juga menunjukkan, bahwa 
orang-orang yang tadinya haram makan shadagah itu, bisa menjadi 
halal setelah barang shadagah tersebut diberikan kepadanya sebagai 
hibah, hadiyah dsb. 


1234 


St aararawmwwwwssrssww  ————— 


9. BAB: LARANGAN ORANG YANG BERSHADAOAH MEMBELI 
BARANG SHADAOAHNYA 


IC ELYOI La CON IT nh LI 
. - t & . . 
laa IOI GEII Ie Na UU TR 23, 


Lada 0ny da AI LA 2g denga ol DB conicesl 


# PA ga . 


1 


Pan an LL an Ja 1 GO ega 
LI KAN en AESI  JES LAA MARY LAN 
.. Png 01 Nah Ce Le Oa” C2 IA 
Ka Ata IA YAA Yi PANAI 

- - Lea Ya - 

2075. Dari "Umar bin Khath-thab, ia berkata: Aku membawa 
kuda (yang kushadagahkan) untuk sabilillah, tetapi tidak diurus oleh 
orang yang mengurusinya, maka aku berkehendak membelinya, dan 
aku beranggapan bahwa dia akan menjualnya dengan harga murah. 
Kemudian aku bertanya kepada Nabi saw., maka sabdanya: "Jangan 
engkau beli dia dan jangan engkau tarik kembali shadagahmu itu, 
sekalipun dia akan memberikannya kepadamu dengan satu dirham, 
sebab orang yang menarik kembali shadagahnya itu tak ubahnya 
dengan seorang yang menjilat muntahnya”. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


2. YP gn Lutpt BEI 2 PP 
h) A Aa « . 
Ae Hiasan 03 YAN 


b) 
LL Sat MIA er nah WAWAN 
3 
bar 


- - ya 3 - 
AAN TA pa Tea Wa NA 
DNS an IL at sae 
— AP ep EGA JS Go LANJS 


2076. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Umar membawa 
kuda yang dishadagahkan untuk sabilillah — dalam satu lafal dikata- 
kan: ia menshadagahkan seekor kuda untuk sabilillah — kemudian ia 
mengetahui kuda tersebut akan dijual, maka ia bermaksud membeli- 
nya, lalu ia bertanya kepada Nabi saw. Maka sabda Nabi: "Jangan 
engkau tarik kembali shadagahmu itu, hai Umar!” (HR jama'ah). 

z 


1235 











TAN NAK PAN ATA CAT 
Pa 


Pi - 


E» 


Ganda KS 1G” 


akan Ya 


Imam Bukhari menambahkan: Bahwa Ibnu 'Umar tidak akan 
membiarkan membeli barang yang dishadagahkan itu, melainkan akan 
ia shadagahkan juga. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Aku membawa seekor kuda” itu 
maksudnya bahwa "Umarlah yang mempunyai kuda tersebut. Karena 
itu ia mengizinkannya kuda itu untuk dijualnya. 


Perkataan “Ibnu "Umar tidak membiarkan membeli barang yang 
dishadagahkan itu, melainkan akan ia shadagahkan juga” itu, maksud- 
nya: apabila disetujui barang yang telah dishadagahkan itu untuk 
dibelinya, tidak akan dimilikinya terus, bahkan akan dishadagahkan- 
nya juga. Jadi seolah-olah dia memahami, bahwa larangan Nabi 
membeli barang shadagahnya itu adalah karena hendak dimiliki, 
bukan untuk dishadagahkan lagi. 

Hadits itu menunjukkan dimakruhkannya menarik kembali ba- 
rang shadagah, termasuk juga membelinya, sekahpun dengan harga 
semurah-murahnya. Tetapi pendapat ini agaknya dibantah, baliwa dia 
itu bertentangan dengan hadits terdahulu yang membolehkan seseo- 
rang membeli barang yang telah dishadagahkan. Namun agaknya 
keduanya itu bisa dijama' (dikompromikan), bahwa makruh di sini 
adalah littanzih (untuk kesucian semata), karena Mushannif berkata: 
Satu kaum berpendapat, bahwa larangan hadits ini. adalah littanzih. 
Mereka itu beralasan dengan keumuman hadits Abu Said yang menga- 
takan: 


PPL. 


Ha AG NAS SES X3 NV 


5— 


2077. Atau seseorang yang membeli barang shadagah tersebut 
dengan hartanya sendiri. 1) 


1) Lihat H: 2064. 


1236 


Dan yang menunjukkan littanzih itu pula, ialah riwayat Ibnu 
'Umar yang membeli shadagahnya. Sedang dia adalah perawi hadits 
itu sendiri. Kalau sekiranya ia memaham larangan ini littahrim 
(haram), niscaya dia tidak akan berbuat begitu dan ia tidak akan 
menshadagahkan ontanya itu. 


Syarih berkata: Zhahirnya tidak ada pertentangan antara ini dan 
hadits Abu Sa'id, sebab ini adalah dalam hal shadagah tathawwu' 
(sunat), dan hadits Abu Sa'id, itu adalah dalam hal shadagah 
wajib. Membeli (kembali) shadagah wajib boleh, karena tidak akan 
tergambar penarikan kembali atas shadagahnya itu sehingga ia harus 
membelinya. Berbeda dengan shadagah tathawwu' akan tergambarlah 
di sana penarikan kembali itu. Justru itu dimakruhkannya karena 
menyerupai dengan menarik kembali, yaitu membelinya. Selesai. 

Aku (Faishal bin Abdul Aziz Aali Mubarah, peringkas kitab ini) 
berkata: Zhahirnya hadits Abu Said itu sehubungan dengan membeli 
barang shadagah orang lain, bukan shadagahnya sendiri. 


10. BAB: KEUTAMAAN SHADAOAH KEPADA SUAMI DAN 
KERABAT 


TI Ag PAK SL 2 YA LL LA 
Aa Ma naa ANA 


mi Ad Aa aa - pm eh Inelas Pi ate! - 
- en aa 2. Tt Ae ASAM 
» £ 5 PE tab 
M3 Oo zaj ba PP LAWA KANG, Tape AA 


L Ie P3 YA 2. 
8 Lana Da 
“uu 12 


Tt L “3 . PK AKA 
Zi Te 0, ena Ya, SL, TE Ara yag KEA, 
- 2 


1237 














7 


ea uut 3 Kd 750 YP. 3g Z Ie 
sa ala o pel Goal Sak 
welplaro be Goan aspal 


Pa 


Te eta ai Mak AE A AGE ATC ea 
Ba NU ee 2D Lag 
. Je 


LATEN IE LA A, apa 


” 


ta nd Pa ae 


z ah Para Pa Pata PA Lao Pe 
TA TES AN JELAN gai Tp Bu la 


Ka ES AL PL AK 
Pata AN AG AA Ad AL JS SUS 
2078. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Telah 
bersabda Rasulullah saw.: ”Bershadagahlah kalian, hai perempuan, 
perempuan, sekalipun dari perhiasanmu”. Ia berkata: Lalu aku pergi 
kepada Abdullah, dengan mengatakan: Engkau adalah seorang laki- 
laki miskin, sedang Rasulullah saw. memerintahkan kami bershada- 
gah, karena itu datanglah (sekarang) kepadanya dan tanyakanlah, 
kalau yang demikian (shadagahku kuberikan kepadamu) itu mencu- 
kupi aku (boleh), tetapi kalau tidak akan kuberikan kepada orang lain. 
Ia berkata: Lalu Abdullah berkata: pergilah sendiri. Ia berkata: lalu 
aku pergi sendiri. Tiba-tiba di pintu (rumah) Rasulullah saw. ada 
seorang perempuan Anshar yang hajatnya itu sama dengan hajatku. Ia 
berkata: sedang Rasulullah saw. diberinya suatu kewibawaan. Ia ber- 
kata: Lalu Bilal keluar menjumpai kami, maka kami berkata kepada- 
nya: datanglah kepada Rasulullah, katakanlah kepadanya bahwa ada 
dua orang perempuan menunggu di pintu akan menanyakan (sesuatu) 
kepadamu: Bolehkah shadagahnya itu diberikan kepada suaminya dan 
kepada anak-anak yatim yang menjadi asuhannya? Tetapi jangan 
beritahu siapa kami ini. Ja berkata: lalu Bilal masuk, menanyakan.hal 
itu kepada Nabi, maka Nabi pun bertanya kepada Bilal: "Siapa kedua 
perempuan itu?” Bilal menjawab: seorang dari Anshar dan seorang lagi 
adalah Zainab. Nabi bertanya lagi: ”Zainab siapa?” Bilal menjawab: 
Zainab istri Abdullah. Maka jawab Nabi: "Keduanya mendapat dua 
pahala, satu pahala karena (berhubungan) dengan kerabat dan satu 
lagi pahala shadagah”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


1238 


Pt ERP TP 21 Part) 2 rai teu NA 
INGAT GAN 


.... 


Sasa 


2079. Dan dalam lafal Bukhari dikatakan: Bolehkah aku bersha- 
dagah kepada suamiku dan kepada anak-anak yatim yang menjadi 


asuhanku? 


£ Fa Peta 


MAL IA BANI 
2 , ea Lo Go SY £ YO 
Ge Bere 0 AW EA NK 
manga Bp 9 pen NA ho 
Sio Pb IP oa 
2080. Dan dari Salman bin Amir, dari Nabi saw., ia bersabda: 


”Shadagah kepada orang miskin itu, berarti satu shadagah, tetapi 
kepada kerabat berarti dua:shadagah dan shilaturrahmi.” (HR Ah- 


mad, Ibnu Majah dan Tirmidzi). 


& AP 0 29,3 Pd 113031 
Ga BERIKAN MBA AN 
Sl Agra Konga Jb LEO 1 
2 He La An Ah 
Ap lan Ou Cc 2 KA MANGAN Has 


2081. Dan dari Abi Ayyub, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
”Sebaik-baik shadagah itu ialah kepada keluarganya yang memusuhi 
dia dengan sembunyi.” (HR Ahmad). 


Pn Ne An “Os er nga Dadi .N 
SAY 
2082. Dan bagi Imam Ahmad, seperti itu juga, dari hadits 


Hakiem bin Hizam. 


1239 








7 ian Pe FA Ja (3 n pl At Gr 2 ee 
(KEL AA R29 GE IS HA, NY 
. 1 — £ 
TI VOL AL 3 23 213 PL 18 gg 
ML ES Sp KK 


Pad - . 


LX AN ob - 


2083. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Apabila kerabat itu 
orang yang tidak engkau tanggungnya, maka berilah mereka itu seba- 
gian dari zakat hartamu, tetapi jika engkau tanggung mereka, maka 
jangan engkau beri mereka itu: dan janganlah engkau berikan harta 
zakat itu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. (HR Atsram, 
dalam sunannya). 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Berdalil dengan hadits ini, maka seorang istri 
boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. 


Yang berpendapat seperti ini, ialah: Tsauri, Syafi'i, dua shahabat 
Abu Hanifah dan salah satu dua riwayat dari Imam Malik. 


Mushannif berkata: Ini, menurut sebagian besar 'ulama adalah 
dalam hal shadagah tathawwu”. 


Syarih berkata: Zhahirnya- hadits ini menunjukkan dibolehkannya 
seorang istri menyerahkan zakatnya itu kepada suaminya, dengan dua 
alasan: Pertama, karena tidak ada larangan, dan kedua, Nabi sendiri 
tidak membedakan. Sehingga yang demikian itu menunjukkn kepada 
umum. Adapun tentang suami terhadap istrinya, masih diperselisih- 
kan: Bolehkah suami menyerahkan zakatnya kepada isterinya? 
Tentang ini Ibnul Mundzir berkata: Ulama-ulama telah sepakat, 
bahwa suami tidak boleh menyerahkan zakatnya itu kepada isterinya, 
karena nafakah istri menjadi kewajiban suami. 

Perkataan ”kaasih”, yaitu: orang yang menyembunyikan permu- 
suhan. 

Dua hadits ini menunjukkan dibolehkannya menyerahkan zakat 
kepada kerabat. Selesai dengan ringkas. 


Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Seorang ibu yang 
miskin, sedang anak-anaknya masih kecil tetapi kaya, maka nafakah 
ibu itu boleh diambilkan dari zakatnya uang anak-anaknya itu. 


1240 





ii. BAB: ZAKAT FITHRAH 


LL AN YAN PL AE NE NA 
FA Sean KpAN yain ya? AB pt roy ») 


2) Jaa 3 
Peka AAN ARA MENARA AAIA 
SA AN Ceper e Leg f ore Leoloamyo 


K, PS La 
An tot TANK A EKA AN SAK 
ta! , Yg Kp lgx « 19 
— AR yA OLS 9 


2084. Dari Ibnu "Umar, ia berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan 
zakat fithrah di bulan Ramadlan sebanyak satu sha dari PP 2 
satu sha” dari gandum, atas hamba, orang merdeka, laki-la 3 Lag aa 
puan, kecil dan orang tua dari kalangan kaum muslimin. ( 


ma'ah). 


Pd PI KL Ca 
MPa 


BL 225 20 ea NK KANE We N0 
Uk ra Kn NO ago Nana —Y 
ae 


KUN: : oeila, 


2085. Dan bagi imam Ahinad, Bukhari dan Abu Daud er g 
kan—: Adalah Ibnu "Umar pernah mengeluarkan zakat ala aa 3 
kurma hanya satu tahun tatkala kurma itu sangat dibutuhkan, 
dian ia mengeluarkan dengan gandum. 


Men PAP AI Ted Lan ra Lada" 3 3 2? “uh MX 
03 Hanna Soga PG Gem 
) i ji -dikatakan-: Para shahabat 
2086. Dan bagi Imam Bukhari «dikata 
pernah mengeluarkan (zakat fithrahnya) sehari atau dua hari sebelum 
'ied. 
. 7 “ or 


KN AN 


2 


AN 


“ 


PA Kai SAE sa Ka 
ed ka, 6, 
» NG oa 74 
(ASIN AAN AO 
1 Abe Lan aEle9 yA Ag ae 


1241 





Ben ea aa 


2087. Dan dari Abi Sa'id, ia berkata: Kami biasa mengeluarkan 
zakat fithrah satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha” 
kurma, atau satu sha? keju atau satu sha” kismis. (HR Bukhari dan 
Muslim). 


ud Pe 
TA PETA MEA GA 
Pa Di AAN PP MAKAR At AAA 
PAN TAN ta PAP TEA AAN 
PEMAEN Pa P ORA Ani PPn 1 


2088. Dan dalam satu riwayat -dikatakan—: Kami biasa menge- 
luarkan zakat fithrah ketika Rasulullah saw. masih berada di tengah- 
tengah kami, yaitu satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari kurma, 
utau satu sha' darisya'ir, atau satu sha' dari kismis, atau satusha' darike- 
ju. Yang demikian itu selalu kami kerjakan hingga Mu'awiyah datang 
kepada kami di Madinah, lalu ia berkata: Sungguh aku tahu, bahwa 
dua mud dari gandum Syam itu sama dengan satu sha” kurma. Lalu 
manusia mengambil yang demikian itu. Abu Sa'id berkata: Selalu aku 
mengeluarkan zakat fithrah itu demikian, sebagaimana yang pernah 
kukeluarkannya. (HR Jama'ah). 


Es 


IN EN 2 GA Pa 

Le AA ME AJA 
Saat ET UN KA Pera ME Ira 
AAA AAN (edamba 


- 





Tetapi Imam Bukhari dalam riwayatnya itu tidak menyebutkan 
perkataan Abu Sa'id tersebut, dan Ibnu Majah tidak juga menyebu:- 
kan kata "atau” satu pun dalam hadits tersebut. 

. 


£. 


TN AE 2 SALA, YM 


Chan ah Ae Pena t AL 
& ea ya le 9 ogkab yate Wang plant A8 kung 


Lc “ii 2 yen : 
seb bagan ia 


2089. Dan bagi Nasai, dari Abi Sa'id, ia berkata: Rasulullah 
saw. mewajibkan zakat fithrah sebanyak satu sha” dari makanan, atau 
satu sha' dari sya'ir, atau satu sha' dari kurma, atau satu sha” dari keju. 

Pj 


Ini sebagai satu alasan, bahwa ”keju” itu adalah makanan pokok. 
» 


hk 
E N 


pe 3 OA LI 2 paLA GG 
pel Yaat oya Lintas eneg Cadas Jalla YA 
pa pay Ta “ 
Pata -- 


,” a , ” (7 £” »t 
LA AYAT aa NYA ATA 


” 
ag AA AA PAW ia Pa Dan 23 a02 
HS GEN ABI SL NG EM gi eh 
2 23 nee t Lp 19 IG Le 2 JI 
oi - . h) | “ wa 3) " N 
— GEN Je AP agro adan lola) AGAN 
2090. Dan Daraguthni, dari Ibnu "Uyaynah, dari Ibnu 'Ajlan, 


dari 'Iyaadl bin Abdillah, dari Abi Sa'id, ia berkata: Kami tidak 
pernah mengeluarkan (zakat fithrah) di zaman Nabi saw. melainkan 


1243 





satu sha dari tepung, atau satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sult 
(sejenis gandum), atau satu sha' dari kismis, atau satu sha' dari 
gandum, atau satu sha" dari keju. Kemudian berkatalah Ibnul Madiniy 
kepada Sufyan: Hai Abu Muhammad! Sesungguhnya ada seorang yang 
tidak menyebut tepung ini, maka ia menjawab: Betul, dia termasuk di 
dalamnya. (HR Daraguthni, dan ini dijadikan alasan oleh Imam 
Ahmad tentang cukupnya tepung untuk fithrah). 


GI Meh YAI ae DI » 1£ 
SO mpe AN GOA Taeyong YAN 
“ pi Pa 


33 Bas 


— Mete IN Mb NAN ag Aa Ora 


2091. Dan dari Ibnu "Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. 
memerintahkan zakat fithrah itu supaya dikeluarkan sebelum manusia 
keluar ke tempat shalat. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah). 


SPN 9 8 


Sudan Ii , 1 Se yh pd o 2 er 
29 dmle AN Iyo AD Iga ya 0G ya pepe 9 — YAY 
P 2. 


ra. TAN Ot Petak Te 
Sau “ ra sa Tu | "at 3 “4 Pat 2 Tara 
LS Sud 2 la gali ea Sean pad 22) 
P4 “Ac 
Le 2 Pet 


I-., Cs LA PIL Lag Pe "Z0 ea 4 “ y 
deg Nurani leyay Alsuka26 5GP BILA Jual 


# LA Ap 
Mp1 3D Poles. ce Bai 
p METPIYI ai PP) cp Baal ya 


2092. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. mewa- 
Jibkan zakat fithrah itu sebagai pembersih bagi orang yang sedang 
berpuasa dari perbuatan sia-sia dan omongan yang kotor, dan sebagai 
makanan bagi orang-orang miskin. Karena itu barangsiapa mengeluar- 
kannya sebelum shalat, maka dia itu adalah zakat yang diterima, dan 
barangsiapa mengeluarkannya sesudah shalat, maka dia itu adalah 
salah satu shadagah dari shadagah-shadagah biasa. (HR Abu Daud 
dan Ibnu Majah). 


145 Le 7. 23 gl 8 201 Y 2,3 35 
Uda 
Pp 


Aa er UP MN Loyal el oag YAA 


1244 


Aga TI aa AA Ya PE 
Lele TN PIA Goa ape 8 SI 


stan ken oraan ak BAKAR: goda y91n0 
. - 


HN Ge AAU AN 3 Apu 


S 
ep P3 GI” "— “4 KS SS Ta Pa 
CE JA GB TEEN AE Gain 


aan AI, LC GEN NS ah aa 
Glen tin BO olaan an Isep KANG 1d #1 Sar 


ente, Pd PL IUP LA Uta Ea RA Ca 

1 PA bca ad TA) 7. Ka ato Da AN 1 

TANYA Tepos 15 

SN Pa “Gi “2 79 ,- A32 A3 LN 

SENI GITA Letak SU ga 
LAN ta PN LAS Daai ya CO 


IE Had NAN 


? 33 en pat Pn (BU, 
2 CNN oh JUS, 


NN 


KA Sapta ly 


2093. Dan dari Ishag bin Sulaiman Ar Razi, ia berkata: Aku 
pernah bertanya kepada Malik bin Anas: Hai Abu "Abdillah! Berapa- 
kah ukuran satu sha” yang dipakai Rasulullah saw. itu? Ia menjawab: 
lima rithl dan sepertiga menurut ukuran Irag yang saya perkirakan. 
Lalu aku berkata: Hai Abu Abdillah, engkau menyalahi kepala kaum. 
Abu "Abdillah berkata: Siapakah dia itu? Aku menjawab: Abu Hani- 
fah yang mengatakan: satu sha' itu sama dengan delapan rithl. Lalu 
Abu Abdillah sangat marah, kemudian berkata kepada kawan-kawan- 
nya: hai polan! Ambillah sha” datukmu, hai polan! Ambillah sha' 
pamanmu, hai polan! Ambillah sha” nenekmu. Ishag berkata: sampai 
terkumpul beberapa (jenis) sha'. Kemudian Abu Abdillah berkata: - 
apa yang kalian hapal dalam hal ini? Lalu orang ini berkata: Ayah- 
ku menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia pernah menibawa 
sha' ini kepada Nabi saw. Dan orang ini berkata: ayahku menceritakan 
kepadaku dari saudaranya, sesungguhnya dia pernah membawa sha' 
ini kepada Nabi saw. Dan yang satunya berkata: Ayahku mencerita- 
kan kepadaku dari ibunya, bahwa ia pernah membawa sha' ini kepada 


1245 











Nabi saw. Maka berkatalah Imam Malik: Kuperkirakan ini, maka 
kudapati dia sama dengan lima rithl dan sepertiga. (HR Daraguthni). 


Penjelasan: 
Syarih berkata: Perkataan "faradla” itu menunjukkan, bahwa 
zakat fithrah itu termasuk fardlu (wajib). 


Perkataan "satu sha” dari makanan ... dst.” itu, zhahirnya ada 
perbedaan antara makanan dan benda-benda yang disebutkan sesu- 
dahnya itu. Tetapi Al Khath-thabi berkata: bahwa yang dimaksud 
”"makanan” di sini ialah gandum, dan ” makanan” itu adalah satu nama 
tertentu. Al Khath-thabi dll. juga berkata: kata " makanan” itu diper- 
gunakan untuk gandum setara umum, sehingga apabila dikatakan: 
"pergilah ke pasar makanan”, maka dia akan faham, maksudnya ialah 
pasar gandum. Jika kebiasaan sudah berlaku, maka kata itulah yang 
terpakai. 


Nawawi berkata: orang yang mengatakan, bahwa satu sha' itu 
sama dengan dua mud gandum adalah berpegang kepada perkataan 
Mu'awiyah. Tetapi pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena dia itu 
adalah pendapat seorang shahabat, yang berbeda dengan Abu Said dll. 
dari kalangan shahabat yang lebih lama bershahabat dengan Nabi saw. 
dan lebih mengetahui hal ihwal Nabi saw. Dan ia pun menjelaskan, 
bahwa dia sendiri melihat Nabi begitu, bukan sekedar mendengar dari 
Nabi saw. 

Riwayat-riwayat di atas dalam bab ini menunjukkan, bahwa yang 
diwajibkan dari jenis-jenis makanan tersebut adalah satu sha'. Selesai. 

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: cukup memadai 
untuk zakat fithrah dari jenis makanan setempat, misalnya: beras dsb. 
sekalipun macam-macam jenis itulah yang ditentukan dalam hadits 
tersebut. Demikianlah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat keba- 
nyakan para ulama. Dan tidak boleh memberikan zakat fithrah 
melainkan kepada orang yang berhak menerima kafarat yaitu orang 
yang mengambilnya itu karena kebutuhannya, tidak untuk memerde- 
kakan hamba, orang yang hatinya perlu ditundukkan dll. 1) 


Boleh memberikan zakat fithrah itu kepada seorang miskin saja. 
Begitulah menurut pendapat Imam Ahmad. 


1) Menuruf pendapat kami: semua ashnaf yang tersebut dalam Ouran Surat At 
Taubah ayat 60 itu, boleh menerima zakat fithrah. (pen). 


1246 


Tentang zakat fithrah ini diharuskan memiliki satu nisab. Bahkan 
siapapun yang hanya mempunyai satu sha' selebihnya untuk makan 
sehari semalm pada hari raya, berkewajiban mengeluarkan zakat 
fithrah. Begitulah menurut pendapat jumhur. Dan apabila ada sese- 
orang mempunyai hutang, padahal si piutangnya itu tidak menagihnya, 
maka dia pun berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana 
halnya dia berkewajiban memberi makan tanggungannya pada hari 'ied 
itu. Begitulah menurut pendapat Ahmad. Sedang orang yang tidak mam- 
pu mengeluarkan fithrahnya pada waktu wajibnya fithrah itu, kemudian 
sesudah itu dia mampu, lalu membayarnya, maka hal itu dipandang 
sangat baik. 1) Selesai, wallaahu a'lam. 


1) Tetapi ini bukan fithrah (pen). 


1247 





WN 


KITABUSH SHIYAAM 


1. BAB: KETETAPAN PUASA DAN HARI RAYA 
DENGAN MENGETAHUI AWAL BULAN 


NP pelet Tap aU TU A2 ne can “OA 
Gap IBAN GA ME AGEN 
MA RAS 


Ta INA PANTAI Pig alad al, d 


Pe 2... Gg o9 #9. MATAN 


AD IN 9 . PN A Ke Ta Ta 


2094. Dari "Umar, ia berkata: Orang-orang pada melihat bulan, 
lalu aku memberitahu Rasulullah saw. bahwa aku pun melihatnya, lalu 
ia berpuasa dan menyuruh orang-orang supaya berpuasa. (HR Abu 
Daud dan Daraguthni. Tetapi Daraguthni berkata: Marwan bin 
Muhammad menyendiri dengan hadits ini dari Ibnu Wahb, sedang dia 
itu adalah kepercayaan). 8 


PN AA PA 
PLN LPS og NY AO 


LL Len YG 


Aa . . AT 92 .. 
siilas — 3 Las) Ha. -d 4 Ical, Gl las Oa Tan 
ep” ai 
Aa ea £ z7 £ 2 AN 45. Da 


MP Gan 


se elaagyanlbup 
— SI: Pelas — 


2095. Dan dari 'Ikrimah dari Ibnu ' Abbas, ia berkata: Ada seo- 
rang Baduwi datang ke tempat Nabi saw., lalu mengatakan: Sungguh 


1248 


aku melihat bulan -Ramadian-. Kemudian Nabi bertanya: Apakah 
engkau percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah? Ia menjawab: 
Ya. Lalu Nabi bertanya lagi: Apakah engkau jug percaya, bahwa 
sesungguhnya Muhammad utusan Allah?” Ia menjawab: Ya. Lalu 
Nabi menyuruh Bilal: "Hai Bilal, beritahukanlah kepada manusia, 
supaya mereka besok berpuasa”. (HR Imam yang lima, kecuali 
Ahmad). 


In ya enda KAN SN patang YA 


Peta 
Po Pl AL 


$ - 
SP, he LA eat 5 
Soon GELI sa Oleg-ola £ pat ng 


Pan Dee Dat TN UN 33 eni 
Ca Ad “ 


T) AAN 293 


-ulga grand lol gagAs 


2096. Dan Abu Daud meriwayatkan juga dari hadits Hammad 
bin Salamah, dari Simaak, dari 'Ikrimah secara mursal (tanpa menye- 
butkan nama shahabat), sema'na dengan itu, dan ia berkata: Lalu 
Nabi menyuruh Bilal, kemudian Bilal menyeru kepada manusia 
”hendaklah mereka shalat tarawih dan berpuasa”. 


TAN. 10) Ipad NA Anna Ta ai 
SBL Ga jun PGN NAN 
Plan pt Pir Dead Aa ye 
la 2 - FP, . d . 12 " aa "op 
eye alel (dab Wan app pi Pop aksi alang 


peree nan OS TG Den IYA G0 NA 
PI "&h @ (e 19 “ | 2 

AAN ENY denada AN korea Ane 
OI Bap BOY 2 

BEAT tata Va Jaa Tg 2) 


2097. Dan dari Rib'i bin Hirasy, dari seorang laki-laki dari sha- 
habat Nabi saw. ia berkata: orang-orang pada berselisih tentang akhir 
Ramadlan, lalu datanglah dua orang Baduwi, kemudian mereka ber- 
sumpah di hadapan Nabi saw. bahwa bulan Syawal telah nampak 
kemarin sore, lalu Rasulullah saw. menyuruh orang-orang supaya 
berhari raya fithr. (HR Ahmad dan Abu Daud). 


1249 


23 ay, ara 


UNP, Nong KIS” SA 


2098. Abu Daud menambah dalam satu riwayat: Dan supaya 
mereka pagi-pagi pergi ke tempat shalat. 


A Ai Aan ag ML ONA KAN ra res Kana, 9 YA 


ed 


2) “Yg Ly 


Dia aer one DA PECLAA 


KE Na (3 Kara IN ak SAN yen 
Aa na NG 2 LI 2323 P3 3 
ro 36. PES AG yaaa Je 
EL PG 33 te Tata Pa 
OI cak EMAK an Mn DE “G3 F, sb 


PN Ya Tape EN | 


2099. Dan dari Abdurrahman bin Zaid bin Khath-thab, sesung- 
guhnya dia berkhutbah pada hari yang ia ragu-ragu padanya sbb.: 
ketahuilah, bahwa aku adalah berkawan dengan shahabat-shahabat 
Rasulullah saw. dan pernah bertanya kepada mereka, lalu mereka pun 
menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda sbb.: 
”Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berhari rayalah kalian 
karena melihat bulan, dan beribadahlah kalian karena melihat bulan. 
Kemudian jika bulan itu terdinding oleh awan, maka genapkanlah 
tigapuluh hari. Tetapi jika ada dua saksi muslim yang meli- 
hatnya, maka berpuasalah kalian dan berhari rayalah.” (HR Ahmad, 
dan Nasai, tetapi Nasai tidak menyebutkan kata-kata "muslim” itu). 


KTA SE an Sajian 
Keane Pa Rn AOA 


1250 





“ng . 
Gagas Ping DN ot eg AGS 
932. 


Net 


2100. Dan dari amir Mekkah, Al Harits bin Hathib, ia berkata: 
Rasulullah saw. memerintahkan kita supaya beribadah karena (telah) 
melihat bulan. Tetapi jika kita tidak melihatnya, sedang ada dua orang 
saksi adil yang menyaksikan bulan tersebut, maka kita pun beribadah 
lantaran kesaksian dua saksi tersebut. (HR Abu Daud dan Daraguth- 
ni, dan Daraguthni berkata: sanadnya bersambung dan'shahih). 


Penjelasan: 

Perkataan ” manusia pada melihat bulan dst.” itu, Syarih berkata: 
Dua hadits itu menunjukkan, bahwa kesaksian seorang atas datangnya 
bulan Ramadian bisa diterima. Begitulah pendapat Ibnul Mubarak, 
Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i dalam salah satu dari dua 
pendapatnya. Nawawi berkata: dan itulah pendapat yang lebih benar. 
Yang juga dikatakan oleh Al Muayyid billah. Tetapi Imam Malik, 
Laits, Auza'i, Tsauri dan Syafi'i dalam salah satu gaulnya dan Hadawi- 
yah mengatakan, bahwa kesaksian seorang itu tidak dapat diterima. 
Yang bisa diterima adalah dua. Mereka beralsan dengan hadits 
Abdurrahmn bin Zaid bin Khath-thab dan hadits Amir Mekkah di 
atas. Sedang dua hadits terdahulu (No. 2094-2095) itu ditakwil dengan 
kemungkinan di samping seorang Baduwi tersebut ada orang lain lagi 
yang bersaksi di hadapan Nabi saw. Tetapi dijawab oleh golongan 
pertama, bahwa penegasan dua orang saksi yang berarti di dalamnya 
terkandung pengertian tidak diterima seorang saksi itu adalah semata- 
mata mafhum (faham) dari apa yang tersirat, sedang yang tersurat 
dalam dua hadits di dalam bab ini adalah diterimanya seorang saksi, 
padahal penunjukan yang tersurat (manthug) itu lebih kuat. 
Adapun takwil dengan kemungkinan yang tersebut (ya'ni: mungkin di 
samping seorang itu ada orang lain yang bersumpah di hadapan Nabi) 
itu adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas. Seandainya cara 
seperti itu dinilai sebagai benar, niscaya akan menjurus kepada 
membuang kebanyakan hukum syari'ah. Tetapi Imam Nawawi berka-: 
ta: bahwa kesaksian seorang yang adil atas datangnya bulan Syawwal, 
tidak boleh diterima, menurut kebanyakan Ulama, kecuali Abu Tsaur 
yang membolehkannya. 


1251 








2. BAB: RIWAYAT-RIWAYAT YANG MENERANGKAN 
TENTANG HARI BERAWAN DAN SYAK 


T . 223 3D AS NO LI 2 
NA AN AN TAN 
92333 1 Bp hg ad 


. . EL 38 3, ” ” , La 
Mel AL Pake ala a36 K AA Tea 


2101. Dari Ibnu 'Umar, dari Rasulullah saw., ia bersabda: 
” Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian 


melihat bulan maka berhari-rayalah. Tetapi jika awan menutupi 


kalian, maka perkirakanlah dia.” (HR Bukhari, Muslim, Nasai dan 
Ibnu Majah). 


P karat ve IA AB pp 6270 


Ga g & PAP 5 Sage Tadi 
SA yag Land 9 patas ASI NI, -YYY 
SD IK Ia ay 
LN tetas AE Sela In Sa Ka PA 
-— NS ola, GEA LA AL 3 


2102. Dan dalam satu lafal -dikatakan-: "Bulan itu 29 malam. 
Karena itu janganlh kalian berpuasa, sehingga kalian melihat bulan. 
Kemudian jika awan menutupi kalian, maka sampurnakanlah bilangan 
(bulan Sya'ban) itu 30 hari.” (HR Bukhari). 


AK Ga aan Pan MO An aa EKO ne 
| - Fe Pi #h F4 agan 7. 
Ho #Ilibao ta ad Lula, da5 Bada YYY 


“33 0323 LB IP Le pg ln yp 0 
A4 -. (Ya “ 5 - & . Y . y . ' 
- AI Poto KU Glelaie dg. KO 


” 


LI AMP 1, PI yg 200 

1 (et PEN NON sub sha s Ara DA 

2103. Dan dalam satu lafal! -dikatakan-: Sesungguhnya pada 

waktu itu dituturkan kepadanya bulan Ramadlan, lalu ia berisyarat 

dengan tangannya sbb.: ”Bulan itu adalah begini, begini dan begini”. 

Kemudian mengaitkan ibu jarinya dalam isyarat yang ketiga itu — 

sambil ia bersabda «: ”Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan 

berharirayalah kalian karena melihat dia. Kemudian jika awan menu- 
tupi kalian, maka tentukanlah 30 hari”. (HR Muslim). 


1252 





IIA 11 132 ap, jet Pj Pe ta Lt TU 
Iga ag ping pa la AB Sp AN 
an ea Do 


SE IT ASN SAY MA, , 
ANT NAN ATA AN 2 YAAA 


2104A. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Sesungguhnya Nabi 
saw. bersabda: "Sesungguhnya bulan itu dua puluh sembilan hari. 
Oleh karena itu janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat 
bulan, dan jangan pula kalian berhari raya sehingga kalian melihat dia. 
Kemudian jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah dia”. (HR 


Muslim). 


PE Na API yg LA 2 1935, , 


“ . 7 
: PEN adan ANE KG BJB nat 


Tap 91 y1 


TS Gifnan at At t0gn 0 Natal IAI Pad 
Lg we dara “Be uan gya nolagy 


PO an LAI AH. Sa 


ai LAI 0 LL na 
Na TA ARYA AN NG 


2104B. Dan Imam Ahmad (meriwayatkan hadits itu) dengan 
tambahan: Nabi berkata: Dan adalah Abdullah apabila bulan Sya'ban 
itu lewat 29 hari, ia mengutus orang untuk mengintainya: kalau dia 
bisa melihat (tanggal 1 Ramadlan), maka itulah yang dijadikan 
pegangan, tetapi apabila dia tidak melihatnya sedang antara penglihat- 
annya itu tidak tertutup oleh awan dan tidak pula tertutup oleh debu, 
maka Abdullah paginya tetap berbuka, tetapi jika antara penglihatan- 
nya itu tertutup oleh awan atau debu, maka paginya ia berpuasa. 


OI TAP 03 P et LL , el 


RO UPI, Net ata 
GEN AA Pore PAN To JO Gay NE NO 
A3 One AA DK Ita 33, £ 27 
LAN ap Bok sle 3 PAI Ge gSh 


Oo ai 
2105. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: ”Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berharirayalah 
kalian karena melihat dia. Kemudian jika awan menutupi kalian, maka 
sempurnakanlah bilangan sya'ban itu 30 hari”. (HR Bukhari). 


P3 TA at APU 7” 


NO asi . Geo NE, NA 


1253 














2106. Dan Muslim mengatakan: Kemudian jika awan menutupi 
kalian, maka hitunglah (Sya'ban) 30 hari”. 


Anna Kan tapa 0 PI 
sa." SI ARA K1 IWAN 


, 
— ISL 10) — 


2107. Dan dalam satu lafal (dikatakan): ”Berpuasalah kalian 
karena melihat bulan. Kemudian jika dia itu tidak nampak pada kalian 
maka hitunglah (Sya'ban) 30 hari.” 


? hi Ah PES LI Lah 


224 : AG LA KU ea? 
BIL ARISAN In LSG, YNA 


8... 4 PU, AK AIA GA GA 2 

db ebanh HS dn, lagu adas t Hub 

2108. Dan dalam satu lafal (dikatakan): ” Apabila kalian melihat 

bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat bulan (Syawwal), 

maka berharirayalah, kemudian jika awan menutupi kalian, maka 

hitunglah dia tigapuluh hari.” (HR Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan 
Nasai). & 


Pn aan A3 Bada Yah KOTA dea TAKE 
FAN BANI 1 one NYA 


- gp 


2 3, (3D, 
Pati 


133 Gin Poto. Ips Soolaaah 


2109. Dan dalam satu lafal (dikatakan): ”Berpuasalah kalian 
karena melihat bulan dan berharirayalah kalian karena melihat bulan, 
kemudian jika awan menutupi kalian, maka hitunglah dia tigapuluh 
hari, lalu berharirayalah.” (HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tinmidzi 
mengesahkannya). 


PAPAN, PI AL Aa Men 
LAN Farro GA Ipa IA p KE Age NW 


1254 





19 (116 TI on Peta beta Gee MUA BEE ah Ted "4 
Yebsaa ri How aa Para: HI eaah Ii dasi, 


Po pe hp 


ma P3 2 Aeka A PL 
Mp3 sok Ki dn Mama Wama 


2110. Dan dari Ibnu "Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: ”Berpuasalah kalian, karena melihat bulan dan berharirayalah 
kalian karena melihat bulan: kemudian jika antara kalian dan bulan itu 
ada awan yang mendinding, maka sampurnakanlah bilangan (bulan 
itu) tiga puluh hari, dan jangan sekali-kali kalian mendahului bulan 
itu.” (HR Ahmad, dan Nasai, dan Tirmidzi meriwayatkan sema'na 
dengan itu dan ia mengesahkannya). , 


Pn 15 23 Yu” 2, “2 37 2. 
Pa AAA KRI, Bale a43, VW 
” p p # 0g”. 


.. 


A3 BELA IA Carap 035 — 


2111. Dan dalam hal ini ada satu lafal bagi imam Nasai sbb. 
”Maka sampurnakanlah bilangan (Ramadan) itu sama dengan 
bilangan Sya'ban”. (Nasai meriwayatkan hadits itu dari hadits Abu 
Yunus dan Samak dari'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas). 


“0g Ah 


PE PL ne Pa Ph Per 22, Kat" Sa 
.. Lo Yenyag Dalan EN Iyan & HAW 


PG IIA ILY ILY Hata GA PO 
Jap e0g aya Sdodkayyas La 


Le. 0 Pa Pa 


, PP AA G 221 3 
— AAA ta ep ai NOS Ia Baala2 23, Il 
— 


2112. Dan dalam satu lafal (dikatakan): "Janganlah kahan 
mendahului bulan (Ramadlan) itu dengan puasa sehari atau dua hari, 
melainkan jika ada sesuatu yang salah seorang di antara kalian itu 
perlu berpuasa, dan jangan pula kalian berpuasa sehingga kalian 
melihat bulan, kemudian berpuasalah hingga kalian melihat dia. 
Kemudian jika antara dia itu ada awan yang mendindingnya, maka 
sampurnakanlah bilangan (bulan itu) tiga puluh hari, kemudian ber- 
harirayalah”. (HR Abu Daud). 


1255 











AR Ao AG Ta Fa 2» cg Gea pa 
Ola IA Ya datar 201 gawe, AA Bike, NW 
Pe Lp at 33 KA hate 


Lee NE UAN pp IG 


pn 


LA la ta 74 


2, AP erat AN IBAN maan Pos, “La Pi 


2113. Dan dari "Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
sangat mengingat-ingat (bilangan) bulan Sya'ban melebihi ingatannya 
kepada bulan lainnya. Ia (mulai) berpuasa karena melihat bulan 
Ramadlan. Kemudian jika bulan itu tertutup oleh awan, maka ia 
menghitungnya tiga puluh hari, kemudian ia berpuasa. (HR Ahmad, 
Abu Daud dan Daraguthni, dan Daraguthni berkata: Sanad hadits ini 
hasan — shahih). 1) 


Naa Gang LA AJ gp 


Iya, 3, ATA Le MEA NN 
(CN 273 A15 3 0, Sel Kn 
SAB KA pa SAN | IG MATA 


3 
By Hove 


2114. Dan dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Jangan kamu mendahului bulan itu hingga kamu melihat awal bulan, 
atau kamu menyempurnakan bilangan, kemudian berpuaslah kamu 
hingga melihat awal bulan atau menyempurnakan bilangan”. (HR Abu 
Daud dan Nasai). 


PAN YA Ma maborykas ne NY MO 
P4 ” 


MEA SL ANAS UP e 


1) Perkataan ini ada dua kemungkinan: 
a. mungkin Hadits tsb. mempunyai dua sanad, Shahih dan Hasan. 
b. keragu-raguan dari rawi. 


1256 


2115. Dan dari 'Ammar bin Yasir, ia berkata: Barangsiapa ber- 
puasa pada bari yang masih diragukan (hari syak), maka berarti ia 
telah durhaka kepada Abul Oasim, Muhammad saw. (HR Imam yang 
lima, kecuali Ahmad dan disahkan dia oleh Tirmidzi, dan hadits itu 
diriwayatkan juga oleh Bukhari secara mu'allag). 

Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Apabila kalian melihat bulan, maka 
berpuasalah” itu, zhahirnya menunjukkan, bahwa kewajiban berpuasa 
itu di waktu melihat bulan, kapan saja, di waktu malam hari ataupun 
di siang hari. Akan tetapi maksudnya ialah berpuasa pada hari beri- 
kutnya, dan ini adalah zhahirnya larangan mendahului puasa Rama- 
dlan sebelum terlihatnya bulan. Dapat digolongkan belum melihat 
bulan itu ialah karena ada awan dsb. 

Perkataan ”Tertutup awan” itu, maksudnya: antara kamu dan 
bulan itu ada awan dsb. yang menghalangi. 

Perkataan ”fagduruu ...” itu, oleh ahli lughat dikatakan adalah 
berarti ”tagdir” — mengira-ngirakan —. Begitulah, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Khath-thabi. Tetapi menurut Syaft'iyah, Hanafiyah, 
pada umumnya 'ulama salafdan khalaf, maksudnya: ialah menyem- 
purnakan bilangan bulan itu tiga puluh hari. Tidak seperti yang dikata- 
kan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dil. 

Perkataan ”Bulan itu begini dan begini ... dst.” itu, Imam 
Nawawi mengatakan: konkritnya ialah dengan mengetahui hilal 
(tanggal 1), sebab bulan itu kadang-kadang 30 hari dan kadang-kadang 
29 hari, dan kadang-kadang tanggal 1 (hilal) itu tidak terlihat, maka 
waktu itu harus disampurnakan bilangan bulan itu menjadi tigapuluh 
hari. Mereka berkata: Bulan ganjil (29 hari) itu kadang-kadang bisa 
terjadi berturut-turut 2 bulan, tiga bulan dan empat bulan, lebih dari 
itu tidak ada. Hen) 

Perkataan: "Dan jika ada awan atau “debu yang mendinding 
antara dia dan bulan, maka pagi-pagi ia tetap berpuasa” itu, Syarih 
berkata: hadits ini menunjukkan, bahwa Ibnu Umar pernah mengerja- 
kan puasa pada hari syak. Syarih juga berkata: walhasil para shahabat 
sendiri masih berbeda pendapat tentang masalah ini. Pendapat sebagi- 
an mereka tidak bisa dijadikan hujjah untuk menjatuhkan pendapat 
yang lain, sebab hujjah yang sesungguhnya ialah yang datangnya dari 
syari” sendiri (Allah dan Rasul -— pen.). Sedang hadis-hadits itu 
semua adalah merupakan alasan tentang dilarangnya puasa pada hari 
syak. Kata Nawawi: pendapat ini pernah dikatakan oleh imam Malik, 
Syafi'i dan Jumhur. Selesai dengan ringkas. 


1257 





Ul 





3. BAB: APABILA PENDUDUK SATU DAERAH SUDAH 
MELIHAT HILAL, APAKAH SELURUH DAERAH/NEGARA 


JUGA HARUS BERPUASA 
LN AN be PARA JAS TAS EN 1 


LNG. AI : fan Lt S3 Le Dl 


5 anna AAA 
a10 ART TI Lam Ted 2 LI “$ ra P ud 
sa SP MENATA ANN TEA EA ASN 
47 ya 233 4 £ 4 7 
Pe Ta INA gg ISA 


era wd Po KA anta 
29 


Usb glatplay 


ara PP 21 3 ' gp Ka 


“pd Vol, 9. Tmn Han 


IN 


G3 


SA TIA GA TSS 


» 1 


ATA NO Th KAI. TE Pa Agan ENI 


“ 


“ 


ai Du 
SALA atu ps & 


2116. Dari Kuraib, sesungguhnya Ummul Fadl-I pernah mengu- 
tusnya menghadap Mu'awiyah di Syam. Katanya: lalu aku datang ke 
Syam, dan kuselesaikan semua kebutuhannya. Waktu itu 'bulan Ra- 
madian telah datang, sedang aku masih di Syam. Aku melihat bulan 
(Ramadian) itu pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke 
Medinah pada akhir bulan tersebut, lalu Abdullah bin Abbas bertanya 
kepadaku, di samping dia sendiri menuturkan tentang hilal (Rama- 
dlan) itu, lalu ia bertanya kepadaku: bilakah kalian melihat hilal itu? 
Aku menjawab: Kami melihat dia pada malam Jum'ah. Ia bertanya 
lagi: Engkau melihat sendiri? Aku menjawab: Betul! Dan orang-orang 
lain pun melihatnya, lalu mereka berpuasa dan Mu'awiyah pun ber- 
puasa pula. Kemudian Ibnu Abbas berkata: Tapi kami melihatnya 
pada malam Sabtu, dan kami terus berpuasa sampai genap tigapuluh 
hari, atau hingga kami melihat (hilal Syawwal). Aku bertanya: Tidak- 
kah cukup dengan penglihatan dan puasanya Mu'awiyah? Ia menja- 
wab: Tidak, sebab begitulah Rasulullah saw. memerintahkan kami. 
(HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah). 


1258 





Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits Kuraib ini dijadikan pegangan/dasar oleh 
orang yang berpendapat, bahwa penglihatan penduduk satu daerah/ 
negeri itu tidak menjadi dasar keharusan (berpuasa/berhari-raya) bagi 
daerah/negara lain. Tetapi dalam persoalan ini terdapat beberapa 
pendapat di kalangan ulama, a.l.: 


1. Penglihatan penduduk tiap-tiap daerah/negara itu dapat 
diakui, dan mereka tidak harus mengikuti penglihatan penduduk 
daerah/negara lain. Demikian menurut apa yang diriwayatkan oleh 
Ibnul Mundzir dari 'Ikrimah, Al Oasim bin Muhammad dan Salim 
serta Ishak. Begitu juga Tirmidzi meriwayatkannya dari para Ulama, 
tetapi tidak ada seorang pun yang 'tneriwayatkan dari mereka itu 
melainkan Tirmidzi. 

2. Penduduk suatu daerah/negara tidak harus mengikuti peng- 
lihatan (rukyah) daerah/negara lain, kecuali jika rukyah itu dilakukan 
oleh imam agung, maka semua manusia harus mengikutinya. Demiki- 
an pendapat Ibnu Majisyun. 

3. Jika daerah/negara itu berdekatan, maka dapat dihukumi 
satu: dan jika daerah/negara yang bersangkutan itu berjauhan, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat yang menurut kebanyakan ulama 
berpendapat tidak wajib. Demikian, sebagaimana dikatakan oleh 
segolongan Syaff'iyah. 

Begitulah, akhirnya Syarih berkata: Pendapat ke-6: Apabila dua 
arah daerah-daerah/negara-negara itu berlainan, baik tinggi (irtifa”) 
maupun rendahnya, maka (masing-masing) tidak harus mengikuti yang 
lain. Selesai dengan ringkas. 

Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: Perbedaan mathla” itu 
menurut kesepakatan ahli pengetahuan (falak), adalah sbb.: jika 
mathla'nya itu sama, maka semua daerah/negara yang bersamaan 
wajib berpuasa, dan jika tidak, tidak wajib berpuasa. Pendapat inilah 
yang dipandang lebih sah oleh ulama-ulama Syafi'iyah, dan satu 
pendapat dalam madzhab Ahmad. 


4. BAB: WAJIB NIAT DI WAKTU MALAM UNTUK PUASA 
WAJIB, BUKAN UNTUK PUASA SUNNAT 
GA ng ea - er Ag Aa 3 
Tapa 


Dean mapan Hahoniyeyat Mp NW 


1259 
































AA ya Dn 
PARE Haa PG Pee an 


2117. Dari Ibnu Umar, dari Hafshah, dari Nabi saw., ia bersab- 
da: "Barangsiapa tidak niat puasa sebelum fajar, maka sama sekali 
tidak ada puasa baginya”. (HR Imam yang lima). 


LI BP YO IA | , Kia 


Ta AI 


Lara 


Mulas ut pa aa MAA 


370, na 20 P3 ? 4 tera pe anetk 
sd 


G3 po gam abi Ira las KI Kate 


Pedal ata" 


BAN As Aotah Ke Memo 


2118. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah 
saw. masuk rumah kami, lalu ia bertanya: "Apa engkau mempunyai 
makanan?” Kami jawab: Tidak. Lalu ia bersabda: "Kalau begitu seka- 
rang aku berpuasa”. Kemudian pada hari lain ia datang ke tempat 
kami lagi, lalu kami berkata: Ya Rasulullah! Kami diberi hadiyah 
makanan (his). Lalu ia bersabda: Coba perlihatkan kepadaku, sebab 
hari ini aku berpuasa”, lalu ia makan. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari). 


LI “G2 


PAS LANGGAM 


Ah 


2. Ia 
AN ANAK 
ee AI ERA RAN “3 
..e elgmlowr ls Ke sa5Xdallaflacya 


2119. Nasai menambahkan, kemudian ia bersabda: ”Perumpa- 
maan orang yang berpuasa sunnat itu adalah bagaikan seorang yang 
(mau) mengeluarkan shadagah dari hartanya, jika ia mau, ia boleh 
melangsungkan (niatnya) itu, dan jika ia mau, ia boleh menahannya”. 


2, KAA Leg Ag Tu 


ea kea a 5 


se 


1260 





Pt At 


Cegin Skns. MAYA Se PEN KAU) stan, 


PAN da AKA 


22, ep 2 3 3 EA uag ” yA 
ang Joel Apa CARateN A28, ba z Kena 


7 


Pa MN y,— ta Ta nba CIK 
ES, JG. Kap AL S6 IE NA 
SPL YA pl BUDI S3 OR gt AN 


MEN GA dong pa, 19 op Npalg 


2120. Dan dalam satu lafal bagi Nasai juga (dikatakan): Rasulul- 
lah bertanya kepada “Aisyah: "Hai “Aisyah! Sesungguhnya kedudukan 
orang yang berpuasa di luar bulan Ramadian, atau puasa sunnat, itu 
seperti kedudukan orang yang mengeluarkan shadagah hartanya, jika 
ia (mau) mendermakan sebagiannya dengan sesuka hati, maka ia 
(boleh) melaksanakannya, dan jika ia (mau) bakhil, tidak mengeluar- 
kannya dengan sesuka hati, maka ia pun (boleh) menahannya”. 

x 


Imam Bukhari berkata: Ummu Darda' berkata: Abu Darda 
pernah bertanya kepadaku: apakah engkau mempunyai makanan? 
Kalau saya jawab: tidak, maka ia berkata: kalau begitu hari ini aku 
berpuasa. 

Hal semacam itu dikerjakan juga oleh Abu Thalhah, Abu Hurai- 
rah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah radliyallaahu 'anhum. 

1 


gan: 


Penjelasan: 
Perkataan ”Barangsiapa tidak niat puasa sebelum fajar, maka 
tidak ada puasa baginya” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan 
wajibnya niat puasa di waktu malam, dan menjatuhkan niatnya itu di 
sebagian waktu malam. 

Ia berkata: Hadits "Aisyah ini dijadikan dalil oleh orang yang 
berpendapat, bahwa dalam puasa sunnat tidak wajib niat puasa di 
waktu malam. Yang berpendapat begitu ialah Jumhbur. 

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang sedang puasa 
sunnat itu boleh berbuka, tidak wajib meneruskan puasanya, sekalipun 
puasa itu sendiri menurut ijma' dipandang lebih afdlal. Jadi zhahirnya, 


1261 














orang yang berbuka dalam puasa sunnat itu tidak wajib menggadla'. 
Begitulah pendapat Jumhur. Selesai. 


Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: barangsiapa dalam hati- 


nya sudah tergerak besok pagi dia akan puasa, maka yang demikian itu - 
' sudah dipandang sebagai niat. Seorang yang berpuasa ketika makan 


malam, berarti makan malamnya orang yang hendak berpuasa. 
Karena itu dibedakan antara makan malam pada malam hari raya dan 
makan malam pada malam-malam Ramadlan. Selesai. 


5. BAB: ANAK KECIL YANG SUDAH KUAT PUASA SUPAYA 
DISURUH BERPUASA, DAN HUKUMNYA ORANG YANG 
BERKEWAJIBAN PUASA DALAM PERTENGAHAN BULAN 
ATAU PERTENGAHAN HARI 


7 PGA ya Yag 090 7100 TA “9 san 
KA AN pai Tonny Jan jt LN YAAA AN -XNNN 
1 per 


SAK ag ANE Aa IA »9 


anaga 1107) rt AK PA IL LS On 


Ja de hay ip pada Jaa K ayang. 3 9 Oa klo 
KAM na tahi 33 3 3 Pa 

Ni se Kepang Rao 

Ls La 7 33 0 2 

Lte ii Ga PAN Aya LAM ae H3 


21112 


selgaan Jas Aap ph 2 GA 


S3 2 PP - Pa 


Aa AON RA TA tiga 
en Go 
133. rb 


2121. Dari-Rubayyi binti Mu'awwidz, ia berkata: Pada pagi hari 
'Asyura, Rasulullah saw. mengutus (utusannya) ke kampung-kampung 
Anshar yang ada di sekitar Madinah (untuk mengumumkan): ”Ba- 


1262 


rangsiapa yang pagi ini berpuasa, maka teruskanlah puasanya, dan 
barangsiapa yang pagi ini berbuka, maka teruskan sisa harinya itu”. 
Maka kami sesudah itu berpuasa pada hari Asyura dan kami pun 
menyuruh anak-anak kecil kami untuk berpuasa, lalu kami pergi ke 
Masjid dengan membuatkan permainan dari kapas untuk mereka. 
Kemudian apabila salah seorang di antara anak-anak itu ada yang 
menangis minta makan, kami beri dia mainan itu, hingga datang waktu 
berbuka. (HR Bukhari dan Muslim). 
x 


Kata Imam Bukhari: Umar berkata kepada orang-orang yang 
bermabuk-mabukan di bulan Ramadlan: Celaka! Mengapa orang- 
orang bermabuk-mabukan di bulan Ramadlan, padahal anak kita pada 


berpuasa, lalu Umar memukul mereka itu. 
x 


B7 An ALDY 1 2 Tara Pa 


AAN A8 SIG Ra ADA laa GLINNNN 


Meh Mira. pal PI ea 


& 2 S4” IN 
Camera: IE) Dek Apa de ya8 


37 Palet aa 


Pe Irak #.. ag, Lara (AG PO Gan 0. da 
4 | ls hasttda- baka » 
serak Oa SN Arang 
Hb AN — 


2122. Dan dari Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah, ia berkata: 
utusan kami yang baru datang dan menghadap Rasulullah saw. berhu- 
bung dengan keislaman Tsagif menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mereka itu datang menghadap Nabi bertepatan dengan bulan 
Ramadlan, lalu Rasulullah saw. membuatkan sebuah kemah untuk 
mereka di dalam masjid — maka tatkala mereka masuk Islam, mereka 
langsung berpuasa sebanyak sisa (hari) dari bulan itu. (HR Ibnu 
Majah). 


2 Wu ea 4 ' ea 210 

w net | 4 

Dakar Ketat Gleak ARYA Wa PAS og YNY 
AL GA LN A72) tr PETA 


JENIS an Kap AR NG$ Kak 


1263 




















ND ) MG TAN resi 
PI 


“ai 23 
5 Ab tetas. ee lanang ee Hop dn 19K 


2123. Dan dari Abdurrahman bin Maslamah dari pamannya, 
sesungguhnya Bani Aslam datang kepada Nabi saw., lalu Nabi berta- 
nya: "Apakah kalian hari ini berpuasa?” Mereka menjawab: Tidak. 
Lalu Nabi bersabda: ”Sempurnakanlah sisa harimu itu dan gadla'lah 
(hari-hari yang kamu tidak berpuasa). (HR Abu Daud). 


Penjelasan: e 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa berpuasa di bulan 
Asyura adalah (asalnya) wajib, sebelum diwajibkannya puasa itu di 
bulan Ramadlan. Dan menunjukkan pula, bahwa dianjurkannya 
menyuruh anak-anak untuk berpuasa guna melarih diri kelak bila 
sudah dewasa. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata: Anak- 
anak yang sudah mengerti diwajibkan mengerjakan shalat, dan diwa- 
jibkan puasa bila sudah kuat dan dipidana serta dijadikan saksi dalam 
peristiwa hukum. 

Syarih juga berkata: Hadits yang menerangkan tentang Islamnya 
Bani Tsagif itu menunjukkan, bahwa orang yangbaru masuk Islam 
yang bertepatan di bulan Ramadian sekaligus berkewajiban mengerja- 
kan puasa, dan dalam hal ini aku tidak mengetahui ada khilaf di 
kalangan ulama” j 

Sedang hadits kedua, menunjukkan, bahwa orang yang baru 
masuk Islam di siang hari itu harus menahan makan (imsak) di bulan 
Ramadilan. Termasuk di sini orang yang baru sembuh dari gila, dari 
hilang kesadaran dan orang yang baru masuk menjadi mukallaf, sekali- 
pun semula mereka itu belum berkewajiban puasa. 

Mushannif berkata: Ini adalah satu alasan, bahwa puasa Asyura 
itu asalnya wajib, dan sesungguhnya orang kafir apabila masuk 
Islam, atau seorang anak yang menginjak baligh di siang hari 
Ramadian harus menahan dari makan dan menggadia'nya. Tetapi 


hadits ini tidak bisa dijadikan alasan atas gugurnya niat di malam hari, 


sebab puasanya mereka itu terjadi di tengah hari. 


1264 





IL Ad, 


BAB-BAB YANG MEMBATALKAN PUASA, 
YANG DIMAKRUHKAN DAN YANG DISUNNATKAN 


CDORN 


I. BAB: BERBEKAM 


Tpi 201 PLB PAN A9, 2 bee z 


Kei BL AA 5 TEMA gp pe NN 
SN) Sol. KENA 
Pe 


2124. Dari Rafi” bin Khudaij, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Orang yang membekam dan yang dibekam itu berarti 
puasanya batal.” (HR Ahmad dan Tirmidzi). 


K7 3 na CL 


— - & at Ta 
3S atana denLagyly 2 ly AA) NY YO 


AP TG 2 yA an ratan 
Ae AI GI Nang 
2125-2126. Dan bagi Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dari 
hadits Tsauban dan hadits Syaddad bin Aus, seperti hadits di atas. 
32 003, Pan CI Ta 


4 ag £ 7 3. & 
Aa pen R UE Sen ya AA ARI NY V 


Pd 


2127. Dan bagi Ahmad dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah 
seperti itu juga. 


CA Penak Ta , -. . bt 
(daku Ladang A55C Lautoneya A7 Y3 YWYAU YAYA 
33 7 2 
e ft 1 & 9 Io" 


pa 


1265 














2128-2129. Dan bagi Ahmad puia, dari hadits Aisyah dan hadits 
Usamah bin Zaid, seperti itu juga. 


PP 1 xi ee Aa ya Ia AI Pete 
SHE ANT OP NY: 


Ta 


PO EA Ie AAYA AN ng ara 
ar Haa Ti Ka Aa Ma BAREL 


2130. Dan dari Tsauban, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah 
datang ke tempat seorang laki-laki yang sedang berbekam di bulan 
Ramadlan, lalu ia bersabda: "Orang yang membekam dan yang dibe- 
kam itu (sama-sama) batal puasanya.” (HR Ahmad). 


&N 


ISA - Peja I0 BATA RAIN AW 


LA aa, Tantan Ga LA uya PA z 
Teng pp dang AN YAA "Tp “ 


5 275 yg 4 AKG -y LA , ? 
Pinang 9 bi asi JUS aa 


2131. Dan dari Al Hasan, dari Ma'gil bin Sinan al Asy-ja'i, 
sesungguhnya ia berkata: Rasulullah saw. pernah lewat ke tempatku, 
sedang waktu itu aku berbekam pada hari ke-18 malam dari bulan 
Ramadian, lalu ia bersabda: "Orang yang berbekam dan yang dibe- 
kam itu (sama-sama) batal puasanya.” (HR Ahmad). 

. 


IN 


KAA 


Dua hradits (2130-2131) ini menunjukkan, bahwa orang berbuat/ 
mengerjakan sesuatu perkara yang membatalkan puasa karena tidak 
tahu itu bisa merusak puasanya. Berbeda dengan orang yang lupa. 

Imam Ahmad berkata: Hadits yang paling sah dalam bab ini, ialah 
hadits yang diriwayatkan oleh Kafi' bin Khudaij. Sedang Ibnul Madani 
berkata: Hadits yang paling sah dalam bab ini ialah haditsnya Tsaubn 
dan Syaddad. 


x 


N 


EKA Aga SEAT, Kara Se NY 


(4 


(€ 


LI LA GUN 3 


LAN Pot: MEN Aang Pasi Yaa 


1266 





2132. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah 
berbekam padahal ia sedang ihram, dan ia berbekam padahal ia 
sedang berpuasa. (HR Ahmad dan Bukhari). 


EN Pata Ag. 


hoedom eng yad #4 


2133. Dan dalam satu lafal (dikatakan): (Rasulullah saw.) berbe- 
kam, padahal ia sedang ihram lagi, berpuasa. (HR Abu Daud, Ibnu 
Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya). 


- 2 
NELLA Ne NAN Sab 
ARA HN NIP NGEN S6 AW 
. PET Da LL P 


EN N Ot — 


2134. Dan dari Tsabit Al-Bunnaani, sesungguhnya ia bertanya 
kepada Anas bin Malik: Apakah engkau memakruhkan berbekam bagi 
Orang yang sedang berpuasa di zaman Nabi saw.? Ia menjawab: Tidak, 
kecuali karena (takut) tidak kuat, (HR Bukhari). 


IP 2” 


ai AAN Ag Ao Bona Pita AO 


ri 


EA ANN MA aa 
Ha Pa MAN ip AN ANE AA) : 


2135. Dan dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari sebagian sha- 
habat-shahabat Nabi saw., ia berkata: Nabi saw. melarang puasa 
wishal dan berbekam itu adalah semata-mata demi menguatkan shaha- 
bat-shahabatnya, bukan ia mengharamkannya. (HR Ahmad dan Abu 
Daud). 


1267 





rn Pata e.. Tn Dg et 
Tks ANA LGA Le Sar Ja is Oeg NYI 


PL Pe 7 


“9 PE YIN SA Uk 


T 


LA 


2 SO 2 pn 
dp 0. NP MAY 200 
G3 aa Ce Ji 


Hee "R3 guyss HPN ana 


2136. Dan dari Anas, ia berkata: Pertama kali (sebab) dima- 
kruhkannya berbekam bagi seorang yang sedang berpuasa itu ialah 
karena sesungguhnya Ja'far bin Abi Thalib pernah berbekam padahal 
ia sedang berpuasa, lalu Nabi saw. melawatinya, kemudian bersabda: 
”Dua orang ini (yang berbekam dan yang membekam) puasanya 
bata?”. Setelah itu Nabi saw. memberikan rukhshah tentang berbekam 
bagi orang yang sedang berpuasa. Dan Anas sendiri berbekam, 
padahal ia sedang berpuasa. (HR Daraguthni, dan ia berkata: semua 
rawinya kepercayaan, dan aku tidak mengetahui adanya cacad pada 
hadits tersebut). 


Se 


Penjelasan: 

Perkataan "Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal 
puasanya” itu, Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini dijadikan 
hujjah oleh orang-orang yang berpendapat bahwa bekam itu memba- 
talkan puasa, baik bagi pihak yang membekam maupun yang dibekam. 

Syarih berkata selanjutnya: Tetapi Jumhur berpendirian bekam 
itu tidak membatalkan puasa, dan mereka menjawab: bahwa hadits- 
hadits itu semuanya sudah mansukh. 

Al Baghawi berkata: maksud kalimat "AFTHARAL HAAJIMU 
WAL MAHJUUMU" itu, ialah: menyebabkan berbuka. Adapun 
orang yang berbekam karena dia itu tidak dapat terhindar dari mene- 
lan sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa itu ketika menyerap 
darah. Sedang orang yang dibekam, karena dia itu tidak dapat 
terhindar dari rasa lesuflemah karena keluarnya darah tersebut, 
sehingga dimungkinkan keadaan seperti itu akan membawa kepada 
berbuka. , 

Syarih berkata: Dengan mengkompromikan hadits-hadits tersebut 
bahwa bekam itu hukumnya makruh bagi orang yang lemah phisik, 


1268 





dan bertambah makruh jika kelemahannya itu sampai ke batas yang 
menyebabkan berbuka. Sedang bagi orang yang tidak mengalami 
kelemahan phisik karena bekam, hukumnya tidak makruh. 


Walhasil menjauhi bekam bagi orang yang sedang berpuasa itu 
adalah lebih utama. Dengan demikian, maka perkataan ” AFTHA- 
RAL HAAJIMU WAL MAHJUUMU"” (berbukalah orang yang 
membekam dan yang dibekam) itu bisa diartikan kepada arti majaz 
(figurative), berdasar dalil-dalil yang memalingkan dari arti hakiki 
(reality). Selesai. 


Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Orang yang sedang 
berpuasa itu bisa dianggap batal lantaran mengeluarkan darah dengan 
bekam. Demikian, menurut madzhab Ahmad. Sedang satu segi bagi 
kami, batalnya ialah karena keluarnya darah itu dengan bekam dan 
dikorek-korek. Menurut Auza'i dengan mimisan. Sedang bagi yang 
membekam, dianggap batal kalau dia itu menyerap darah itu dengan 
botol. Selesai, wallahu a'lam. 1) 


2. BAB: TENTANG MUNTAH DAN CELAK 


PALA 0 Lehen Doh “G5 au na 2 3 


GARA 3 Ya MEGRAN SRI SIGN 


2, Pra 
EM Fito Hy K Fa KE oyape asa 


2137. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
"Barangsiapa yang dikalahkan oleh muntah, maka tidak ada gadla' 
atasnya, tetapi barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka dia 
harus menggadla”.” (HR Imam yang lirria kecuali Nasai). 


2. FANS ,R ae Len Net No B) ai PN 


SE YA PN AA Aa oeo YNA 
Pa Pe yan uas Per » 
Ha Per aa AAA PNG, pres Joe Sola 


YO 


1) Menurut kami, bekam dalam berpuasa itu sekedar makrub. (Pent.). 


1269 





- LI, Lt “gu » s . “2 
AAA AN AAA abi GAS baslahatasai al 


b -3 
. Ld Ja 
P Adira 327 9 “27 


32323 na 0 Sa A 6 ZN 104 
Bangga GTA Ito L hp MR Ae ea 


2138. Dan dari Abdurrahman bin Nu'man bin Ma'bad bin 
Haudzah, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi saw., sesungguhnya 
Nabi saw. menyuruh bercelak dari itsmid yang menyegarkan (mata) 
ketika tidur, dan ia berkata: "Tetapi hendaknya orang yang sedang 
berpuasa itu menjauhinya”. (HR Abu Daud dan Bukhari dalam 
tarikhnya. Dan dalam sanadnya masih ada pembicaraan. Ibnu Ma'in 
berkata: Abdurrahman ini lemah. Dan Abu Hatim Ar Razi berkata: 
Dia itu adalah orang yang benar). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "barangsiapa yang muntah dengan 
sengaja” itu, maksudnya ialah mengeluarkan muntahnya itu dengan 
sengaja. 

Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang muntah dengan tidak 
sengaja tidak batal puasanya, dan tidak wajib menggadla. Tetapi bagi 
orang yang sengaja muntah, maka batallah puasanya, dan dia wajib 
menggadla”. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan, secara ijma', bahwa muntah dengan 
sengaja itu membatalkan puasa. 

Perkataan "tetapi hendaknya orang yang sedang berpuasa itu 
menjauhinya” itu, Syarih berkata: Ibnu Syibrimah dan Ibnu Abi Laila 
menjadikan hadits ini sebagai dalil, bahwa bercelak itu bisa merusak 
puasa. Tetapi pendapat ini ditentang oleh ulama-ulama ahlul bait, para 
ahli figh dll., dimana mereka mengatakan: sesungguhnya celak tidak 
merusak puasa. Mereka pun menjawab (pendapat yang mengatakan 
merusak) itu, bahwa hadits tersebut lernah yang tidak layak dijadikan 
alasan. 

Selanjutnya Syarih berkata: alasan yang dibawakan jumhur untuk 
menunjukkan, bahwa celak itu tidak merusak puasa, ialah hadits Nabi 
yang diriwayatkan Ibnu Majah dari ?Aisyah yang mengatakan: 


Lg 
2 
| 


POT Dn nan £& 210 
Ke ee Gol 


1270 





Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. (pernah) bercelak di bulan 
Ramadlan, padahal ia sedang berpuasa. 


Tetapi dalam sanadnya ada seorang yang bernama BAOIYAH 
dari Az Zubaidi, dari Hisyam, dari 'Urgah. 1) 


Selanjutnya Syarih berkata pula: zhahirnya betul, apa yang dika- 
takan oleh Jumhur, karena kembali kepada hukum asal (bara-ah ashli- 
yah) yang statusnya (ya'ni: mubah) itu tidak bisa berubah, melainkan 
dengan dalil, sedang dalam bab ini tidak ada dalil yang patut untuk 

| mengubah status hukum tersebut, lebih-lebih hadits itu sendiri 
memperkuatnya. 

| Seandainya dapat dipergunakannya hadits yang menerangkan 
tentang sesuatu yang membatalkan puasa dengan memasukkan sesuatu 

| itu, untuk dijadikan alasan bagi persoalan ini, maka bercelaknya Nabi 

saw. itu adalah sebagai takshish (pengecuali). 

Begitu juga seandainya hadits dalam bab ini bisa dipakai, maka 
perintah untuk menjauhi celak itu ialah celak yang harum, karena 
”yang menyegarkan” itu ialah celak yang berbau harum, bukan yang 
tidak berbau harum. Selesai. 

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al-Ikhtiyarat: orang yang sedang 
berpuasa tidak batal lantaran memakai celak, menggunakan obat 
semprot, karena sesuatu yang masuk ke dalam lobang kencing, 
berobatnya orang yang sakit raban dan menceret. Demikian menurut 
pendapat sebagian ahli ilmu. 


3. BAB: MAKAN ATAU MINUM KARENA LUPA 


Bo AI pp at RP Pa £, et Ah Pa Pa 
AAA Tan Je AI NA 
9100 YUI Tara 


3 
mede amy AN Asah 


Ge sera CAKE 
KB dagp ab naya 15 
AYI CAR ot 


2139. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
”Barangsiapa lupa, padahal ia sedang berpuasa lalu dia makan atau 


1) Bagiyah dan Az Zubaidi ini, lemah. (Lihat Nailul Authar 4:230). Namun begitu, 
ma'nanya tetap terpakai, karena dalil bara-ah ashliyah itu. (pen .). 


1271 













minum, maka hendaklah meneruskan puasanya itu, karena sesungguh- 
nya dia diberi makan dan minum oleh Allah.” (HR Jama'ah, kecuali 
Nasai). 


RE Kebna ANG Gopi a NW 


23 PE Ad 


- Pd “7 
8 2 engan. dala ANA wi MN) 


2140. Dan dalam satu lafal (dikatakan): ” Apabila orang yang 
sedang berpuasa itu makan karena lupa atau minum karena lupa, 
maka sesungguhnya dia itu adalah rizgi yang diberikan Allah kepada- 
nya, dan tidak ada gadla? atasnya”. (HR AN Perih dan ia berkata: 
Sanadnya shahih). 


aa FLA Sa TOP AN 7 da Ls.” 


kelar Pura 
Ae ea IA NE AA 
9 142 IG PN 2 AAA 0 1111 
Gade YEL aa Ka as al MEA PA 
2141. S5 dalam satu lafal Hi dla ”Barangsiapa berbuka 
satu hari di bulan Ramadlan karena lupa, maka tidak ada gadla” 
atasnya dan tidak ada kafarat”. (Daraguthni berkata: Ibnu Marzug 


menyendiri dengan hadits ini, dan dia itu adalah kepercayaan dari 
kalangan Anshar). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Yang berpendapat seperti (zhahir hadits) ini 
adalah Jumhur. Mereka berkata: Barangsiapa makan karena lupa, 
maka puasanya tidak rusak, dan dia tidak wajib menggadla maupun 
membayar kafarat. 


4. BAB: MENJAGA DIRI DARI MENGUMPAT, PERBUATAN SIA- 
SIA, DAN APA YANG HARUS DIKATAKAN BILA DIMAKI. 


BIL 2 a13 aa 


Sagar 3 Ir ogsra | G SANG ANN 


.- 


1272 








a31 ye 1415 La 71 PP ALA ha 


ab Pan Maa sya nba 


Pe La 12 9015 8 Ka 
Tp 33 31 st2n 


25 Ben gana aa 
ed igi “In ATAS Oa lais 


2142. Dari Abu Hurairah, sesyngguhnya Nabi saw. bersabda: 
” Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka jangan- 
lah beromong kotor pada waktu itu dan jangan pula bersuara keras, 
dan jika ia dicaci oleh seseorang atau diajak bertengkar, maka kata- 
kanlah: Sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa. Demi Dzat 
yang diri Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya! Sungguh bau 
mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah 
daripada baunya minyak kasturi, dan orang yang berpuasa itu mempu- 
nyai dua kegembiraan yang ia gembira dengan dua kegembiraan terse- 
but, yaitu: apabila berbuka, ia gembira lantaran bukanya itu, dan 
apabila bertemu Tuhannya (nanti), ia gembira lantaran puasanya itu.” 
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


1 AI Ea ata . 


NS ab ARYA PON NE ad aa9 NN 


2. AG ta 24 Ba ia P3 233 


LN 1015 
"Relay kala pa AN A8 AJA pa 
— BA into — 


. 2143. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: ”Barangsiapa tidak meninggalkan omongan kotor dan 
perbuatan dosa, maka Allah tidak lagi membutuhkan dia dalam 
meninggalkan makanan dan minumannya.” (HR Jama'ah, kecuali 
Muslim dan Nasai). 


Penjelasan: 
Syarih berkata: Yang dimaksud kata-kata "rafats” di sini, ialah 


1273 








omong kotor, dan kadang-kadang terpakai juga untuk arti jima' 
dengan segala mugaddimahnya, beromong-omong yang kotor itu ber- 
sama perempuan atau omongan kotor secara mutlag. 

Ia juga berkata: Adapun kata-kata "sungguh aku sedang puasa” 
itu, maksudnya masih diperselisihkan, apakah omongan itu langsung 
diucapkan kepada orang yang mencacinya tadi ataukah kata-kata itu 
diucapkan dalam hati. Dalam syarah muhadzdzab dikatakan: kedua- 
see adalah baik, tetapi yang lebih hebat ialah diucapkan dengan 
i 


Perkataan "Allah tidak lagi membutuhkan” itu, Ibnu Hajar 
berkata dalam Fat-hul Bari: ini tidak bisa difaham, bahwa Allah mem- 
butuhkan, sebab Allah sama sekali tidak membutuhkan apa-apa. 
Tetapi yang dimaksud kata itu, ialah Allah tidak menghendaki puasa- 
nya orang tersebut. 


Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa perbuatan-per- 
buatan tsb. bisa mengurangi pahala puasa. 


5. BAB: ORANG YANG SEDANG BERPUASA 
BERKUMUR-KUMUR ATAU MANDI KARENA KEPANASAN 


Pada: Se Gr AN Hak Yi ALL BP ad 


Li PAMA e GE RINN (Ion rt 
ah LEK Aang Bas gRa 
Hg Ba oeenajanyak 5 LIS bergo, 

— APU Pos. PE AAN AKI 


2144. Dari "Umar, ia berkata: Pada suatu hari aku pernah ber- 
gairah (kepada isteriku), lalu aku menciumnya padahal aku sedang 
berpuasa. Lalu aku datang ke tempat Nabi saw., kemudian aku berta- 
nya: Hari ini aku berbuat sesuatu yang amat besar, yaitu aku mencium 
istriku padahal aku sedang berpuasa. Lalu Rasulullah saw. menjawab: 
"Bagaimana gerangan pendapatmu jika seandainya engkau berkumur- 
kumur dengan air padahal engkau sedang berpuasa?” Aku menjawab: 


1274 





Tidak mengapa, yang demjkian itu. Maka bertanya pula Rasulullah 
aw.: "Mengapa begitu?” (HR Ahmad dan Abu Daud). 


PI Ra Pa ae ag Io Pa Lela 
DNA pa Jamutyk Esa “oo 
.£ Pd 2 
23 LN An LARI AKB ant 
Tg lisan dee ea LN ar Rangda 
, - 
Pan Poto II 


2145. Dan dari Abibakar bin Abdurrahman, dari seorang shaha- 
bat Nabi saw., ia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. menuangkan 
air di atas kepalanya karena panas matahari, padahal ia sedang ber- 
puasa.” (HR Ahmad dan Abu Daud). 
| 
| 


Penjelasan: 

Syarih berkata: "HASYASY” asal artinya: senang, ringan dan 
bergairah. 

Perkataan ”bagaimana gerangan pendapatmu seandainya engkau 
berkumur-kumur” dst. itu, memberi isyarat betapa indahnya pema- 
haman ini, yaitu kumur-kumur tidak membatalkan puasa, padahal dia 
itu mugaddimahnya minum dan kuncinya minum. Maka begitu jugalah 
halnya mencium, tidak juga membatalkan puas, kendatipun dia itu 
bisa menarik untuk melakukan persetubuhan dan pendahuluan perse- 
tubuhan. Tetapi dalam masalah "mencium” ini masih terdapat khilaf 
di kalangan "ulama yang akan disebutkan nanti. 

Perkataan "menuangkan air di atas kepalanya” dst” itu, menun- 
jukkan, bahwa orang yang sedang berpuasa boleh menghilangkan 
panas dengan menuangkan air pada bagian tubuhnya atau ke seluruh 
tubuhnya. 


6. BAB: MENCIUM ITU RUKHSHAH BAGI ORANG YANG 
SEDANG BERPUASA, KECUALI BILA IA KUWATIR. 


- DAD ak aan 


Aa Aa GE GaA Iyan STA 56 YNA 


1275 











2146. Dari Ummu Salamah, sesungguhnya Rasulullah saw. 
pernah mencium dia padahal ia sedang berpuasa. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


F, P0 Ja 3 12 0, ad -... 
Pelastn Jana AO ERA 1G YAN 


Ian, Pi 
HA Hota Ag YAN EN AA P1 


2147. Dan dari "Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 


mencium padahal ia sedang berpuasa, dan ia pernah tidur bersama 


padahal ia sedang berpuasa, tetapi dia adalah orang yang paling bisa 
menguasai keinginannya. (HR Jama'ah, kecuali Nasai). 


(Fe IL NI Pn Ua0a 
Peta lt Alay Ula 3 2 EGA 


2148. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Rasulullah saw pernah 
mencium di bulan Ramadlan padahal ia sedang berpuasa. (HR Ahmad 
dan Muslim). 


Pl 
GS 


4 5 Part beda “AA ha On Tebe Je Lara 
3 Ela dah Kandas Tea 9 N 114 
: - 
: MIL AU GITA tt Y Ian 
IS Yak AA ay SpSU AMA Juga Ya. NIGS 
PP Keberi Aa PNP IN Lai : Pi gp oat 32 II PA 


ra Jd» Lay eb3 Cya paka : DN AS Il Ds 


(PAN Rat 233 ye 


Ken TA Att EN ANK YA Ayo 


2149. Dan dari Umar bin Abi Salamah, sesungguhnya ia pernah 
bertanya kepada Rasulullah saw.: Apakah orang yang sedang berpuasa 
itu boleh mencium? Maka ia bersabda kepadanya: ”Tanyakanlah 
kepada orang ini”. Maksudnya Umuhu Salamah. Lalu Ummu Salamah 
memberitahunya, bahwa Rasulullah saw. sering berbuat begitu. Lalu 
Umar berkata: Ya Rasulullah! Memang Allah telah menutupi engkau 
dari dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka jawab 


1276 


Rasulullah saw. kepadanya: "Ketahuilah, demi Allah, memang aku 
adalah orang yang paling tagwa kepada Allah di antara kamu dan yang 
paling takut kepadanya”. (HR Muslim). 

z 


Ini menunjukkan, bahwa af'al Nabi itu menjadi hujjah syara”. 
» 


a KO - GA Pn Se Ata 9 Vc Raga 
PAN & 5 JUN dala Pa Y1Yo. 
Danh On L IRI UK BA 
GMS. : AKN A ri KA KALA | 
£ ” 2 rr To KI 


9 ant : 
agan toh, OLI ol 381, CA 


Po Po 


2150. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang laki- 
laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang tidur bersama (istri) 
bagi orang yang sedang berpuasa, lalu ia memberikan rukhshah 
kepadanya. Dan datang pula orang lain, lalu ia melarangnya. Adapun 
orang yang diberinya rukhshah itu ialah karena dia sudah tua, 
sedang yang dilarangnya itu ialah karena dia masih muda. (HR Abu 
Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”ia pernah menciumnya” itu, menun- 
jukkan, orang yang sedang berpuasa boleh mencium dan yang demiki- 
an itu tidak membatalkan puasa. Tetapi ada satu kaum yang memak- 
ruhkan mencium maupun tidur bersama. Dan ada pula satu golongan 
lain yang membedakan antara orang yang-sudah tua dan yang masih 
muda, orang yang sudah tua boleh, tetapi yang masih muda, tidak 
boleh. 1) 


Perkataan "tetapi dia adalah orang yang paling bisa menguasai 
keinginannya” itu, Syarih berkata: perkataan —) itu, 
bisa berbunyi ARABUN - hajat, bisa dibaca IRBUN - anggota. Kata 
Ibnu Hajar dalam Fat-hul Bari: Yang pertama lebih masyhur. Selesai. 


1) Tidur bersama di sini, maksudnya ialah tidur-tiduran dengan isteri, dengan tidak 
melakukan jima'. (pen. ) 


1277 





Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: Tidak batal puasa 
lantaran keluar madzi karena mencium, meraba atau melihat (istri) 
berulang kali. Begitulah menurut pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan 
sebagian kawan-kawan kami. Adapun jika orang yang berpuasa itu 
merasakan makanan kemudian meludahkannya, atau meletakkan 
madu dalam mulutnya kemudian meludahkannya karena ada suatu 
keperluan, tidaklah mengapa, sebagaimana halnya berkumur dan 
menghisap air hidung. 


7. BAB: ORANG YANG DALAM KEADAAN JUNUB DI WAKTU 
PAGI, PADAHAL IA SEDANG BERPUASA. 


: 2 27 ve), ” ae AA 
Dak Ala SEA Cp KATA N CT PERAK AN 


Ip JI Lu! ar - 

P 21 ON NA 207T PI, . 
Era Lp al pa Jp 2 BAM 
SANA Soo NY 0 
KP SA KAPAN Ik MAGNA ae Ag Ti LAMP AN 

PAS cah Pa Ae AA HA KEP AA TAN CA | 

“2 tetangga dea ata ema ea yan 
SENAYAN JP EA ia KIE 


- 


& Peta 

gatal PPA Tai MRI 
Pagar PNS ala SLS 
2151. Dari "Aisyah, sesungguhnya seorang laki-laki pemah 
bertanya kepada Rasulullah saw., ya Rasulullah! Waktu shalat sudah 
datang padahal aku sedang junub, apakah aku (harus terus) puasa? 
Maka jawab Rasulullah saw.: "Pernah terjadi waktu shalat datang 
padahal aku sedang junub, tetapi aku (terus) berpuasa”. Si laki-laki itu 
berkata lagi: Engkau tidak sama dengan kami, ya Rasulullah, Allah 
telah menutup engkau dari dosa yang telah lalu maupun yang akan 
datang. Maka jawab Rasulullah: "Demi Allah, memang sesungguhnya 
aku berharap kiranya aku menjadi orang yang lebih takut kepada 
Allah di antara kamu, dan aku lebih mengetahui tentang apa yang aku 

takuti itu”. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud). 


PE ORIE PA PAN IPA TEE LP AP UAP 
SU PA GANGA AE Nov 


1278 


Be awwwwwwwwwwww/wv.vaw ea “““““““““““““““““—“—————.... 


.. On 2011 PA On Ta MA 
alan gp peda 


2152. Dan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi 
saw. pernah pagi-pagi dalam keadaan junub karena jima', bukan 
lantaran mimpi, kemudian ia terus berpuasa di bulan Ramadlan. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


0 3 RI 1 02 og, onta Jas » 
Sena oo SI SEM Op 


F og 0nd Pa 
“4 3 -& 23 “ 
ola? SS: dy: (re Sa 
2153. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah pagi-pagi dalam keadaan junub karena juma', bukan lantaran 
mimpi, kemudian ia tidak berbuka dan tidak menggadla”. (HR Bukha- 


ri dan Muslim). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil oleh orang 
yang berpendirian, bahwa orang yang pagi-pagi dalam keadaan junub 
itu puasanya tetap sah dan tidak wajib menggadla', tanpa membeda- 
kan apakah junubnya itu karena (sehabis) jima” ataupun lainnya 
(misalnya: karena mimpi). Yang berpendapat demikian ialah Jumhur. 
Dan An Nawawi memastikan, bahwa yang demikian itu adalah 
sudah menjadi ijma” pada ulama. 


gan 


8. BAB: KAFARATNYA ORANG YANG BATAL PUASANYA 
LANTARAN SENGGAMA DI SIANG HARI RAMADLAN 


Iga Att ayun Pa Lea a09 
TTL NA YA YAA PAN TE NG O KAAR AYI 
Pi PA GA, he, OS AL PA IAG De 5 tt 2, 
U sn MENANTI LAS AF Naa Jean Sab 


/ 


1 A92 0) he 
- 


Pe 
pot (aneh AL UE LL 
Pan NI STA, GEA J6 
5 2) Us 


1279 


IA 


TE KA LAI at KAA 


org 0 Gg AN dd da 


dki Hola J6. TAN MAGN 


NIAS. Kalian IMAN GR 
Astro, su MN APU A3 JG, help Ona 


to, 33 1 on,L 


2154. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Ada seorang laki-laki 
datang kepada Nabi saw., lalu berkata: celaka aku, ya Rasulullah! 
Nabi bertanya: "Apa yang mencelakakanmu?” Ia menjawab: Aku 
telah menyetubuhi istriku di (siang hari) bulan Ramadlan. Nabi berta- 
nya: "Apa engkau bisa mendapatkan seorang hamba sahaya untuk 
engkau merdekakan?” Ia menjawab: Tidak. Nabi bertanya lagi: ”Bisa- 
kah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut?” Ia menjawab: Tidak. 
Nabi bertanya lagi: "Bisakah engkau memberi makan 60 orang 
miskin?” Ia menjawab: Tidak. Abu Hurairah berkata: kemudian Nabi 
duduk, tiba-tiba ia diantari satu wadah berisi kurma. Lalu ia bersabda: 
”Shadagahkan ini”. Ia menjawab: Apakah ada orang yang lebih 
miskin dari aku? Sebab tidak ada di antara dua batu hitam Madinah 
(batas kota) satu pun isi rumah yang teramat membutuhkan (shada- 
gah) ini selain kami. Lalu Nabi saw tertawa hingga nampak gigi-gigi 
gerahamnya, dan ia bersabda: "Bawa pulang dia dan berikanlah 
kepada keluargamu”. (HR Jama'ah). 


KV ME IA IMEI, YO 
Pa ne puan » Kan napapi 
BINA 313 


2155. Dan dalam satu lafal bagi Ibnu Majah, Nabi saw. bersab- 
da: "Merdekakanlah hamba sahaya”, si laki-laki itu menjawab: Aku 
tidak mendapatkannya. Lalu Nabi bersabda: "Berpuasalah dua bulan 


1280 


berturut:turut”. Ia menjawab: Aku tidak kuasa. Nabi bersabda lagi: 
”Berilah makan 60 orang miskin”. Lalu Abu Hurairah menuturkan 


hadits itu seterusnya. 
x 


Di sini ada petunjuk yang sangat kuat sekali atas tertib hukum 


tersebut. 
z 


« SAN AN ABU UNI “NOT 


2156. Dan bagi Ibnu Majah dan Abu Daud, dalam satu riwayat 
(dikatakan): ”Dan berpuasalah satu hari sebagai gantinya”. 


ME LAGI SS LAB ENI NOV 
Fa TA or, Po z 50, y 
KK Was. PM Jae: Ate edan 


2157. Dan dalam satu lafal bagi Daraguthni, (dikatakan): 
Lalu si laki-laki itu berkata: Celaka aku dan aku mencelakakan. 
Maka Nabi bertanya: ” Apa yang mencelakakanmu?” Ia berkata: Aku 
telah menyetubuhi istriku. Lalu Abu Hurairah menuturkan hadits itu 
seterusnya. 


x 


Nampaknya, di sini bahwa perempuan itu dipaksa. 


aa aa 
x 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”" HALAKTU - celaka aku” ini menun- 
jukkan, bahwa si laki-laki tersebut berbuat dengan sengaja. Karena 
kata “celaka” itu satu kata sindiran buat kedurhakaan yang bisa 
membawa kepada kecelakaan/kebinasaan. Jadi seolah-olah dia itu 
menyamakan sesuatu yang akan terjadi (kebinasaan yang akan terjadi) 
seperti telah terjadi secara majaz. Jadi hadits ini tidak dapat dijadikan 
alasan tentang wajibnya kafarat bagi orang yang bersenggama karena 
lupa. Begitulah, pendapat Jumhur. 


1281 





Perkataan "berikanlah makan dia kepada keluargamu” itu, 
menunjukkan, bahwa kafarat itu bisa gugur lantaran tidak mampu, 
karena tidak ditetapkan di situ bahwa shadagah tersebut tidak boleh 
dipergunakan untuk diri dan keluarganya, dan Nabi sendiri tidak 
menerangkan, bahwa kafarat itu tetap menjadi tanggungannya sampai 
dia mampu. Ini adalah salah satu dari dua pendapat imam Syafi'i, yang 
dipertegas juga oleh Isa bin Dinar dari kalangan Malikiyah. Sedang 
Jumhur berpendapat, kafarat itu tidak bisa gugur lantaran tidak 
mampu. Selesai. 

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Barangsiapa makan 
di siang hari bulan Ramadlan dengan sengaja tetapi dia berkeyakinan, 
bahwa hari itu sudah malam, maka dia tidak wajib gadla”. Begitu juga 
orang yang senggama karena tidak tahu waktu atau lupa. Begitulah 
salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan apabila suami memaksa 
istrinya untuk melakukan senggama di siang hari Ramadlan, maka 
kafarat istrinya itu dilimpahkan kepada suami. Lalu apakah wajib- 
nya kafarat karena jima' di bulan Ramadlan itu lantaran membatalkan 
puasa yang sah itu ataukah lantaran demi menghormati bulan puasa? 
Di sini ada dua pendapat, tetapi yang betul ialah pendapat kedua 
(demi menghormati bulan puasa). Selesai. 


9. BAB: PUASA WISHAL 
- At aki 0 25 18 "7 1 0 Pd 
CE IE SEA IE Lung AOA 
0 og 9G 4 5 8 Ti Eh 
Aa Gea KA Asu. Jus 


2158. Dari Ibnu "Umar, sesungguhnya Nabi saw. melarang puasa 
wishal. Lalu mereka (para shahabat) menyanggah: Tetapi engkau 
sendiri mengerjakannya. Maka jawab Nabi: "Sesungguhnya aku tidak 
seperti kalian, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku”. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


ES Seo Aro 





2159. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda: 
”Jauhilah puasa wishal”, lalu ia disanggah: tetapi engkau sendiri mela- 
kukan wishal. Maka jawab Nabi: "Sesungguhnya aku di waktu malam 
diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Maka kerjakanlah amal itu 
menurut apa yang kamu kuat”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


L 


MI ostoe SI BER SEYIN, 


2 ar, 32. MAN? £. 
KN MEN ea da fa SAI A5 


IX 

x 
“Ng 
N 


Oelonya 

2160. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Nabi saw. melarang mereka 
mengerjakan puasa wishal itu adalah sebagai rahmat buat mereka. 
Lalu mereka menyanggah: tetapi engkau sendiri (ya Rasulullah) 
mengerjakan wishal. Maka jawab Nabi: "Sesungguhnya aku tidak 
seperti keadaanmu, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh 
Tuhanku”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


03,1” Ja 


Pa TN Tea ANA KPA Aa 


Kes apa In (3 wa “70 32 er. 
pny Ino 133 Ia Kb 
7 Pd 
SL. 423106 27, " - 2 Te hy. 
Tgn | mesebotal YES OLe K Jb Sai 


4 
Jha Sl oa, 


2161. Dan dari Abi Sa'id, sesungguhnya ia pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu mengerjakan wishal, 


1283 





Mann 





tetapi siapa di antara kamu yang berkehendak untuk mengerjakan 
wishal, maka kerjakanlah wishal itu sampai sahur”. Mereka pun 
kemudian menyanggah: Tetapi engkau sendiri mengerjakan wishal ya 
Rasulullah? Lalu ia menjawab: ” Aku tidak seperti keadaanmu, aku di 
waktu malam mempunyai orang (tukang) yang membawa 
makanan, ia memberiku makan, dan tukang pembawa minuman yang 
memberiku minum”. (HR Bukhari dan Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "aku diberi makan dan minum oleh 
Tuhanku” itu, masih diperselisihkan tentang maksudnya: ada yang 
mengatakan, bahwa hal itu terjadi secara sesungguhnya, yaitu Rasulul- 
lah saw. diberi makanan dan minuman yang sebenarnya dari Allah 
swt. sebagai satu penghormatan (karamah) Allah kepadanya pada 
malam-malam puasanya itu. Sedang Zain bin Munir berkata: hal itu 
diartikan, bahwa minum dan makannya pada waktu itu adalah seperti 
halnya orang yang sedang tidur. 

Jumhur berkata: yang dimaksudkan itu adalah majaz (kiasan), 
bukan bentuk makanan dan minuman yang lazim, tetapi yang dimak- 
sud yaitu kekuatan. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan: aku diberi 
kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Dan inilah yang 
zhahir dalam hadits tersebut. 

Perkataan ”rahmat bagi mereka” itu, dijadikan dalil oleh orang 
yang berpendirian, bahwa wishal itu makruh, bukan haram. Tetapi 
kebanyakan 'ulama berpendapat haram, dan hadits-hadits dalam bab 
ini adalah sebagai dalil bagi pendapat kebanyakan ulama tsb. 

Adapun dalil-dalil yang dipergunakan untuk menunjukkan, bahwa 
wishal itu makruh, bukan haram, ialah hadits yang diriwayatkan Al 


Bazzar dan Thabrani, dari SAAD ia berkata: 
"20 8. 


Bagddg JEJlep () aa) aa, 

Artinya: Nabi saw. melarang puasa wishal, tetapi hal itu bukan 

satu kepastian (azimah). 
dan ditambah dengan perbuatan para shahabat yang mengerjakan 
wishal sesudah adanya larangan tersebut. Perbuatan mereka itu 
menunjukkan, bahwa mereka memaham larangan tersebut sekedar 
lirtanzih bukan littahrim. 

Imam Ahmad, Ishag, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah dan 
sejumlah ulama Malikiyah berpendapat boleh wishal sampai waktu 
sahur, berdasar hadits Abi Said. Selesai dengan ringkas. 


1284 





. 10. BAB: KESOPANAN BERBUKA DAN SAHUR 
3 Lt A2 tuas 
PA IG, Ipas Laga IG HN — YNNY 
Kn In Sl ho 2 LA 5, 
Tana “nokia, Iss — LAN A 1s 


2162. Dari Ibnu "Umar, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Apabila malam telah tiba dan siang telah 
pergi serta matahari sudah terbenam, maka berarti orang yang sedang 
berpuasa itu (boleh) berbuka”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


LL UK AL AK an ar 
Can Ud: PEN HS —YYIY 


osn IE KE 


2163. Dan dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Nabi saw. bersab- 
da: "Senantiasa manusia akan mendapatkan kebaikan selama mereka 
menyegerakan berbuka”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Pet 
7. TELAT Pd 1 2 256001) tete 


SI BNN - It 


N 


PE LN AA SAYAGA) 
. r pu 


2164. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersab- 
da: "Allah 'azza wajalla berfirman: sesungguhnya hamba-hamba-Ku 
yang amat kucintai, ialah orang yang lebih cepat dalam berbuka”. (HR 
Ahmad dan Tirmidzi). 


2511 .x3 Pa, « 2 Pj Pp 
bsa NPL APA aa v3 - YO 


PT LAN NP CN AN BR SI LL AT oU reakd 
lan Oly Ol es Ditiru) he” Tata , 8. 
pap 7 Hok ea Fara Oi 


Ko, ajop halo 


1285 





| 
| 


2165. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. biasa berbuka 
dengan kurma kemampo sebelum ia mengerjakan shalat. Jika tidak 
ada kurma kemampo ia berbuka dengan kurma kering (tamr), dan jika 
tidak ada kurma kering, ia minum beberapa teguk air. (HR Ahmad, 
Abu Daud dan Tirmidzi). 


(EL YP 037 AL Au GP nat 
AN Gea pandb ME GAN pe US, NN 
Goes 226 pad “Nan aga LAU T 0/9 "LA 7 


GP Bot 


2166. Dan dari Salman bin "Amir Adl-Dlabbi, ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu 
berbuka, maka berbukalah dengan kurma, dan jika tidak ada, maka 
hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu pembersih”. (HR 
Imam yang lima kecuali Nasai). 


AAN Ke EN GA GA NY 


SI 
- 


: jug K9 Me, 3 Aetyat 
palagiloty, an 3 nd IA » 

2167. Dan dari Mu'adz bin Zuhrah, sesungguhnya dia mende- 
ngar berita, bahwa Nabi saw. apabila berbuka, ia berdo'a: "ALLA- 
HUMMA LAKA SHUMTU WA 'ALAA RIZOIKA AFTHARTU 
« Ya Tuhanku! Karena Engkaulah aku berpuasa, dan atas rizgi-Mu-lah 
aku berbuka.” (HR Abu Daud) 


Io al aa Maan Nor 2 LA, Loe 
PALA So Koo ten D5 Sales NYA 
Ph . 


P3 Tg 


s PEN NE TA APLIKA TA 
Potyye We Jaa | 
AP Oa Hal A2 L 5) 
2168. Dan dari Abu Dzar, sesungguhnya Nabi saw. senantiasa 


bersabda "Senantiasa ummatku berada dalam kebaikan selama mere- 
ka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka.” (HR Ahmad). 


1286 





1 
£ gn ES z PER RA 


aa c P Kan PA Ta Lor, 
En Ay HO Pemkuk Ge Olptas VA 


Pd 
SA bip asn, 


2169. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
”Sahurlah kamu, karena dalam makan sahur itu ada barakahnya”. 
(HR Jama'ah kecuali Abu Daud). 


1 7. 123 og, NC -g M0 oC Or 
Kaduas AE AA EN PANTI LA NW. 


Fa /pe A 
PA PAMA La £ . PP, Ce te 
Pe Pie Pola ga Ka Sya ena 
Pd 


2170. Dan dari 'Amr bin 'Ash, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya perbedaan puasa kita dengan puasanya ahli 
kitab yaitu makan sahur”. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu 
Majah). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Ibnu 'Abdil Bar berkata: Hadits-hadits yang 
menerangkan tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur 
itu semuanya shahih dan mutawatir. 


1287 








BAB-BAB 
PERKARA YANG MEMBOLEHKAN BERBUKA 
DAN BEBERAPA HUKUM TENTANG OADLA? 


1. BAB: BERBUKA DAN BERPUASA DALAM SAFAR 


“Joy » Ab an1o1re1 LE LL .r 
JA ea IE Se EKA LE NI 
y. tni Pd 8 Pd 


0-25 OIL Aek aro Sa ae “g 
Otegs ea Ol Len, -. ja 1 uk GA 4 .- 
La ena ea La Ulas pai S A3 

mo, 


2171. Dari 'Aisyah, sesungguhnya Hamzah bin 'Amr Al Aslami : 


bertanya kepada Nabi saw.: Aku mau berpuasa dalam safar (boleh- 
kah)? - Sebab dia adalah orang yang banyak berpuasa - miaka jawab 
Nabi: "Jika engkau mau silakan berpuasa, dan jika engkau mau 
silakan berbuka”. (HR Jama'ah). 


ea Pan 3 |. 2 gr, CO. Tt La GP Lag i 

O Wan ya Ga Ah Iyan maap Bab lal e3 YVY 
p: Pd Pa - Pd 2 

". 7 Pn LA Sy. & Pd P3 
Pe Cold ana BAGI KAL na aa ala 
We Boi naat dok AAN ra 
Y.. Yi 87 K0 g 4, 

PN G7, tw Pi sa “ P3 ai 
PA sda rda cg etpa al sa VI pos 


2172. Dan dari Abu Darda”, ia berkata: Kami pernah keluar 
bersama Rasulullah saw. di bulan Ramadlan di musim panas yang 
sangat, sehingga ada salah seorang di antara kami meletakkan tangan- 
nya di atas kepalanya karena sangatnya panas itu, dan tidak ada 
(seorang pun) di kalangan kami itu yang berpuasa melainkan Rasulul- 
lah saw. dan Abdullah bin Rawahah. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


1288 





ra 


A5 BSA NY 
Eno Bes Ion Je lanan 


z 
4 rara A4 LL Alt LALU Ea 
ane ai KEL: A «ular JAS ARE 8YS,3 


AN R3 - tia 
ang YNA, 


2173. Dan dari Jabir, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. dalam 
satu bepergian, lalu ia melihat serombongan manusia yang berjejal- 
jejal dan seorang laki-laki yang sedang berteduh. Lalu Nabi bertanya: 
"Mengapa ini?” Mereka menjawab: Dia sedang berpuasa. Maka 
jawab Nabi: "Tidak baik berpuasa dalam safar itu”. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


WS LN kerorenn AKb Aa Lean 
— | AA Ga gg 


- LK DOG 1 IS 
ai «PANEN ANE 


2174. Dan dari Anas, ia berkata: Kami pernah bepergian bersa- 
ma Rasulullah saw. tetapi yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, 
dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. (HR Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 


BER Se AD LA Wo 
ME Ea Gb 
AS En ITA alas 


1289 














2175. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. keluar dari 
Madinah bersama 10.000 orang — dan yang demikian itu adalah terjadi 
sesudah delapan setengah tahun sejak kedatangannya di Madinah - 
lalu ia berjalan bersama kaum muslimin di Mekkah, ia berpuasa dan 


kaum muslimin pun berpuasa, sehingga apabila ia telah sampai di . 


Kadid, yaitu mata air antara "Usfan dan Oadaid, ia berbuka dan kaum 
muslimin pun berbuka pula, dan sesungguhnya (berbuka itu) diputus- 
kan karena perintah Rasulullah saw. yang paling akhir kemudian yang 
terakhir”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. Tetapi Muslim dalam 
hadits yang sema'na dari Ibnu Abbas, tanpa menyebut jumlah 10.000 
itu dan tanggal keluarnya). 


SU Ga SAOS YNA 


eL Ba 


OA 1s LL ea KE UEA TE MAYAT YAN Ha 


Ta AN» 


Aa MAN 


/ 


5 LE ata 3.0 


Sp jalu Habaton 
OI, plot, 


2176. Dari Hamzah bin Amr Al Aslami, sesungguhnya ia berta- 
nya: Ya Rasulullah, aku merasa kuat berpuasa dalam bepergian, 
apakah aku berdosa? Ia'menjawab: ” (Berbuka) itu adalah kemurahan 
dari Allah Ta'ala, maka barangsiapa yang mengambilnya adalah baik, 
tetapi siapa yang suka berpuasa juga tidak berdosa atasnya”. (HR 
Muslim dan Nasai). 


» 


Ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan keutamaan berbuka 
(dalam safar). 1) 


GA HA tosil ya Aa YIVV 
Peta: aa eat PI ed pe 23 ASN 


1) Lihat hadits no. 2178. 


1290 





2177. Dan dari Abu Said dan Jabir, mereka berkata: Kami 
pernah bepergian bersama Rasulullah saw., maka berpuasalah orang 
yang (senang) berpuasa dan berbukalah orang (yang senang) berbuka 
sedang satu sama lain tidak saling mencela”. (HR Muslim). 


Keagenan at sah Tegal 3G WA 
SE EMAS SEA 
Heran Geser 3 
SEE EA SER, ena 


OI IL on Kak anang 
3 


FN Ga aan para LN akal 3 


$ 
NE ea Sad tot, 


2178. Dan dari Abu Said, ia berkata: Kami pemah bepergian 
bersama Rasulullah saw. ke Mekkah, sedang kami semua berpuasa. 
Abu Said berkata: Kami kemudian turun di satu tempat. Kemudian 
Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh kalian sudah dekat dengan 
musuh, sedang berbuka adalah lebih kuat bagi kalian”. Jadi (berbuka) 
itu adalah kemurahan. Karenanya di antara kami ada yang berbuka 
dan di antara kami ada yang berpuasa. Kemudian kami turun di satu 
tempat yang lain, lalu Rasulullah saw. memberitahu: "Kalian sudah 
berada di tengah-tengah musuh kalian, sedang berbuka itu lebih kuat 
bagi kalian, karena itu berbukalah”. Jadi waktu itu (berbuka) adalah 
satu ketetapan, karena itu kami semua berbuka. Kemudian aku 
mengetahui kami semua sesudah itu berpuasa bersama Rasulullah saw. 
dalam bepergian. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud). 


Penjelasan: 

Perkataan "Ya Rasulullah, aku merasa kuat berbuka dalam 
bepergian ... dst.” dan perkataan "jika engkau mau silakan berpuasa 
dan jika engkau mau silakan berbuka” itu, Syarih berkata: Hadits ini 


1291 





menunjukkan, bahwa berpuasa dan tidak berpuasa dalam safar itu 
sama saja. 


Perkataan "Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. di 


bulan Ramadlan ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan : 


bahwa orang yang kuat berpuasa lalu ia berpuasa dalam safar itu tidak 
juga dimakruhkan. 

Perkataan "Tidak baik berpuasa dalam bepergian” itu, Syarih 
berkata: Ini menunjukkan, bahwa berpuasa dalam perjalanan tetapi 
dengan susah payah itu kurang baik. Dan ulama-ulama salaf berbeda 
pendapat tentang puasa Ramadlan dalam safar ini. Satu golongan 
berpendapat: Dalam puasa wajib, tidak boleh. Sedang Jumhur berpen- 
dapat: Bahwa berpuasa itu lebih baik bagi orang kuat dan tidak 
merasa payah. Dan Al Auza'i, Ahmad dan Ishag berpendapat: Berbu- 
ka itu lebih baik, demi mengamalkan kemurahan (rukhshah) Allah. 
Dan Umar bin Abdul Aziz yang diikutinya oleh Ibnul Mundzir berpen- 
dapat: Yang lebih baik ialah mana yang lebih mudah. Maka bagi orang 
yang kini berbuka itu dipandangnya lebih mudah baginya, tetapi waktu 
menggadia'nya justru memberatkan, maka pada waktu itu puasa 
dalam safar adalah lebih baik. Selesai dengan ringkas. 


2. BAB: ORANG YANG SUDAH NIAT PUASA KEMUDIAN 
MEMBATALKAN PUASANYA ITU DI SIANG HARI 


13 Y 


Pat meme KENA 


£ 
Pd 


Co Goo” 


LAHAN Ke Sand in RAS on 
ente Ga 33 Gs « 4 ANE CAT TAK 

“ AD, AN s 2 
yaa An alaha po as SIG Kedas TEA GA aa AI 
IK II OA PPAT op 07 Lo “A4 
ASN Segan plg sek KAS 
HASAN IL, dabel. BATA, Kana 


2179. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah keluar 
ke Mekkah pada tahun penaklukan (Mekkah), lalu ia berpuasa dan 


1292 





orang-orang pun berpuasa bersamanya. Begitulah hingga sampai di 
Kura'il Ghamim. Lalu ia diberi laporan, bahwa oranr-orang merasa 
payah berpuasa, dan kini mereka menanti (keputusanmu) yang akan 
engkau perbuat. Lalu Nabi menyuruh mengambilkan air satu periuk 
(Hal itu terjadi) sesudah 'ashar. Lalu Nabi saw. minum dan orang- 
orang pada melihatnya, maka sebagian mereka ada yang berbuka 
sedang sebagian yang lain terus berpuasa. Kemudian sampailah berita 
itu kepada Nabi, bahwa orang-orang pada berpuasa. Maka Nabi ber- 
sabda: "Mereka itu orang-orang yang durhaka”. (HR Muslim, Nasai 
dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya). 


uena LX. Lag” -14 engbwa Sal id 0 I363- YA. 
Ka Ea Gowld mag glad ya Y 


Ae so P3 ar 9 .. 0L. eni 
Pa A3 MEN Prana Kam » 2 SL 
Pa 
III KE at 43p 365 


Tg 


LI 3,3 
3g Erna 
2 Kiat 2S LA 9 Pa Ka ok IG. 
Peer ML AMI pes, 


LL 00 ». 


No, - SEAL 


2180. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
datang ke sebuah sungai (genangan air) dari air hujan - sedang 
manusia pada berpuasa di hari yang sangat terik, sambil berjalan kaki, 
dan Nabiyullah saw. sendiri berada di atas keledainya — lalu Nabi 
bersabda: "Minumlah hai manusia!” Abu Said menerangkan: Tetapi 
manusia pada enggan. Lalu ia bersabda lagi: "Sesungguhnya aku pun 
seperti kalian, aku yang lebih mudah, aku naik kendaraan”. Namun 
mereka tetap enggan (berbuka). Kemudian Rasulullah saw. bertekan 
pada pahanya, kemudian turun, dan terus minum, dan orang-orang 
pun turut minum juga, padahal Nabi sendiri (tadinya) tidak berhasrat 
untuk minum. (HR Ahmad). 


dosa SEE 3 


pi 
| ao : PEN Tai NS EKA Denga Taka 
1293 











Ig 








Na SANTAI L0 21L KelaIa Tenan na Ka 4 
IE MEN ORA HE 
Cg PPID v3, an 
saos ea KEK A Aa Ga NAS 


Pala, - Koe 


2181. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
keluar pada tahun penaklukan Mekkah, di bulan Ramadlan, tetapi ia 
berpuasa. Begitulah hingga ia melewati sebuah kolam di tengah jalan. 
Waktu di tengah hari. Ibnu "Abbas berkata: Orang-orang pada haus, 
dan mereka mulai menarik lehernya, dan nafsu (minumnya) berselera. 
Ibnu 'Abbas berkata: Lalu Rasulullah saw. memanggil (shahabatnya) 
untuk membawakan seperiuk air, lalu dipegangnya dengan tangannya, 
sehingga orang-orang pun melihatnya. Kemudian ia minum dan orang- 
orang pun turut minum. (HR Ahmad). 


Penjelasan: 


Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang musafir itu boleh 
Irivuka, sekalipun pada malam harinya ia sudah niat berpuasa. 


Ia berkata pula: Juga menunjukkan, bahwa keutamaan berbuka 
itu tidak khusus buat orang yang berpuasa dengan payah, takut ujub 
dan riya' atau kuwatir dituduh membenci rukhshah, bahkan termasuk 
juga orang yang menjadi ikutan orang banyak supaya ditiru oleh orang 
yang kemungkinan terkena oleh ketiga kemungkinan di atas. Maka 
berbukanya orang tersebut waktu itu dinilai sebagai lebih utama, 
karena untuk memberikan penjelasan hukum. Ini bisa dipaham dari 
kata-kata Ibnu 'Abbas: "Padahal Nabi sendiri (tadinya) tidak berha- 
srat untuk minum”. 


3. BAB: ORANG YANG BEPERGIAN DI TENGAH HARI APAKAH 
BERBUKA PADA WAKTU ITU? 


“ne Papa PTK 3 at NE La. 
. ee. An 9 (KP 2.3,9 Pe 1 DA & Te 
al, Sera lea, Cui Ya SAN) 


Ara 


1294 


MO Pn) Mana 01 H0 ANU 
(CA 
Pan AI yi Pan U Jeda NN & 9 
(03 oa ah 
SAS ot. data NT: 4309 as hee 


2182. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
keluar di bulan Ramadlan ke Hunain, sedang manusia berbeda-beda, 
ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Maka tatkala Nabi sudah 
berada di atas ontanya, ia minta semangkok susu atau air, lalu diletak- 
kan di atas ontanya itu atau di atas pelananya —.kemudian ia melihat 
kepada orang banyak. Kemudian orang yang tidak berpuasa berkata 
kepada orang-orang yang sedang berpuasa: Berbukalah kalian. (HR 
Bukhari). 


To Z CI apa 
mem em 1. Waenira Oa AE SEN NY 
AB NI AS 

ui (230 
Sa otay: MN ms ETOMAK PELI t 2 na Ke Aa 


2183. Dan dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata: Aku pernah 
datang ke tempat Anas bin Malik di bulan Ramadlan yang waktu itu ia 
sedang bersiap-siap hendak bepergian, dan aku sendiri sudah naik ke 
atas ontanya, dan ia sudah memakai pakaian.bepergian, lalu ia minta 
makanan, lalu ia makan. Kemudian aku bertanya kepadanya: Apakah 
ini menurut sunnah? Ja menjawab: Ya, mengikuti sunnah. Kemudian 
ia naik. (HR Tirmidzi). 


»? a L-0 z » . “yg. Pi 
2 KA ENG See INK 


ti JAS LG Z2 


« 3 Megan Oslic ea Pe ag SEL, 


OI Lau goro, T Penja 03 1 an (Mare 
Anna En wah TI TIusts -a Uk dh Tla 


1“ 
Pa 


& Aap apiot, 2 po 


1295 


2184. Dan dari Ubaid bin Jabr, ia berkata: Aku pernah naik 
perahu dari Fusthath (Mesir) di bulan Ramadlan bersama Abu 
Bushrah Al Ghifari, lalu ia menyodorkan (makanan) kemudian men- 
dekatkan makanan siangnya, lalu berkata: mendekatlah. Maka aku 
menjawab: Tidakkah engkau sudah berada di antara rumah-rumah? 
Abu Bushrah balik bertanya: Apakah engkau tidak suka kepada 
sunnah Rasulullah saw.? (HR Ahmad dan Abu Daud). 


Penjelasan: 

Perkataan "Rasulullah pernah keluar di bulan Ramadlan ke 
Hunain” itu, Mushannif berkata: Guru kami Syekh Abdul Razzag bin 
Abdul Oadir berkata: yang betul ialah Khaibar atau Mekkah, sebab di 
bulan itu Rasulullah saw. menuju ke dua tempat tersebut. Adapun ke 
Hunain adalah 40 malam sesudah Fat-hu Makkah. 

Syarih berkata: Mushannif membawakan hadits tersebut di sini 
untuk dijadikan dalil bagi dibolehkannya musafir berbuka ketika 
masih pada permulaan safarnya, berdasar perkataan ” Kemudian tatka- 
la ia sudah berada di atas ontanya” itu. 

Perkataan "FUS-THATH”, adalah nama bagi Mesir yang diba- 
ngun oleh 'Amr bin 'Ash. 

Dua hadits di atas menunjukkan, bahwa orang yang hendak 
bepergian itu sudah boleh berbuka sejak sebelum ia keluar dari 
tempat/rumahnya. Selesai. Tetapi dalam Syarhul Kabir dikatakan: Ia 
tidak boleh berbuka, sehingga melewati rumah-rumah. 1) 


4. BAB: MUSAFIR SEBELUM NIAT MUOIM BOLEH BERBUKA 
SEKALIPUN SUDAH MASUK KOTA 


AG ATA KAA NS) BF 3 152-Y AO 
GC & .. KS (3 


Dhea senusaan, CN TT rar abblas 


Of y20 


CAN ory,» Bear 


1) Yang betul, boleh berbuka sejak di rumah. (Lihat Haditsul Ifthar, oleh M. 


Nashiruddin Albani). 


1296 





2185. Dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. berperang 
| dalam perang Fat-h di bulan Ramadlan, dan ia berpuasa, hingga 
apabila sampai di sebuah parit — yaitu mata air antara Oadid dan 
Usfan — ia berbuka, hingga akhir bulan tersebut. (HR Bukhari). 


Penjelasan 


Segi pengambilan hujah dari hadits tersebut, ialah bahwa Fat-hu 
Makkah itu terjadi pada sepuluh terakhir dari bulan Ramadlan. Begi- 
tulah sebagaimana tersebut dalam Riwayat Ahmad, Bukhari dan 
Muslim. 


Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang musafir 
apabila tinggal di satu tempat dengan mondar-mandir, boleh tidak 
berpuasa selama tinggalnya itu. Begitu pula dibolehkan menggashar 
shalat. Dan sudah kami sebutkan dalam bab "'OASHRUSH SHA- 
LAH”, bahwa orang yang sudah mengakhiri masa safarnya itu di satu 
tempat dan sudah mugim di tempat itu, maka dia harus mengerjakan 
shalat dengan tamam, karena masyaggatnya bepergian itu sudah tiada 
lagi 1) dan ia baru boleh menggashar sejauh perjalanan yang Rasu- 
lullah saw. menggasharnya berikut mugimnya itu. 2). 


Selanjutnya ia berkata: Begitu jugalah halnya dalam persoalan 
berbuka puasa bagi musafir ini, yaitu: Bahwa asalnya orang yang 
mugim itu tidak boleh berbuka (baca: tidak berpuasa),“karena tidak 
adanya masyaggat, melainkan dengan dalil yang membolehkannya, 
dan dalil itu sekarang sudah ada, yaitu: bahwa orang yang mukim di 
suatu tempat tetapi dalam niatnya masih dalam safar, maka dia boleh 
tidak berpuasa selama waktu yang Rasulullah saw. sendiri tidak 
berpuasa yaitu di Mekkah selama 10 atau 11 hari menurut beberapa 
riwayat. Jadi terbatas pada waktu tersebut, tidak boleh lebih, melain- 
kan ada dalil. 3) ap 


1) Musafir yang boleh menggashar shalat tidak disyaratkan harus safar yang penuh 
dengan masyaggat dan kesulitan. (Lihat Syarah Muslim 5:196). 

2) Lebih kurang 3 mil atau 4 farsakh. 

3) Menurut riwayat Nabi menggashar shalat di Mekkah selama 15 hari, 17 hari, 19 
hari, dan di Tabuk 20 hari. (Lihat Bulughul Maram 459-461): 


1297 














| 
| 
I| 
| 





5. BAB: ORANG SAKIT, LANJUT USIA, HAMIL DAN YANG 
MENYUSUI 


y 


Lo ANN Le EN SN Aa, ng 
.« Ti : Ya PA AN NEK 
Bor, 


2186. Dari Anas bin Malik Al Ka'bi, sesungguhnya Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah mengangkat kewajiban puasa 
dan separo shalat dari orang yang dalam bepergian, dan (mengangkat) 
kewajiban puasa dari perempuan hamil dan yang sedang menyusui.” 
(HR Imam yang lima). 


3 ISL Pe #1. Kd Sar 
ejaan Moml, - YMV 


2187. Dan dalam satu lafal bagi sebagian dari Imam yang lima 
itu (dikatakan): "Dan dari perempuan hamil dan yang sedang 
menyusui”. 


SA Wira IE SEP AS YA 


"an 2 AJ Gen og ip 2 EPA AN LAJANU 4 
- 5 List YA: SK: » Gi | l : 
SA 2 2) JA ( ta 2g - Pisah 


2" 


oren 


6 ta) 0. 
s5. da AGAN Kes MA 
APA LA ola ana MAAN NA 


2188. Dan dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata: Ketika ayat 
”dan wajib atas orang-orang yang kuat berpuasa itu membayar fid-yah 
yaitu memberi makan seorang miskin” itu turun, ada orang yang ber- 
kehendak tidak berpuasa dengan cukup membayar fid-yah, sehingga 
turunlah ayat berikutnya. Maka ayat berikutnya memansukhkan ayat 
di atas. 4) (HR Jama'ah, kecuali Ahmad). 


4) Istilah Nasikh — mansukh itu menurut ulama salaf sering diartikan dengan 
takhsish. 


1298 


Pan) re Hal , TO Gay) . “ “0 
Mp Je sa Ka 5S Yna 


Gn ap Pa SI MN NAN PA AA TT TN 

Ka badan ga TE BA kg AN | 53 - YAA 

LO pa PA MAA 
2 OCLA 


IL ICE Pa La Lah IAI 5 
SL EVA KA PKO Kehat 3 PAT “ag 
5 5 ps - Pa 


ana Kata Nan AP BA 0, Peng, 0 GyPo 0, 
ASIAN LS oo yo Mana A3 EA | 
Pan AN TA ana z 23 SPI Aa 


peta 4 
Pd 
5 -". - . c 1. “ti 
. sos « ANA Ya ne MI 


2189. Dan dari Abdul Rahman bin Abi Laila, dari Mu'adz bin 
Jabal (meriwayatkan) seperti hadits Salamah, tetapi di situ terdapat 
kalimat sbb.: Kemudian Allah menurunkan ayat ” maka barangsiapa di 
antara kamu yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia 
berpuasa”, maka Allah menetapkan berpuasa bagi orang mugim yang 
sehat, dan memberikan keringanan (rukhshah) kepada orang yang 
Sakit dan musafir serta membayar fid-yah bagi orang lanjut usja yang 
sudah tidak kuat berpuasa. (HR Ahmad dan Abu Daud/diringkas). 


Ga . 3 ” ha Get 1 

He kaga an NK) Woo WP ollan yan NN . 
Pa 

Lo 


L ypa Mei » Io 0 Lo9a7 2, 2422 MA 
it: As: ips N eng ea Kamp MA PAN TT LA 
PAN Ina At - # - esai, 21 Pa 
#e 2 aya Ia, 31 LIL, Lor 
IA oa Sg PE AN NG AN 9 
AA BPA Bg pd . 


2190. Dan dari 'Atha', ia mendengar Ibnu "Abbas membaca ayat 
"dan wajib atas orang-orang yang kuat berpuasa itu membayar fid-yah, 
memberi makan seorang miskin”, maka Ibnu Abbas berkata: ayat ini 
tidak dimansukh, tetapi terpakai untuk orang yang sudah lanjut usia 
laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak kuat puasa, maka 
mereka ini harus memberikan makan seorang miskin setiap hari 
sebagai gantinya. (HR Bukhari). 


PL IS LL Lo Let,0 
agagiotya so da | Lali TP A Seras - Y IA 
C3 5 


. 
Xx 
NX 


1299 














2191. Dan dari 'Ikrimah, sesungguhnya Ibnu 'Abbas, berkata: 
Bahwa ayat tersebut ditetapkan untuk perempuan hamil dan yang 
sedang menyusui. (HR Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa musafir tidak 
wajib berpuasa, ia boleh gashar shalat, dan perempuan hamil dan yang 
sedang menyusui boleh tidak berpuasa. Yang berpendapat demikian 
ini ialah 'ulama ahlul bait dan para ahli figh, tetapi dengan syarat 
apabila perempuan yang menyusui itu mengkhawatirkan anak yang 
ditetekinya,sedang perempuan hamil mengkhawatirkan atas anak yang 
dikandungnya. 

Perkataan "'Atha' mendengar Ibnu Abbas membaca ayat "WA- 
'ALALLADZINA YUTHIIOUUNAHU ...” itu menurut satu 
riwayat, bahwa ia membacanya dengan kalimat ”"WA'ALALLADZII- 
NA YATHUUOUUNAHU” yang maksudnya: mereka dipaksa untuk 
berpuasa tetapi tidak kuat. Syarih berkata: Ini munasabah dengan 
akhir perkataan Ibnu Abbas. Selesai. 

Dalam Muganna' dikatakan: Barangsiapa yang tidak kuat berpua- 
sa lantaran lanjut usia atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, 
maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fid-yah untuk 
setiap hari memberi makan seorang miskin. Adapun perempuan hamil 
dan yang sedang menyusui, kalau mereka itu tidak berpuasa lantaran 
khawatir atas dirinya sendiri, maka mereka harus menggadla, dan jika 
mereka itu mengkhawatirkan anak/janinnya, maka harus menggadia 
dan membayar fid-yah. 1) 


6. BAB: OADLA RAMADLAN, DENGAN BERTURUT-TURUTKAH 
ATAU BOLEH BERSELANG SELING, DAN BAGAIMANA KALAU 
SAMPAI TERLAMBAT DARI BULAN SYA'BAN? 


AAN LN LN AL LPM Oo 
Pa WN NS £ - - C 4 “ 1 2 
3 au Leanyelras p Ulet £ YEN AN, 


43 AAS 2 
Not, Fa sol 


1) Dalam ayat 184 s. Al Bagarah itu, hanya diperintahkan membayar fid-yah, tanpa 
gadia'. (pen ). 2 


1300 


2192. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
”Oadla” Ramadlan itu jika suka, boleh berselang-seling dan jika suka 
boleh berturut-turut. (HR Daraguthni). 

ak 


Kata Al Bukhari: Ibnu 'Abbas berkata: Berselang-seling juga 
tidak mengapa, karena (kemutlakan) firman Allah ”Maka perhitung- 
kanlah di hari-hari lain”. 


2 AR Kaka Learn aUa akar rann 
(Gt FU sasa Ap Seakslenas 3 YAY 
Ga G -. 1 


rieap, SEA ea 
Tepis hd Pe AR Tan AG EA 
Pd P4 - 


2193. Dan dari 'Aisyah, “ia berkata: Setelah turunnya ayat 
”maka perhitungkanlah di hari-hari lain dengan berturut-turut”, lalu 
digugurkan kata berturut-turut” itu. 2) (HR Daraguthi dan ia berka- 
ta: sanadnya shahih). 


TeLAtota, 


2194. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Aku pernah mempunyai 
hutang puasa Ramadian, tetapi aku tidak bisa menggadia'nya melain- 
kan di bulan Sya'ban, dan yang demikian itu lantaran aku ada kesi- 
bukan dengan Rasulullah saw. (HR Jama'ah). 


21 K0) f 


. £ 
SB Pp oga 


Pd 


2 LA Gea Ga 2 PRA 1 Ato 5 
Hn NN GS SA 9 gl AAN 
Z 


Hana NM 


2) Ingat kata "MUTATAABP'AAT” ini dianggap sebagai sambungan ayat adalah 
faham 'Aisyah, bukan ayat. (pen ). 


1301 





Le . 0) 2 e I 
Ainan - “3 
2195. Dan diriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Abu 
Hurairah, dari Nabi saw. tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan 
Ramadlan lalu ia tidak berpuasa, kemudian sehat tetapi belum bisa 
berpa sampai bertemu Ramadlan berikutnya, maka Nabi bersabda: 
"Hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadlan itu, kemudian bekruked 


untuk bulan yang tidak berpuasa itu, serta memberi makan seoran 
miskin tiap hari.” 5 


9, 2G. “ Ph Pa Ps Pa 
WAT LA TENAGA CAN, ena MPa 
& 3 Lara, AI » Dg YYAT 
Aa ey 
IN 


2196. Daraguthni meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hurai- 
rah dari perkataan Abu Hurairah sendiri, lalu Daraguthni berkata: 
Sanad hadits ini sah, tetapi mauguf. 


8, 


Pa ra Fu GI .? Sg Oo, . 
Pa OA SEA SAE YAS P3 - ON MV 


9 » ortu Le po a3 Ida 
was . 2 . 2 IN sT 
kamumag Oo laa Y AA JS Kana aa SA Ae aka 
ke AN 4 1 Pi Pn 5 
ae 0133 2364 


4 
: Saya BNN ELANJUE 


2197a. Dan diriwayatkan dari Ibnu "Umar, dari Nabi saw., ia ber- 
sabda: "Barangsiapa meninggal dunia padahal dia mempunyai tang- 
gungan puasa Ramadlan, maka hendaklah dibayarkan untuknya 
dengan memberi makan seorang miskin setiap hari”. Sanad hadits ini 
nata Tirmidzi berkata: yang benar, hadits itu mauguf pada Ibnu 
mar. 


1302 



















aa PPn 235 c Law 
SU Ona ep L ENY 


Ih o1an 10 Ll NG Kon eekona Monanda 
ii se Jaat 2 Jab gee - gan “ |, 2 nd3 


.- 97 Pai 


PJ 
Jalagol,, 


2197b. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Apabila ada seseorang 
sakit di bulan Ramadlan, kemudian meninggal dunia padahal dia 
belum bisa berpuasa, maka hendaknya dibayarkan untuknya dengan 
memberikan makan (kepada orang miskin), dan tidak harus digadla- 
kan. Tetapi jika ia nadzar, maka walinya yang harus menggadia'nya. 
(R. Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Dibolehkannya menggadla' dengan berselang- 
seling itu adalah menurut pendapat Jumhur. Syarih juga berkata: 
Hadits "Aisyah itu menunjukkan boleh mengakhirkan atau menang- 
guhkan gadla' Ramadlan itu secara terlepas, baik karena udzur 
ataupun tidak. 

Perkataan ”Dari Nabi saw. tentang laki-laki yang sakit di bulan 
Ramadlan ... dst.” itu, Syarih berkata: Ini dijadikan dalil-oleh orang 
yang berpendapat, bahwa membayar fid-yah itu adalah untuk orang 
yang tidak berpuasa gadla” Ramadan sampai datang Ramadlan 
berikutnya. Yang berpendapat demikian itu ialah Jumhur.- 

Selanjutnya Syarih berkata: Abul Abbas berkata: Yang berkewa- 
jiban membayar fid-yah itu ialah orarig yang meninggalkan kewajiban 
puasa tanpa udzur, jika ada udzur maka tidak wajib fid-yah. 1) Selesai 
dengan ringkas. “3 

Perkataan "Barangsiapa meninggal dunia, padahal dia mempu- 
nyai tanggungan puasa Ramadlan ... dst. (hadits 2197a)” itu, Ibnu 
Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Jika ada seseorang menyum- 
bangkan puasa untuk orang yang mempunyai tanggungan puasa itu 
lantaran usia lanjut dsb. atau untuk orang yang sudah meninggal dunia 
yang kedua-duanya itu memang tidak mungkin bisa menggantinya, 
maka pahalanya itu bisa sampai kepadanya, karena hal ini lebih 
mendekati kepada perimbangan, daripada harta. 2) : 


1) Tanpa udzur, tidak bisa diganti, kecuali dengan taubat. (pen .) 
2) Pendapatnya yang demikian itu sudah ditarik. (Lihat Takmilabul Maj-mu' 10:395 
dan Mukhtasharul Fatawa: 171). 


1303 











Al Oadli 'Iyadl berpendapat tentang puasa nadzar pada waktu 
yang bernadzar itu masih hidup, adalah seperti itu juga. Dan jika 
seandainya orang yang nadzar itu sudah meninggal, maka cukup 
digantikan puasanya itu oleh orang lain tanpa kafarat 3). Selesai. 


7. BAB: MENGGANTIKAN PUASA NADZARNYA MAYIT 


2 1 
oa PA Il MU DAA oa PE 
Dialah aa PN NA DA SU La 
2 On BUS YA 
Lane Atu 21 Ia OT 
s | | 2 (3 “Oh . of £ 8 "3 or uh 
Fa La ja Ica Ha 1113 seb ON pool lala 


2198. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang perempuan ber- 
tanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal 
dia mempunyai tanggungan puasa nadzar, bolehkah aku yang berpuasa 
menggantikannya? Nabi menjawab: "Bagaimana pendapatmu kalau 
sekiranya ibumu itu mempunyai hutang (uang) lalu engkau yang 
membayarnya, apakah itu sudah bisa memenuhi hutang 'ibunu terse- 
but?” Ia menjawab: Ya! Maka Nabi bersabda: "Oleh karena itu pua- 
salah engkau untuk ibumu”. (HR Bukhari dan Muslim). 


Pe 


o£ AS ma LAGI Moy aU AIA Na 
va : MISA IPA NAN 2g Na Ya 


Ih OA OA LL IL Pete IL nya 
- - » , PAN ta 


- AN : 
Jk DE SUS GE YEGS 
AT Nek eJ 


t ... 5, Or 07 Ke BL FA Yy. 
Bapa eA park ana o las OS YANG 
”2 Pd 


2199. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Sesungguhnya seo- 
rang perempuan naik perahu, lalu ia nadzar jika Allah menyelamat- 


3) Tentang ini lihat Soal Jawab 3:995—1002. 


1304 





kannya, maka dia akan berpuasa selama sebulan. Kemudian Allah 
menyelamatkannya, tetapi ia belum berpuasa hingga meninggal dunia. 
Kemudian datanglah seorang kerabatnya kepada Rasulullah saw. dan 
menuturkan kisahnya itu. Maka jawab Rasulullah: ”Berpuasalah 
engkau untuknya”. (HR Ahmad, Nasai dan Abu Daud). 


Cost INA, 


Pol AS ve A Fi N. 
SU an IE Uya Os 


LL Lan ot 

3 kog NY 

0. ah Letnan No Ate 

Gi Pe ng tag aan 

2200. Dan dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 

sabda: "Barangsiapa meninggal dunia padahal dia mempunyai 

tanggungan puasa, maka hendaklah walinya berpuasa atas namanya”. 
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


maa ata Ie 5 
AI AN LEAN An SEL AL2 Kien aan tah 
Na dahan Jet ks are 


1 $ Lor, RS 
HA en ami a edan eta LP Jb 
2 c - 


2201. Dan dari Buraidah, ia berkata: Ketika aku sedang duduk- 
duduk bersama Rasulullah saw., tiba-tiba datanglah seorang perempu- 
an kepadanya, lalu berkata: Sesungguhnya aku shadagah jariyah 
(wakaf) atas nama ibuku dan sesungguhnya ibuku itu sudah meninggal 
dunia. Maka jawab Nabi: ”Pahalamu itu pasti akan diperolehnya, dan 
warisannya kembali kepadamu”. Perempuan itu kemudian bertanya: 
Ya Rasulullah! Dia mempunyai tanggungan puasa sebulan, apakah 
aku boleh berpuasa untuk menggantikannya? Nabi menjawab: "Ber- 
puasalah engkau untuk menggantikannya”. Perempuan itu bertanya 
lagi. Dia sama sekali belum hajji, bolehkah aku menghajjikannya? 


1305 











Nabi menjawab: "Hajilah engkau untuknya”. (HR Ahmad, Muslim, 
Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya). 


RN MN 4 - 1 OI 
Dena paa 1) LA 2 Opkah -YYY 


2202. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat (dikatakan): puasa 
dua bulan. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ” Barangsiapa meninggal dunia padahal 
dia mempunyai tanggungan puasa” itu, bahwa bentuk ini adalah 
umum meliputi semua mukallaf. Dan perkataan "Hendaklah walinya 
berpuasa untuknya” itu, adalah kalimat khabar (berita) dengan 
pengertian perintah (amar), yang kalau ditegaskan berbunyi "FAL- 
YASHUM” (hendaklah ia berpuasa). Ini menunjukkan, bahwa wali 
itu harus berpuasa menggantikan hutang puasanya mayit. Yang ber- 
pendapat demikian itu ialah ahli-ahli hadits dan segolongan dari ahli- 
ahli hadits Syaff'iyah dan Abu Tsauri. 

Al Baihagi meriwayatkan dari Imam Syafi'i, bahwa ia memberi- 
kan ta'lig (catatan kaki) atas keesahan hadits tersebut. Dan itu adalah 
betul, yang juga dikatakan oleh Ash Shadig, An Nashir, Ai Muayyid 
billah, Al Auza'i, Ahmad bin Hambal dan As Syafi'i dalam salah satu 
gaulnya. 

Al Baihagi berkata dalam Al Khilafiyat: Hadits ini tegas, dan aku 
tidak mengetahui perbedaan antara ulama ahli hadits tentang keesahan 
hadits tersebut. 

Jumhur berkata: Bahwa puasanya wali untuk menggantikan si 
mayit itu tidak wajib. Sedang Imam Malik, Abu Hanifah, ,As Syafi'i 
dalam gaul, jadid 1) berpendapat: Mayit yang mempunyai tanggungan 
puasa ifu tidak boleh dipuasakan sama sekali. Yang juga dikatakan 
oleh Zaid bin Ali, Al Hadi dan Al Oasim. Adapun Al Laits, Ahmad, 
Ishag dan Abu 'Ubaid berpendapat: Puasa si mayit itu tidak boleh 
dipuasakan, kecuali puasa nadzar. 


—000— 


1) Kami sendiri sefaham dengan gaul jadidnya Imam Syafi'i itu, berdasar ayat 39 
S. An Najm. (Pen.) 


. 1306 







CN eh) 


BAB-BAB PUASA SUNAT 
1. BAB: PUASA SYAWWAL 


NA AN PN ATA MAN 


pr 
, h ag AL AM ntt 
day BN kaos ANA SIS Gatima Hari 


2203. Dari Abi Ayub dari Rasulullah saw., ia bersabda: ”Ba- 
rangsiapa puasa Ramadlan kemudian diikuti dengan 6 hari dari bulan 
Syawal, maka demikian itu berarti puasa setahun”. (HR. Jama'ah 
kecuali Bukhari dan Nasa'1). 


Henna Ipar 1 gk 


Ae 2paMolg 9 Y Ye 
2204. Dan (hadis 23 diriwayatkan (juga) oleh Imam Ahmad 
dari Jabir. 
Penuaan ah Id era USAI PP 8 OIL oa (Lage 
any else » Jdsab Neo daan LOL na 
Ak eruan pg 21 .. aa Ta ph Lag Lt 
ES Wa AG Ga LAN ES Tj SIS, 1 
. 3 L AJ, |) o! ga 
2205. Dan dari Tsauban dari Rasulullah saw., bahwa ia bersab- 
da: "Barangsiapa puasa Ramadlan dan 6 hari sesudah 'idul Fitri, maka 
yang demikian itu (sama dengan) setahun penuh, karena barangsiapa 


mengerjakan kebaikan maka baginya pahala sepuluh kali lipat”. (HR 
Ibnu Majah). 


1307 






Ae —- 








Penjelasan: 

Syarih Rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadi- 
kan dahil atas sunatnya puaa 6 hari dari bulan Syawal. Begitulah 
pendapat As Syafi'i, Ahmad, Daud, dll. 


2. BAB: PUASA 10 HARI DALAM BULAN DZIL HIJJAH, 


DAN SUNAT MUAKKADNYA PUASA ARAFAH BAGI YANG 
TIDAK SEDANG BERIBADAH HAJJI 


la Is (. Si Papa o 3 
GARA Oa SA IG KE YA 
LL» » - Tata pa “ 
AE LO (AM 9 lagi ala 
AL, Prolay. BUAS LEAN 


2206. Dari Hafshah ia berkata: Ada 4 (perkara) yang tidak 


pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw., (yaitu): Puasa Asyura”, 10 - 


(hari dalam bulan Dzil Hijjah), tiga hari dari setiap bulan, dan shalat 
dua raka'at sebelum shalat subuh. (HR Ahmad dan Nasa'i). 


Ol an Ona PETA TERNAK age 
in ee LA mh Ga AI Je SIN 3 -YYV 
SA ORA YEN VA ASN On Or CR Obe RAN VAN ALA CA 
AE YA YAAA PP pag KAB AA AKUR 
Pa £ 
MEA GAS Diisdot,, HN 


2201. Dan dari: Abu Oatadah, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: ”Puasa Arafah itu dapat menghapus (dosa) selama dua 
tahun: tahun yang lalu dan yang akan datang, dan puasa Asyura' itu 
dapat menghapus, (dosa) setahun yang telah lalu”. (HR Jama'ah 
kecuali Bukhari dan Tirmidzi). 


Lt eh 2 yh pang "LA Tapa SN A 
HAN An Eta Ka AK 
Aria ot 


1308 





2208.: Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. mela- 
rang puasa Arafah di Arafah. (HR Ahmad dan Ibnu Majah). 


papan Ayah Ka Ang 


2209. Dan dari Ummil Fadl, sesungguhnya para sahabat meragu- 
kan puasanya Nabi saw. pada Hari Arafah, kemudian aku mengirim- 
kan susu kepadanya, lalu ia minumnya padahal ia sedang berkhutbah 
di hadapan orang-orang di Arafah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim) 


CG 0170 DE TP Kata Edi Ora AN aan, 
BAAK ta Make NA LAS Paal (2x 2 any 
Ar . .. 
JI IN ia eny 
SAN SPL Not,, 


2210. Dan dari Ugbah bin Amir ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Hari Arafah, hari 'idul Adiha, dan hari-hari tasyrig adalah 
hari-hari raya kami — kaum muslimin, yaitu hari-hari makan dan mi- 
num”. (HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan disahkan oleh 
Tirmida). bsa 
Penjelasan: 

Syarih Rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan disunat- 
kannya puasa 10 (hari dalam bulan Dzil Hijjah), dan menunjukkan 
bahwa Nabi saw. berpuasa pada hari Arafah, sedang menurut riwayat 
Abu Daud dengan lafal "ris'i dzil hijjah” (tanggal 9 Dzil Hijjah). 

Dan diketahuilah, bahwa melihat zhahirnya riwayat Abu Oata- 
dah, menunjukkan disunatkannya puasa pada hari Arafah secara 
mutlak, sedang melihat zhahirnya hadis Ugbah bin Amir menunjuk- 
kan makruhnya puasa Arafah secara mutlak, kemudian melihat zhahir- 
"ya hadis Abu Hurairah menunjukkan tidak bolehnya 'puasa di 


1309 











Arafah, maka dari beberapa hadis tersebut dapat dikompromikan, 
bahwa puasa pada hari Arafah itu sunat bagi setiap orang, tetapi 
makruh bagi orang yang sedang wuguf di Arafah. 


3. BAB: PUASA MUHARRAM DAN SUNAT MU'AKKADNYA 
PUASA ASYURA' 


Pn RI MP Sp 


MET NA Ka, SEGEL ENYN 


SAN 21,4 


- 


“ al ap 


2211. Telah terdahulu (disebutkan), bahwa Nabi saw. pernah 
ditanya: Puasa apakah yang lebih utama sesudah puasa Ramadlan? Ia 
menjawab: "Puasa pada bulan Allah - Muharram”. 


Ke na el o/o7n Kasi, Ie 
CE AI AE SNI -YYW 
«NI 20 Ko, SE or 


una batang sa Ag Denga KAT: 
DES NY 


2212. Dari Ibnu Abbas — ia ditanya tentang puasa Asyura”, lalu 
ia menjawab: ”Aku tidak pernah mengetahui, bahwa Rasulullah saw. 
puasa satu hari yang diharapkan keutamaannya melebihi hari-hari lain 
melainkan hari ini, dan tidak ada bulan (yang diharapkan keutamaan- 
nya melebihi bulan-bulan lain) melainkan bulan ini, yakni bulan 
Ramadlan”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


SES A SOP BE NY 


LC Log TCL II OI 273 
Aa SAN aya Oei Maia Bo ANA 


2 alat 


Oz ud 


TERANG Lan AKA - Ten 
PE AO PMII Aa LEG Ng aa 


- 


Pt 


“na daya 


1310 


2213. Dan dari Aisyah, ia berkata: Hari Asyura” adalah suatu 
hari yang orang-orang Ouraisy di masa Jahiliyah biasa puasa pada hari 
itu, dan Rasulullah saw. sendiri pun pernah berpuasa, kemudian 
ketika ia tiba di Madinah ia berpuasa pada hari itu juga, dan 
menyuruh orang-orang supaya puasa. Kemudian setelah diwajibkan- 
nya puasa Ramadlan ia bersabda: "Siapa yang suka silakan puasa, dan 
siapa yang suka silakan tidak puasa”. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


SARA Ta “Pera AA tail Ben 23 
AN NS NA: ENG NYA 
Petak EPA LAS pe, : 
ISS Dag AA AM Erayyh 


2214. Dan dari Salmah bin Al Akwa” ia berkata: Nabi sau 
pernah memerintahkan seorang laki-laki dari suku Aslam: ” Hendak 
lah engkau umumkan kepada manusia bahwa siapa yang telah terlan- 
jur makan supaya menahan diri pada sisa harinya itu, dan siapa yang 
belum terlanjur makan maka berpuasalah, karena hari ini adalah hari 
Asyura”.” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


5801539 mo LL, Sy Tek pa KELAK Pr 
TANGSEL NN SEN NO 


aa AA LAN, WEI Kane Pj 2. Tt 4, 3 
IS. #bjoloa pan Bag 3 Lagu ang mai ale 
e “ AS AAA DRA 


HE AA NA ARYA La Jap aon 
Menu tarak 


sd 2 
2215. Dan dari Algamah, bahwa Al Asy'ats bin Oais pernah 


masuk ke rumah Abdullah, padahal ia sedang makan pada hari Asyu- 
ra”, lalu Asy'ats berkata: Hai Abu Abdirrahman, sesungguhnya hari 


1311 





ini adalah hari Asyura”. Kemudian Abdullah menjawab: Memang 
pernah dilakukan puasu pada bari itu, sebelum turun kewajiban puasa 
Ramadian, tetapi tatkala sudah turun kewajiban puasa Ramadlan, 
maka puasa Asyura' itu ditinggalkan, namun jika kamu tidak puasa 
maka silakan makan! 


ni Kae (011 I03L,I “PL MAA a 

LIA OA Ala! lala Eu 2 -YYN 

Han Lan pe Ka Ha OIL 5 5 Ku 1, 

Oh An pon | Ig anlotea NAM KAA 

AT Po AAA, Crera Ve1o3 Hg “ten 2 

an beta sAs PA APA Bolanusp 
Ia Ne 250) Jo, Toh 
Pa TAN 


2216. Dan dari Ibnu Umar, bahwa orang-orang Jahiliyah dahulu 
berpuasa pada hari Asyura' sedang Rasulullah saw. bersama kaum 
Muslimin juga berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkannya puasa 
Ramadlan, tetapi tatkala puasa Ramadlan telah diwajibkan maka 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya hari Asyura” itu adalah 
seperti hari di antara hari-harinya Allah, maka siapa yang suka silakan 
puasa. Sedang Ibnu Umar tidak berpuasa melainkan jika bertepatan 
dengan hari puasanya (yang biasa dikerjakan). (HR Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 


116 KERANA 39 HA tanaka Apaan 


I2EJ2I 03 1421 Tah 


«elagayna 91 Go pn dilas kes 


2217. Dan dari Abi Musa ia berkata: Adalah hari Asyura' itu 
dimuliakan oleh orang-orang Yahudi, dan dijadikannya sebagai hari 
raya, kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Berpuasalah pada hari 
itu”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


1312 


5 LOL Ad GaeN Tr 
gray $ pan Gea Je ca5e3 YYUA 


PNP -A 


2218. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi saw. datang, kemu- 
dian ia melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura”, lalu ia berta- 
nya: Apa ini? Mereka menjawab: ini adalah hari baik, yang pada hari 
itu Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari musuh mereka, 
hari itulah Musa berpuasa. Kemudian Nabi saw. bersabda: ”Aku lebih 
berhak (mengikuti) Musa daripada kamu”. Maka Nabi saw. berpuasa 
pada hari itu dan menyuruh orang-orang supaya berpuasa. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


9,37 MN Aa BER Coy 0 ol otr 
Ai goa Ia BOLA A3 -YYM 


OLI Bo 733 PULA AA peak 
#Unas- Ne : Pe KE Kesan lerpliadh 
of TAK org 
Ja Ig EN EA EPA 


2219. Dan dari Mw'awiyah bin Abi Sufyan, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya hari ini 
adalah hari Asyura”, dan kamu tidak diwajibkan berpuasa pada hari ini 
tetapi aku berpuasa, maka siapa yang suka silakan puasa dan siapa 
yang suka silakan berbuka”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Hadis-hadis ini sebagian besarnya menunjukkan, bahwa puasa 
Asyura' itu asalnya wajib kemudian dimansukhkan. Dan ada yang 
mengatakan, bahwa sejak semula tidak wajib berdasarkan hadisnya 
Mu'awiyah (2219), sedang yang dimansukhkan itu adalah sunat muak- 
kadnya. 


1313 


Ae —- —-—— -—-: 





ogee 1 Af TL £y, 


NA NIAS Ob peseptno -YYY: 


2 7 RL 
bed 37 2 Po 3G ea In Jul Pa 1 
SAN PN nana bara) 


Pd 
CedNYA IK NA MAL 
SG AMELNG ANE NI AANG la»: J3 
s ba 2 , ML 9 eat - “ 
BANJIR ON AS TE 
3) bata ek eva 
2220. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Ketika Rasulullah saw. 
berpuasa pada hari Asyura” dan menyuruh orang berpuasa pada hari 
itu, maka sahabat-sahabat bertanya: Ya Rasulullah, hari itu adalah 
hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani. Kemu- 
dian ia menjawab: "Apabila tahun depan masih ada, insyaallah kita 
akan berpuasa pada tanggal 9 (Muharram)”. Ibnu Abbas berkata: 
Lalu tidaklah datang tahun berikutnya melainkan Rasulullah saw. 
telah wafat. (HR Muslim dan Abu Daud). 


Dah Vye IE Ta aa: go SI IE, 393,9 YYYI 


GI “201 0, 


Pi, Dn s1 PN 


2221. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Rasulullah saw. bersab- 
da: "Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan tentu aku 
akan berpuasa pada tanggal 9”. Yakni hari Asyura'. (HR Ahmad, dan 
Muslim). 


AA, 1 Lan 5.7 107 3, 


ce pe hennatan KN yu 33 XYYY 


Ha 
Sd Or 


2 ea o 
Ao 4: “Va Sahaog eka yaaa 23 ya aa KY Naa 
2 


2222. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Rasulullah saw. ber- 
sabda: ”Berpuasalah pada hari Asyura”, dan berbedalah dengan orang- 


1314 


orang Yahudi, maka berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesu- 
dahnya”. (HR Ahmad). 


Penjelasan: 

Perkataan: "Rasulullah saw pernah ditanya: Puasa apakah yang 
lebih baik sesudah puasa Ramadlan? Ia menjawab: "Puasa bulan 
Allah - Muharram” itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, 
bahwa puasa sunat yang lebih utama adalah puasa di bulan Muharram. 
Selanjutnya Syarih berkata: Dari keseluruhan hadis-hadis ini dapat 
diambil kesimpulan, bahwa puasa Asyura' itu asalnya wajib, kemudian 
kewajibannya itu ditinggalkan dan disunatkan dengan muakkad. 

Perkataan: "Yaitu berpuasalah Sehari sebelumnya dan sehari sesu- 
dahnya” itu, Syarih berkata: Yang paling berhati-hati adalah puasa 
tiga hari, yaitu pada tanggal 9, 10 dan 11, maka puasa Asyura itu 
menjadi tiga tingkatan: pertama, puasa tanggal 10 saja, kedua, puasa 
tanggal 9 dan tanggal 10, dan yang ketiga puasa tanggal 11, 10 dan 9. 


4. BAB: PUASA SYA'BAN DAN BULAN-BULAN HARAM 1) 


SAS NB SAYA 
Pola Saka, NAS LAN 


2223. Dari Umi Salamah r.a., bahwa Nabi saw. tidak pernah 
puasa sebulan penuh dalam satu tahun kecuali bulan Sya'ban, yang 
bersambung dengan bulan Ramadlan. (HR Imam yang lima). 


DRS KS NYA 


2224. Dan menurut lafal Ibnu Majah (dikatakan): Adalah Rasu- 
lullah saw. berpuasa dua bulan, Sya'ban dan Ramadian. 


1) Bulan-bulan haram yaitu: Rajab, Dzul Oo'dah, Dzul Hijjah dan Muharram 
(pen.). 


1315 











Pan F3) Pr IE ud 2 Aya Yon 
E Penata NS, Ae Saat dbepes -YY YO 
“ya 


Pa TA 


3737 0 of TEA 
KAN ab obasiya 


2225. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Nabi saw. tidak pernah 


- puasa sunat lebih banyak melainkan di bulan Sya'ban yaitu ia berpuasa 


pada bulan itu seluruhnya. 


- K Pa s£ OIL AAL 
MA Lage pun ana Ba NY 
” 
SS Pi at, KUA 
da md Oh 
2226. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Tidaklah Rasulullah 
saw. puasa sunat dalam satu bulan seperti puasanya pada bulan 
Sya'ban, bahkan ia pernah puasa hampir sebulan hanya tinggal 


beberapa hari, bahkan ia pernah puasa sebulan penuh. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


- 24. 
CN ye IS 1pe AB ba DA 
2 AI Es. Kan ae TEE AS 


dengan « Gasa 


2227. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Aku sama sekali tidak 


pernah melihat Rasulullah saw. menyempurnakan puasa sebulan. 


penuh melainkan pada bulan Ramadlan, dan (juga) aku tidak melihat 


. dia lebih banyak puasa sunat dalam satu bulan melainkan pada bulan 


sya'ban. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


KAA AAA CA. BR - YYYA 


SAE NI ES KTANYS TA 


1316 


J3 toy, 09 “yo SN ND dana TA 
Dlah Maya PAN yi peod: 


23 Agar KENA 1-2 TAN TANAA 701 
Aepuray tonanp Gt Esp Bls 


Ja Ta 3 
Sa Ea Age ep 


2228. Dan dari seorang laki-laki dari Bahilah, ia berkata: Aku 
pernah datang menghadap Nabi saw., kemudian aku bertanya: Ya 
Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang pernah datang kepada- 
mu tahun lalu. Lalu Rasulullah saw. bertanya: Kemudian apa yang 
menyebabkan aku melihat badanmu menjadi kurus? Ia menjawab: Ya 
Rasulullah, aku tidak pernah makan di siang hari melainkan di malam 
hari. Rasulullah saw. bertanya: Siapa yang menyuruh kamu menyiksa 
dirimu begitu? Aku menjawab: Ya Rasulullah, aku kuat. Rasulullah 
saw. bersabda: Puasalah pada bulan Ramadlan dan satu hari sesudah- 
nya. Aku berkata: Sungguh aku kuat. Rasulullah saw. bersabda: 
Puasalah pada bulan Ramadlan dan dua hari sesudahnya. Aku berka- 
ta: Sungguh aku kuat. Rasulullah saw. bersabda: Puasalah pada bulan 
Ramadlan dan tiga hari sesudahnya, dan puasalah pada bulan-bulan 
haram 1). (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah), sedang lafal 
hadits ini adalah dari Ibnu Majah). 

Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Sebulan penuh kecuali Sya'ban, demi- 
kian juga perkataan Aisyah, bahwa Nabi saw. puasa di bulan Sya'ban 
itu sepenuhnya, dan perkataan Aisyah, bahkan Nabi saw. berpuasa di 
bulan Sya'ban itu sepenuhnya” itu, melihat zhahirnya adalah berten- 
tangan dengan perkataan Aisyah: "Adalah Nabi saw. berpuasa di 
bulan Sya'ban itu hampir sebulan hanya tinggal beberapa hari”, tetapi 


1) Ini berarti bahwa puasa Syawal itu boleh sehari, dua hari, atau tiga hari, tetapi 
yang lebih utama, dan menyamai puasa setahun iajah 6 hari (hadis No. 2203). (Lihat 
Nalul Authar 4:277 - pen.). 


1317 























antara riwayat-riwayat ini telah dikompromikan, yaitu bahwa yang 
dimaksud dengan seluruhnya dan sepenuhnya itu adalah sebagian 
besar. 2 


Perkataan "Dan puasalah pada bulan-bulan haram” itu, adalah 
bulan-bulan Dzul Oo'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Dan ini 
menunjukkan dianjurkannya untuk puasa pada bulan-bulan tersebut, 
tetapi seyogyanya tidak berpuasa sebulan penuh dan juga tidak seluruh 
bulan-bulan tersebut. Dan hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Abu 
Daud dengan lafal: 


tayg 2 - ata 3 23 ne P- Jo, 
Haa 
SAl3 
”Puasalah sebagian dari bulan Muharram dan tinggalkanlah dari 
sebagian yang lain, puasalah sebagian dari bulan Muharram dan 
finggalkanlah sebagian yang lain, dan puasalah sebagian dari bulan 
Muharram dan tinggalkanlah sebagian yang lain”. 


5. BAB: ANJURAN PUASA SENEN-KAMIS 
OA LG 2 c aren gan 
SE LA AE DELESGEYNYA 
€ 5 LA Yaa 
Hobi oto yaa, 


2229. Dan dari Aisyah ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. 
membiasakan puasa pada hari Isnen dan Kamis. (HR Imam yang lima 
kecuali Abu Daud). 


2) Yang benar kadang-kadang Nabi puasa sepenuhnya dan kadang-kadang sebagian 
besar (pen.). 


1318 


(9 0723p 4 
ASUHAN, RESI 


2230. Tetapi hadis ini diriwayatkan Abu Daud dari Usamah bin 
Zaid. 


KE Jab BETA NAS NY 


pi Pa PKL PA tg. oya 


RANALTAr Kano Sya! KA 
ola B0 Por, 


2231. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: 
Ditampakkanlah amal-amal (umatku) setiap hari Isnen dan Kamis, 
maka aku senang ditampakkan amalku sedang aku berpuasa”. (HR 
Ahmad dan Tirmidzi. Dan bagi Ibnu Majah semakna dengan itu). 


Erna 


SIMAS lag! Rene CAM GIS NYYY 


2232. Dan makna hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i 
dari Usamah bin Zaid. 


z - LA BEA IN 2, SL AA (3s 
AYI Pi LAN Gas slaal — NY 
. an Pa 
anedy CAPE Nan YAI MAA EL Be Ye 
» ayat Aa Piatu 


2233. Dan dari Abi Oatadah r.a., bahwa Nabi saw. permah dita- 
nya tentang puasa hari Isnen, maka ia menjawab: Hari Isnen adalah 
hari aku dilahirkan dan hari diturunkan wahyu padaku. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


1319 


NE eeeeeepeeeaaararsrwrwswswswswswswswswswswswwwwwwwuawwwBB 


Penjelasan: 


Syarih Rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menun- 
jukkan disunatkannya puasa pada hari Isnen dan Kamis, karena dua 
hari itu adalah hari-hari ditampakkannya amal-amal (manusia). 


6. BAB: MAKRUHNYA MENGHAPUSKAN PUASA PADA HARI 
JUM'AT DAN SABTU 
UNO B3 AU udh Ke BAND 2 GI 
PA PAT TAHAP SIB opa aletyu ae NY 
# “ P dat 
pen org ut raj Op oo 
Inayah en db A perdana Go 
2234. Dari Muhammad bin 'Ibad bin Ja'far, ia berkata: Aku 
pernah bertanya kepada Jabir: Apakah Rasulullah saw. melarang 
puasa hari Jum'at? Ia menjawab: Betul. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


ad 0090 


$ anna 11, 
2 1 ' PP 
PERAN AA, YO 


2235. Dan bagi Imam Bukhari dalam satu riwayat (dikatakan): 
”Melarang hari Jum'at dikhususkan untuk puasa”. 


' Pa 


Lor PIL SN IL S Gl 03 ta9 r 
S3 gaga Ya Gaal g Ss J6 OLAU 1G -YY PI 


Po Ito1pPo,ya Ti 23 f 
£ . 
ZL si 


s An “7 ' oo. 
8 Ot Dr As ola « AON ga 4k23 


2236. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw! ber- 
sabda: 'Janganlah kamu puasa pada hari Jum'at, kecuali (kamu puasa) 
sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya”. (HR Jama'ah kecuali 
Nasa'i). - 


4 Leo or - 


Se NI Tan LAN ya IG NY 


PAP, ta AP PL 


1320 


II IL LL Yaa SKS LP MAN 
SEANYAISN hp LL PE ate 


Pala Pas ena, 8 
Kn 
«SAN 


2237. Dan bagi Muslim (dikatakan): Dan janganlah kamu meng- 
khususkan malam Jum'at untuk giyamul lail daripada malam-malam 
lainnya, dan janganlah kamu mengkhususkan hari Junfat untuk puasa 
daripada hari-hari lainnya, kecuali hari itu kebetulan salah seorang di 
antara kamu berpuasa. 1) 


oreo 0 Ton, ILK AM 0 Io PPP Por (ee 
(ae en L EN Le API ANYYA 


Ap 
Pa 

IAI an 030 IC 

KARNA IT Sa 


2238. Dan bagi Ahmad (dikatakan): Hari Jum'at adalah hari 
raya, karena itu janganlah hari rayamu itu kamu jadikan sebagai hari 
puasa, kecuali jika kamu berpuasa (juga) sebelum atau sesudahnya”. 


Pa ih ka Ta bere, LE o or 


Pe 


IL Le ra 


ba .1 . 
RPG KN PTE TA 


3 Pd 
: : $ 2 tt ALI 
ap EN Po, “«Lobaslan JB 


2239. Dan dari Juwairiyah, bahwa Rasulullah saw. pernah 
masuk (ke rumahnya), pada hari Jum'at padahal ia sedang berpuasa. 
Kemudian Rasulullah saw. bertanya: Apakah kemarin kamu (juga) 
berpuasa? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw. bertanya (lagi): 
Apakah besok kamu akan berpuasa? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah 
saw. bersabda: Kalau begitu berbukalah sekarang! (HR Ahmad, 
Bukhari dan Abu Daud). 

ak 

Ini menunjukkan, bahwa pekerjaan sunat itu tidak wajib,diterus- 

kan. 


1) Misalnya: puasa Daud (pen.) 


1321 



































Pa PNG NUIA KA TAG SELAMA KAT IN URUT AA 
INA NG eka GIA TAAT YAN MEN NY 


7 


OI AO 1 
» Piatu « MAN 


2240. Dan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Janganlah kamu berpuasa pada hari Jum'at saja”. (HR Ahmad). 


| 0971011 TL Oey ag, 
fx Gee pan Jeda J2 Goa E3  Y YUI 
33 al PI oa o£ ... 2 


3 Sci 
GL Ala IR Cent 2 Naa SIR 


Pe 


So 01 12 vr gn 21 110 


KA Nai Late Me SA luka aga 


Lan (LL 311 “gd 


7 Tn 3 PPL OKI ea 
sean Bat 6 N, kelangan ba 


Bapa AL Op 


Z "g S0 YUI h 
UN, KN EA Ge NS KA 


# 
me LI 227 Gate o 4 
ska ai KE pa Dp, 


2241. Dan dari Junadah Al Azdi, ia berkata: Aku pernah masuk 
(rumah) Rasulullah saw. pada hari Jum'at, bersama 7 orang dari Azdi 
sedang aku yang kedelapannya, dan Rasulullah sedang makan siang, 
lalu ia mengajak: Marilah makan! Kemudian kami menjawab: Ya 
Rasulullah xami sedang puasa. Ia bertanya: Apakah kemarin kamu 
(juga) puasa? Kami menjawab: Tidak. Lalu ia bersabda: Kalau begitu 
berbukalah sekarang! Kemudian kami makan bersama dia, lalu setelah 
ia keluar dan duduk di atas mimbar, ia minta segelas air, lalu ia minum 
padahal ia di atas mimbar, sedang orang-orang melihatnya, ia membe- 
ritahu bahwa ia tidak puasa pada hari Jum'at. (HR Ahmad). 


Ae TAN GAS ANA By AKG NY LN 


1322 


'. 
FAN 
OP Li 


HN KELANA NS ka 


Coy 2 015 


og LARAS | Ter eh 


2242. Dan dari Abdullah bin Busrin, dari saudara perempuan- 
nya, yang namanya As Shamma', bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Janganlah kamu puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang difardlu- 
kan kepadamu, sekalipun seandainya salah seorang di antara kamu itu 
hanya mendapatkan kayu anggur atau kulit kayu maka isaplah. (HR 
Imam yang lima kecuali Nasa'1). 


CMIIW: Dor, 


“2 PENA AU TAI 38 Log og -YYtY 


SN Bot 


2243. Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. jarang sekali 
tidak puasa pada hari Jum'at. (HR Imam yang lima kecuali Abu 
Daud). 


x 


Ini dimungkinkan, bahwa puasanya Nabi saw. pada hari Jum'at 
itu bersama hari lainnya juga (Kamis dan Sabtu). 
ak 


Penjelasan: 
Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menun- 
jukkan dilarangnya mengkhususkan puasa pada hari Jum'at. 


Sabda Nabi saw., "Janganlah kamu puasa pada hari Sabtu kecuali 
puasa yang difardiukan kepada kamu dan seterusnya” itu, Syarih 
berkata: Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibbam, Al Hakim, 
Thabrani dan Baihagi, dan disahkan oleh Ibnu Sakan. Abu Daud 
berkata di dalam Kitab Sunannya: Imam Malik berkata: Hadis ini 
dusta, karena tercela, sebab mudltharib sebagaimana dikatakan 
Nasa'i. Selanjutnya ia berkata: Sedang Abu Daud menganggap bahwa 
hadis ini mansukh. Dikatakan dalam kitab Talkhis: Tidak jelas adanya 
nasekh pada hadis ini. Kemudian ia berkata: Mungkin pengambilan 
dasar adanya nasekh itu, bahwa Nabi saw. dahulu senang menyamai 


1323 











ahli kitab, kemudian pada akhirnya ia memerintahkan, supaya berbe- 
da dengan mereka. Sedang adanya larangan puasa pada hari Sabtu itu 
sesuai dengan keadaan Nabi pada masa-masa permulaan, dan 
puasanya pada hari Sabtu itu sesuai dengan situasi yang kedua, inilah 
gambaran adanya nasekh itu. Wallahu a'lam. 


Syarih berkata: Nasa'i, Baihagi, Ibnu Hibban dan Al Hakim telah 
meriwayatkan dari Kuraib, bahwa ada beberapa sahabat Nabi yang 
mengutus Kuraib untuk menanyakan kepada Ummi Salamah tentang 
hari-hari yang Nabi saw. memperbanyak puasa pada hari-hari itu. 
Kemudian Ummi Salamah menjawab: Hari Sabtu dan Ahad. Lalu aku 
(Kuraib) kembali kepada mereka (menyampaikan jawaban ' Ummi 
Salamah tersebut), tapi mereka seolah-olah mengingkari hal itu, 
kemudian mereka semuanya pergi ke rumah Ummi Salamah, lalu 
mereka menanyakannya, kemudian Ummi Salamah menjawab: Dia 
(Kuraib) benar dan Nabi saw. bersabda: : 


2 GE PLP. TPL ya PI 3G 


PET L CLS Sejaal) Ie ke ye Lagi) 


"Sesungguhnya (Sabtu dan Ahad) itu adalah dua hari rayanya 
kaum musyrikin, maka aku bermaksud berbeda dengan mereka”. 


Dan Al Hakim mengesahkan sanad hadis i ini, dan 
yeh Ibnu Khuzaimah. juga disahkan 


Dan Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Di satu bulan 
Rasulullah saw. biasa puasa hari Sabtu, Ahad dan Isnen sedang di 
bulan lain pada hari Selasa, Rabu dan Kamis”. Dan hadis ini akan 


dibawakan lebih lanjut di bab berikutnya. 


Dan pengarang Al Badrul Munir telah mengkompromikan di 
antara hadis-hadis ini. Lalu ia berkata: Larangan puasa hari Jum'at itu 
kalau dikerjakan secara khusus, tetapi kalau digabung dengan sehari 
sebelumnya atau sehari sesudahnya maka tidak dilarang, ini diperkuat 
oleh keterangan yang terdahulu tentang izinnya Nabi saw. bagi orang 
yang puasa pada hari Jum'at hendaknya ia puasa pada hari Sabtu 
sesudahnya. (Syarih berkata): Mengkompromikan, selama masih 
mungkin, itu lebih baik daripada menempuh jalan nasakh. Wallahu 
a'lam. 


1324 





7. BAB: PUASA AYYAMUL BIIDL, DAN TIGA HARI 


SETIAP BULAN 
Lb VI 03, L Alone 
Sabik 3 Gada db: SANA NS NY 
# 
KA aga ahh AL KA 


« Bare oh BLS 1 Mi SN ne 3 
Cm, GL Po) 


2244. Dari Abi Dzar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Hai Abi Dzar, apabila engkau puasa tiga hari setiap bulan, maka 
puasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. (HR Ahmad, Nasa'i dan 
Tirmidzi). 


L 7073) ngo Hai 


Su aga AG. “ Asa GP, ME NO 


PP AU Ata Md Z1. PP DP 273 
KAK ph. tia SA K3 Pep 
sap okay Tora 


2245. Dan dari Abi Oatadah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Tiga hari dari setiap bulan dan Ramadlan ke Ramadlan itu 
berarti sama dengan puasa satu tahun penuh”. (HR Ahmad, Muslim 
dan Abu Daud). 


Pd Cop 


NG ng, LG AYU 


2 Kayaal 


PAN, 
Ka AE Ah asi EN TE ara € LNG 


PA P5 
Jestig Mz SIN oty, Nee 


25K 


1325 


eeewwswswswswswswswwwwwwjjZ#Z— mm 


2246. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
sering puasa hari Sabtu, Ahad dan Isnen dalam satu bulan, dan puasa 
hari Selasa, Rabu dan Kamis pada bulan yang lain. (HR Tirmidzi dan 
ia berkata: Hadis ini Hasan). 


non antre Gn Rate 


Pd 


3 


CLS ot NK AL 9 LI, PEN Tin OR AB 
SA» ” | ». 12 5 - 1453 & 
AU ata SALA ea Hibur PAN 
ato pop Aaja RL P4 tot 
Sae baret, 2 angad (ebitisap Ll) 
2247. Dan dari Abi Dzar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa puasa tiga hari pada setiap bulan maka yang 
demikian itu sama dengan puasa setahun”. Kemudian Allah swt. 
menurunkan (ayat) yang membenarkan hal itu dalam Kitab-Nya (Ba- 
rangsiapa membawa amal yang baik maka baginya pahala sepuluh kali 


lipat amalnya - Al An'am: 160) — Puasa satu hari sama dengan sepuluh 
hari (pahalanya). (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi). 


Penjelasan: 


Syarih rahimahullah berkata: Sabda Nabi saw. "maka puasalah 
pada tanggal 13 dan seterusnya” itu, menunjukkan disunatkannya 
Puasa pada ayyamul biidl, yaitu puasa tiga hari sebagaimana disebut- 
kan di dalam hadis di atas. 

Imam Rauyani berkata: Puasa tiga hari dari tiap bulan itu sunat, 
kemudian jika bersamaan dengan ayyamul biidl maka yang demikian 
itu lebih disenangi. 

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Tidak hanya seorang 
Ulama' yang berpendapat, bahwa puasa sunat ayyamul biidI itu bukan 
puasa sunat tiga hari setiap bulan itu. 

Syarih berkata: Walhasil, dari hadis-hadis dalam bab ini menun- 
jukkan, bahwa disunatkan puasa sembilan hari dari setiap bulan: tiga 
hari secara mutlak, tiga hari pada ayyamul biidl, tiga hari pada 
hari-hari Sabtu, Ahad dan Isnen dalam satu bulan, dan Selasa, Rabu 
dan Kamis di lain bulan. 


1326 


8. BAB: PUASA DAUD DAN MAKRUHNYA PUASA 
SETAHUN PENUH 


TR Ir GC aU on 


Pad , 23 6. 14 orar 
Age SA ON KESAN Pay Maan YYLA 


PEN DAA TN 3 Tekanan OA al 
5 .. $ Li t “ 
EA AA TAI Sladsea 1 ana 5 


# 

.G Joe LA, ILK Lor” k Soo Ar 

SE horagda Laluna AN Iranlanloelay: Ls hn eno: Jose 
2 lpg 


" IL (3 ng 
| dalah “lale D ala 


2248. Dari Abdullah bin Amr r.a., bahwa Rasulullah saw. ber- 
sabda: Puasalah tiga hari pada setiap bulan. Aku (Abdullah) berkata: 
aku kuat lebih dari itu. Kemudian Rasulullah saw. terus menerus 
menambah kepadanya sehingga ia bersabda: ”Puasalah sehari dan 
berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah puasa yang lebih 
utama, itu adalah puasanya saudaraku Daud 'alaihis salam”. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Pa Pa PL edg, KAL at e 012, 0”. 
Ma AA Ga SSI IE Fay EA, NYA 
£ 
Pe 
put Mayat ILY! 


2249. Dan dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: Tidak (dibenarkan) orang yang puasa sepanjang masa.” 
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Pe ap on Pet 3, 8. 11 
SAYA NN Jess Yo: 


EL AAA 4 PA 
5 r 


- Op Poto GR AA NG 
PEN td ot, coban H3 Ha Sha, Fa Jk 


1327 





2250. Dan dari Abi Oatadah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
ditanya: Bagaimana orang yang puasa sepanjang masa? Ia menjawab: 
Ia tidak dianggap puasa, (juga) tidak (dianggap) berbuka, atau dia itu 
(dianggap) tidak puasa dan tidak berbuka. (HR Jamaah kecuali 
Bukhari dan Ibnu Majah). 


00 Lag La PA Lan KL SAP LI Aoi 
A6 Oeaya ph Loan dbs CAN MEA NY 
pa Ant (SA jatt 
Sa A8 manja : nc 
2251. Dan dari Abi Musa dari Nabi saw. ia bersabda: Siapa yang 
puasa sepanjang masa, maka akan dihimpit neraka Jahannam. Begini - 
Nabi sambil menggenggam tangannya. (HR Ahmad). 
» 


Ini untuk orang yang puasa pada hari-hari terlarang. 
» 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Sabda Nabi saw. "Tidak (dibenar- 
kan) orang yang puasa sepanjang masa” itu, menunjukkan makruhnya 
puasa sepanjang masa, dan menurut Ibnu Hazm haram, sedang 
menurut Jumhur sunat, dan mereka memberikan jawaban terhadap 
hadisnya Ibnu Amr dan Abi Oatadah, bahwa hadis itu berlaku untuk 
orang yang memberatkan dirinya atau menghilangkan hak (dirinya). 

Ibnu Tin berkata: Yang menunjukkan makruhnya puasa sepan- 
jang masa itu ada beberapa hal: pertama, larangan Nabi saw. tentang 
menambah (dari yang ditentukan), kedua, perintahnya untuk puasa 
(sehari) dan berbuka (sehari), ketiga, pernyataannya bahwa puasa 
Daud itu tidak ada yang melebihi keutamaannya: keempat, do'anya 
yang tidak baik kepada orang yang puasa sepanjang masa. Selesai 
dengan ringkas. 

Ibnul Arabi berkata: Sabda Nabi saw.: "LAA SHAAMA MAN 
SHAAMAL ABAD” itu, jika maknanya itu do'a maka alangkah 
celakanya orang yang terkena do'a celaka dari Nabi saw., dan jika 
maknanya adalah berita maka alangkah celakanya orang yang dikabari 
oleh Nabi saw. bahwa sebenarnya dia itu tidak (dianggap) puasa. 


1328 





9. BAB: PUASA SUNAT BAGI MUSAFIR DAN ORANG YANG 
BERPERANG 


LG AL 1 Lea 1 


SI Peltg PPI IL AP « - 
JA Ga S6 Selasa ep suju NYOY 


1 Let AA 
Oleitory, . a NAGA 
33 Sau Sai Fa Saul - 
2252. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
tidak berbuka pada ayyaamul biidl, baik di rumah maupun dalam 
safar. (HR Nasa'i). : 


Lo”, oo VOL PL AL KL 0 Log 
CA as IE Sean Sa, YYOY 
Oa an MEA PN YATA NN: 


Lor 
btn tai Tek 1 | 8 
SA AN MEP Ig S3 


“ Ah 


2253. Dan dari Abi Sa'id ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Siapa yang puasa sehari ketika dalam (pegang) membela agama Allah, 
maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama tujuh 
puluh tahun. (HR Jama'ah kecuali Abu Daud). 


Penjelasan: 


Syarih rahimahullah berkata: Hadis yang pertama itu dalam 
sanadnya ada orang yang bernama Ya'gub bin Abdullah al Oummi 
dan Ja'far bin Abil Mughirah al Oummi, yang masih dipersoalkan. 
Dan hadis ini menunjukkan disunatkannya puasa pada ayyaamul biidi 
di dalam safar, termasuk semua amalan sunat. Dan hadis yang kedua 
menunjukkan disunatkannya puasa bagi orang yang berperang. 

An Nawawi berkata: Tetapi, berlaku bagi orang yang tidak akan 
mengalami madlarat dan tidak menghilangkan hak (dirinya) dan 
perangnya serta hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan itu 
tidak terganggu karenanya. 1) 


1). Lihat hadis No. 2177, dan ini yang benar (pen.). 


1328 


10. BAB: PUASA SUNAT ITU TIDAK WAJIB DITERUSKAN 


0 - Lg ng KL “0 
AN SUS NT SEL & $3-Yyot 


» 
Pd 2 , 

Igo, Lana Sana tlah & hg gone, 
Ma EM 


Gan Rn P0 « 
KAA (5 KAN KE PAT GEN G AAA 4 2G ni 


2 In 0d Ben, »£ Sate Out Ko pat “5 
Kis PAT YA PP PEG YANG WAY PT GTA TA TA PPA TA 
pi - . . 2D - aU Z 

Php Al HAN at Lena TA 

S 2... “3 AK. gura 0. 
(Gt an “8 Ikat. Kata NE. agon 53 
SPA ta 3k? “edan 
- 


2254. Dari Abi Juhaifah ia berkata: Nabi saw. telah memper- 
saudarakan antara Salman Al Farisi dengan Abi Darda”. Kemudian 
Salman mengunjungi Abu Darda', lalu ia melihat Ummu Darda (isteri 
Abu Darda”) itu orang yang bersahaja. Kemudian ia bertanya kepa- 
danya: Mengapa engkau kok begitu? Ia menjawab: Sebab saudaramu - 
Abu Darda' itu sudah tidak senang kepada dunia. Lalu datanglah Abu 
Darda', kemudian ia membuatkan makanan untuk Salman, lalu Abu 
Darda' menyilakan: Makanlah, karena aku sendiri sedang puasa. Lalu 
Salman menjawab: Aku tidak akan memakannya sehingga engkau pun 
memakannya. Kemudian Abu Darda” memakannya. Lalu setelah 
datang waktu malam, mulailah Abu Darda' shalat malam. Kemudian 
Salman berkata: Tidurlah! Lalu Abu Darda' tidur, kemudian bangun 
(lagi) untuk shalat malam. Lalu Salman berkata (lagi): Tidurlah! 
Kemudian setelah sampai pada akhir malam Salman berkata kepada 


1330 





Abu Darda':. Bangunlah sekarang! Lalu mereka shalat bersama. 
Kemudian Salman berkata kepada Abu Darda': Sesungguhnya bagi 
Tuhanmu ada hak yang harus kamu tunaikan, bagi dirimu ada hak 
yang harus kamu tunaikan, dan bagi ahlimu ada hak yang harus kamu 
tunaikan, maka tunaikan kewajibanmu terhadap setiap pemilik hak 
itu. Lalu Abu Darda' datang kepada Nabi saw. kemudian menyebut- 
kan apa yang dikatakan Salman kepadanya, kemudian Nabi saw. ber- 
sabda: Salman betul. (HR Bukhari dan Tirmidzi dan Tirmidzi menge- 


sahkannya). 


- aa O (Ie DP P3) 


KE Bye SNN ga 
ML  P ot, GE 


2255. Dan dari Ummi Hani', bahwa Rasulullah saw. pernah 
masuk (ke rumahnya) kemudian ia minta minuman lalu diminumnya 
kemudian memberikan kepada Ummu Hani lalu Ummu Hani' minum 
kemudian berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi puasa. Lalu 
Nabi saw. bersabda: "Orang yang puasa sunat itu penguasa dirinya 
sendiri, jika ia suka ia meneruskan puasa dan jika ia suka maka ia 
boleh berbuka”. (HR Ahmad dan Tirmidzi). 

—3 


Ce AL SATA F Yg L) » 211 
TAN Apa MI Eh ,33-YO1 
er 223 01 Aa Ka “011 
Op GSSES AL, KE ad 9x KTENKAA Y 
PPL 2 pap 
K 1 34 Sate TN Ga ni 
na Aa Ia ? Ye, ri v 8) 
Ag . e 0,1 
.N tuna “4 MN 3 
Letataran alat Usa Sidang 
1331 


2256. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa Rasulullah 
saw. minum suatu minuman, kemudian ia berikannya kepada Ummi 
Hani” agar diminumnya. Lalu Ummi Hani' berkata: Sesungguhnya 
saya sedang puasa, tetapi saya tidak senang menolak sisa minumanmu. 
Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Jika puasamu itu sebagai gadla” 
dari puasa Ramadlan maka bayarlah di hari lain, dan jika puasamu itu 
sebagai puasa sunat, maka jika kamu suka gadla'lah dan jika kamu 
suka tidak usah kamu gadla?.” (HR Ahmad. Dan Abu Daud meriwa- 
yatkan yang semakna dengan hadis ini). 


LL OLI) 2, 


KIS aah MAGANG LB NYON 


Peni LA aan 


21 1 Na « 
u can 2 las doa ya sepka KAA, 


# 


23 0 Na ARA nun 


Gac an Kaca AA Tara 
KAA Gea Ia IS AA LA ALASAN 
“ 


LAPIS La 
. ajo plot, NATA AA 


2257. Dan dari Aisyah r.a., ia berkata: Hafshah pernah 
dihadiahi makanan, padahal kami berdua sedang puasa, lalu kami 
. membatalkan puasa kami, kemudian Rasulullah saw. masuk (rumah), 
lalu kami memberitahukan: Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah 
dihadiahi sebuah hadiah dan kami sangat berselera, karena itu kami 
membatalkan puasa kami. Maka Rasulullah saw. bersabda: Tidak apa- 
apa hanya hendaknya kalian mengganti puasa itu di hari lain”. (HR 
Abu Daud). 


“ 


Ini adalah perintah sunat, berdasarkan kata-kata Nabi saw.: 
"tidak apa-apa”. 


“ 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Sabda Nabi saw. "Salman itu betul” 
itu menunjukkan: 1. dianjurkannya memberi nasihat kepada orang 
Islam, 2. mengingatkan kepada orang yang lalai, 3. keutamaan giya- 
mul lail, 4. adanya hak bagi wanita untuk digauli dengan baik oleh 


1332 


aa w6(,1—.—nH 


suami, 5. bolehnya mencegah dikerjakannya amalan sunat apabila 
dikuatirkan akan menimbulkan kejemuan dan menghilangkan hak-hak 
yang harus dipenuhi, 6. makruhnya memaksa diri dalam melaksana- 
kan ibadah, 7. bolehnya membatalkan puasa sunat. 


Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis yang tersebut dalam 
bab ini menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunat, terutama 
apabila diundang makan oleh seorang muslim, dan juga menunjukkan 
disunatkan menggadia” puasa sunat yang dibatalkan itu. Ini menurut 
pendapat Jumkur. 


Ibnul Munir berkata: Tidak lain dalil bagi diharamkannya mem- 
batalkan puasa sunat tanpa udzur itu melainkan dalil-dalil umum, di 
antaranya firman Allah yang berbunyi:" 


sy“... € OIL 
SA SI, 
Tag 
"Dan janganlah kamu membatalkan amal-amal kamu”. 
(Muhammad: 33). 


Hanya tentang puasa sunat ini ada dalil yang khusus, yaitu hadis- 
nya Salman (2254), padahal dalil yang khusus harus lebih didahulukan 
daripada dalil yang umum. 


11. BAB: MENYAMBUT DATANGNYA BULAN RAMADLAN 
DENGAN PUASA SUNAT SATU ATAU DUA HARI 


4 AS 5 604, PP 


35 Ta NE PL Aa Ae no. 
SAYA Ho Isa :d AI: -YYOA 


Lara I LA SI, GA 00 h » 
AA AI LA ATP KN 


2258. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Janganlah sekali-kali kamu mendahului bulan Ramadian dengan 
Puasa satu hari atau dua hari melainkan bagi seorang yang telah biasa 
Puasa, maka puasalah!” (HR Jama'ah). 


1333 








O. 003, ah LH. 73 7 otr 
saran SA BELA NON 
PA Lgu II SA Coy Per paAa 

F Meuga daa ye gl Kan Sa AG 


or shabu 


se legyio! PA Uiepaag Kas 


2259. Dan dari Mw'awiyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
bersabda di atas mimbar menjelang datangnya bulan Ramadlan: “Pua- 
sa itu pada hari demikian dan demikian, sedangkan kami mendahului- 
(nya), maka siapa yang suka dahuluilah dan siapa yang suka tidak usah 
mendahului.” (HR Ibnu Majah). 


Ini maksudnya, mendahului bulan Ramadlan lebih dari dua hari. 


P3 


. 
24 7 £ 0,3 Puan MANA 


AAN 3 Ge KAN aman Le ue3 NYA, 


# ” 
Pn Para 12 03, AL La 0 
KI KA HE HAN PAN EN Hen ES AN sea 

: - 


dana de AN 


Pa 


" 2960. Dan dari Imran bin Hushain, bahwa Nabi saw. pernah 
bertanya kepada seorang laki-laki: "Apakah kamu telah puasa satu 
dua hari di pertengahan bulan (Sya'ban) ini? Ia menjawab: Tidak. 
Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Maka apabila kamu telah 
selesai puasa Ramadlan, puasalah dua hari sebagai gantinya”. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Aa LN or A Pa 
«GL ana NI BL 305722 NY 


2261. Dan dalam satu riwayat bagi mereka (dikatakan): ”Di 


pertenganan bulan Sya'ban. 


Ini adalah untuk orang yang biasa puasa di pertengahan bulan 


atau karena nadzar. 
ak 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Hadisnya Mu'awiyah itu di dalam 
sanadnya ada Al Oasim bin Abdurrahman - Abu Abdurrahman bekas 
hamba Bani Umayah-dan Al Haitsam bin Humsid yang masih dalam 
pembicaraan. 

Sabda Nabi saw. "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara 
kamu mendahului, dan seterusnya” itu, Ulama'-ulama' berpendapat 
bahwa makna hadis itu maksudnya: Janganlah kamu mendahului 
Ramadlan dengan puasa dengan niat ikhtiath. 

Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini berkata: Hadis ini 
menurut ahli ilmu harus diamalkan. Dan mereka memakruhkan 
didahuluinya bulan Ramadlan dengan puasa sehari dengan nama 
Ramad!an (dengan kata lain niat ikhtiath). 

Syarih berkata: Dibatasi dengan puasa sehari atau dua hari itu 
adalah karena begitulah pada umumnya. 

Sedang kebanyakan Ulama' Syafi'iyah memutuskan, bahwa per- 
mulaan dilarangnya itu mulai dari tanggal 16 Sya'ban, beristidlal 
dengan hadis Al Ala” bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu 
Hurairah dengan marfu': 


PR ALA PA rr. 


—dh Lrolosp! ) Po ye Ya lan 4 Suami 131 
(epig 0 un dam 


"Apabila telah dipertengahan bulan Sya'ban maka janganlah 
kamu berpuasa”. (HR Ash-habus Sunan dan disahkan oleh Ibnu 
Hiban dan lain-lain) 

Jumhur berkata: Boleh puasa sunat sesudah pertengahan bulan 
Sya'ban, dan mereka mendlaifkan hadis Ala” tersebut. 

Selanjutnya Syarih berkata: Adapun pendapat mushnanif (Ibnu 
Taimiyah) bahwa hadis itu (2259) dimaksudkan untuk orang yang 
mendahului bulan Ramadlan dengan puasa sunat lebih dari dua hari 
itu adalah tidak jelas, karena hadis Ala” bin Abdurrahman menunjuk- 
kan larangan puasa sunat sesudah pertengahan bulan Sya'ban. 


1335 





Sedangkan At Thahawi telah mengkompromikan di antara hadis 


yang melarang dan hadis Ala”, yaitu bahwa hadis Ala' itu diperuntuk- 


kan bagi orang yang lemah untuk melaksanakan puasa Ramadlan 
sedang hadis dalam bab ini (2258) khusus bagi orang yang ikhtiath 
karena beranggapan sudah masuk Ramadian. Ibnu Hajar berkata di 
dalam Fat-hul Bari: Kompromi ini adalah kompromi yang sangat 
bagus. 


12. BAB: LARANGAN PUASA PADA DUA HARI RAYA DAN 
HARI-HARI TASYRIO 


oo 01014 ISE 


Mete pose Lap PAN AN PELAN 


or . 


Manga. As ra 


2262. Dari Abu Said dari Rasulullah saw., bahwa ia melarang 
puasa dua hari, yaitu pada hari raya fithri dan hari raya adiha. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Lot. roy 


IM pane SN ak Ya s3 AV 


2263. Dan dalam satu lafal bagi Ahmad dan Bukhari (dikata- 
kan): Tidak boleh puasa pada dua hari. 


"raya 


KN SA Ag sik : NY 


“N 


2264. Dan bagi Muslim (dikatakan): Tidak sah puasa pada dua 
hari. 


4 0 KL 11 p dur o3, CE g oo 
Oa ea AS GAN Jaan 01 NG aan 09 NN 


1336 


"A47 0JG Tantra 1. ee Data L er 


APA Pee Aga Ge gp On 
"Aa lora JAENA Andra SA 


2265. Dan dari Ka'ab bin Malik, bahwa sesungguhnya Rasulul- 
lah saw. pernah mengutusnya bersama Aus bin Hadatsan, pada hari- 
hari Tasyrig, kemudian mereka berdua mengumumkan (sabda Nabi 
saw.): Bahwa tidak akan masuk surga melainkan orang mukmin, dan 
hari-hari Mina (tasyrig) itu adalah hari-hari makan dan minum”. (HR 
Ahmad dan Muslim). 


2266. Dan dari Sa'ad bin Abi Waggash, ia berkata: Aku pernah 
disuruh oleh Nabi saw. agar menyeru di hari Mina yakni hari tasyrig, 
bahwa hari-hari Mina itu adalah hari-hari makan dan minum yang 
tidak ada puasa padanya. (HR Ahmad). 


2267. Dan dari Anas r.a., bahwa Nabi saw. melarang puasa lima . 
hari dalam setahun, yaitu: hari raya fithri, hari raya adlha, dan tiga 
hari tasyrig. (HR Daraguthni). 


1337 


ar ss “ra. 








PA Bt.) Yi Kat Lap Non Pb 
Paser TETEH TA Na TANGAN -SYW 


to7j 


pe Sai K 00? 
Gor CALL eyes Op ya 
AN lp ANA 


2268. Dan dari Aisyah r.a., dan Ibnu Umar, mereka berkata: 
Tidak ada rukhshah puasa pada hari-hari tasyrig kecuali bagi orang 
yang tidak mendapatkan binatang gurban. (HR Bukhari). 


c Gt. LK gol 
Ab YEL NYI 
£ Pd “ “ Ie aa Lao an IPO 
era Bae MANA AA 


2269. Dan bagi Imam Bukhari dari Aisyah dan Ibnu Umar, 
mereka berkata: Puasa itu bagi orang yang bersenang-senang dengan 
umrah sampai datangnya waktu hajji (tamatu”), sampai hari Arafah. 
Maka jika tidak mendapatkan binatang gurban dan tidak berpuasa 
hendaklah puasa pada hari-hari Mina (tasyrig). 1) 


GX 
Ng — 
Is 
4 
Cc 
N 
Kw 
GX 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini dijadikan dalil atas 
baraminya puasa pada hari-hari tasyrig. Selanjutnya syarih berkata: 
Dan hadis Anas menunjukkan bahwa hari-hari tasyrig itu adalah tiga 
hari sesudah hari raya adlha. Selesai, Wallaahu a'lam. 


1) Hadis-hadis nomor 2262-2268 ini adalah sebagai penjelasan bagi ayat 196 Ai 
Bagarah (pen.) 


1338 


. Ahmad, Buk 





SENI 


KITABUL YP TIKAF 


9 por pedog DN Ia ur 
5 " 2 God Jawa Nelyeasiee Ailee NY. 
G. Lah 


da MIN an EA 
Aula yana Jong" 2 AlNlo PSO Siap aa 


. . 2270. Dari Aisyah r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. biasa 
i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan sampai ia 
wafat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


pa 2 20. 127 0-4 aa alah le 
NS GAN Iga ds SH opo3 NYNI 
Pa 
PA 
at rar ai Pa X A4 
Laudnyan Ula) Ani 


2271. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
biasa Ftikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan. (HR 
ari dan Muslim). 


PNY Kp PN 01 eko PL X1 
AAA Un LAN ta Ken any NN 
AN KA AI 329 '&: J Asah NY “ 


1 G9 
Pa y, Y 
Dg 0 Ja - 1 3 PER PALA 
» 1 A3 
22 £ db PAT 


2272. Dan bagi Muslim (dikatakan): Nafi” berkata: Sungguh 
Abdullah telah menunjukkan kepadaku tempat i'tikafnya Rasulullah 
saw. 


71. 
Ss 


0 sud Pn AL ah 

Pa "po ojo YO. “ag AT Got Luar 

ha Sel 3 IG. CASE s£ slaghan 
Ll 2 


N 


SSK AN Poly 


1339 








2273. Dan dari Anas ia berkata: Adalah Nabi saw. biasa Ptikaf 
pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan, dia pernah satu bulan 
pena Ytikaf, kemudian tahun berikutnya ia itikaf selama dua puluh 

ari. (HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya). 


1 Tau Tu 


seal yo 20 Pe RN BP: 
SIN N  NAYANL 


2214. Dan bagi Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah semakna 
dengan hadis ini dari riwayat Ubay bin Ka'ab. 


7d ' 
PP APK ja. 12) 0310) on Lay 
ta | | Na | . “ia Pn 
dngan MA AA Saba ur engg aualo, 3» NNNO 


- 
| PA KAA TAN le 


SENIN EA ASN : Near ANA 
BA AN SPA NAS 
Bg YAA ANA LN SA 
NE AN EN BE ESA 


Kid DireLdlo,, 


2275. Dan dari Aisyah ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
apabila hendak i'tikaf maka ia shalat shubuh (terlebih dahulu), kemu- 
dea masuk tempat i'tikafnya dan ia menyuruh dibuatkan kemah lalu 
dibuatkanlah kemah itu, tatkala ia hendak i'tikaf pada sepuluh hari 
terakhir dari bulan Ramadian. Dan Zainab juga menyuruh agar 
dibuatkan kemah, lalu kemah itu dibuat, dan isteri-isteri Nabi saw. 
yang lain pun menyuruh dibuatkan kemah mereka, kemudian kemah 
mereka itu dibuat, Lalu ketika Rasulullah saw. telah selesai shalat 
shubuh maka ia melihat, tiba-tiba ada beberapa kemah, kemudian ia 
bertanya: Kebaikankah yang mereka kehendaki? Lalu ia menyuruh 
agar kemahnya dirobohkan, kemudian dirobohkan dan ia meninggal- 


1340 


kan Ytikaf di bulan Ramadlan sehingga i i'tikaf pada sepuluh hari 
pertama bulan Syawal. 1) (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi). 


ta Ata LA Aap EL Pn LL IL 
Pe 5 5 S0 SUNSLS SAI NNA 


FA 


2216. Tetapi bagi Tirmidzi di antara hadis itu berbunyi: Adalah 
(Rasulullah) apabila hendak Ytikaf maka ia shalat shubuh (terlebih 
dahulu) kemudian ia masuk tempat Ytikafnya. 


- 


pr ANA AG 10 GI 0 tol 
3 - 1s P2 - Fa e: 1 ., 
CA SN GAN KE UP bera NNNV 
Pan n 320 Aa TAI 


Pa 
5 3 Pata -. 
Alat MAN lane 9 bappya Aoa 


2271. Dan dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. apabila 
hendak “'tikaf maka tikar Nabi saw. dipindahkan atau tempat tidurnya 
itu diletakkan di belakang tiang tobat. (HR Ibnu Majah). 


Teen 
ana 


« 2g “JO LE. ya Lay ar 
AA 


2d Ps 
za 9 et) 1 AN RR SP ya, on. FP oyo93 9 5 
AG TI EA MEN SA ah aa 
.g Pj £ » p 
& PP AI Pen uAnA Pa Pt 4 Lea 35 eh 
AGAN, “& : “ , 


2218. Dan dari Aisyah r.a., bahwa ia pernah menyisir (rambut) 
Nabi saw. padahal ia sedang haid, dan Nabi saw. sedang #tikaf di 
masjid, dan Aisyah (berada) di dalam kamarnya dan kepala Nabi saw. 
dimasukkan ke kamar Aisyah. Nabi saw. apabila sedang i'tikaf tidak 
pernah masuk rumah melainkan kalau untuk menunaikan hajat. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


1) Dalam satu riwayat sepuluh hari terakhir di bulan Syawal (Lihat: Nailul Authar 
4:297 - pen.). 


1341 











Pa ru C| “Y:x 


aa LN TEA YAA YES: Nge -AYVA 


ra 


SL 


Na aa kei Maa Y KY AG ta 


2219. Dan dari Aisyah juga, ia berkata: Sungguh aku masuk 
rumah karena ada keperluan, misalnya ada orang sakit di dalam 
rumah, tetapi aku tidak menanya dia melainkan sambil jalan. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Ta Me MENGAPA LA Lu. Z5 AA 
P4 
0 AA Ma SANA DAA 22334 ntt. 3 


aa A TG. . - 


0. 


1, Ya Dan # 


2280. Dan dari Shafiyah binti Huyayyin r.a., ia berkata: Pernah 
Rasulullah saw. sedang “tikaf kemudian aku datang kepadanya di 
waktu malam, lalu aku omong-omong dengan dia, kemudian aku 
berdiri hendak kembali, lalu ia pun berdiri untuk mengantarkan aku. 
Tempat tinggal Shafiyah itu di rumah Usamah bin Zaid. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


Eh PELITA KEL 23 NYN 


20 Karaan" ka ga 15 La 
Lajalot,, as 


2281. Dan dari Aisyah, ia berkata: Nabi saw. pernah mengun- 
jungi orang sakit — padahal ia sedang i'tikaf - kemudian ia berjalan 
biasa dan ia tidak langsung menanya dia. (HR Abu Daud). 





CAT AI KAN t5 7 Ek Er u nga ex YAY 


1342 


- 
SA SISA ye IA EK 0, 11 Pi Pa, 
Yes 2Y ea PA GA NOTA MASA Bagi P2 
KAN SU 0 LA LN Cena YANG 
ce. PN 


4 
. aNaglol,, 


2282. Dan dari Aisyah r.a., ia berkata: Menurut sunnah, orang 
yang sedang i'tikaf hendaknya tidak mengunjungi orang sakit dan 
tidak ta'ziyah kepada orang yang meninggal dunia, tidak menyentuh 
perempuan dan tidak menggaulinya, tidak keluar untuk menunaikan 
hajat melainkan kalau terpaksa. Tidak ada ftikaf melainkan dengan 
puasa, dan tidak ada i'tikaf melainkan di suatu masjid umum. 1) (HR 
Abu Daud). 


On 143 Ga 0 


1 Na na He Ngga AN 


2 

Gran 5» MAA ap 2 8.3 113 
0... a. Ih ba : ra as 
» »j DD 4 NE Ha La 


ey 
Pa CAS angin Ai 
2 pd 


2283. Dan dari Ibnu Umar, bahwa Umar r.a. pernah menanya- 
kan kepada Nabi saw. begini: Di zaman Jahiliyah aku pernah nadzar 
akan i'tikaf di masjidil haram semalam. Nabi saw. menjawab: Tunai- 
kan nadzarmu itu! (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). Imam Bukhari 
menambah: Lalu i'tikaflah (Umar) semalam. 


ne PA 


Ka SG SN KAS ookehupos NM 
pal Pm arah SELAI ae SN 


1) Masjid umum atau masjid jami' di sinl maksudnya ialah masjid biasa bukan 
mushalla. (pen.). 


1343 














KE BAN (4 


2284. Dan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi saw. pernah 
bersabda: Tidak wajib puasa atas orang yang i'tikaf melainkan orang 


yang mewajibkan puasa atas dirinya (puasa nadzar). (HR Daraguthni 


dan ia berkata: Hadis ini dimarfu'kan oleh Abu Bakar As Susi, sedang 
yang lain tidak memarfu'kannya). 


Ak hentai 


Eneng PELNI pena ANYAO 


Peta IA PI Pan TU at 
km TE EA Wal INN» Jean 
Saat 


£g 2 7 


Bs Ta 


PA 
. pin amo13) & ac 


2285. Dan dari Hudzaifah, bahwa ia pernah berkata kepada 
Ibnu Mas'ud (demikian): Sungguh engkau kan tahu, bahwa Rasulullah 
saw. pernah bersabda: Tidak ada #'tikaf melainkan di tiga masjid, atau 
ia bersabda: di masjid jami'. (HR Sa'id di dalam Sunannya). 


BA Ka RS LGA 


” 


Dau A13 


« ANE 
SKA FE RAN TAAT 3 BS LA 
ASN ON, 


2286. Dan dari Aisyah, bahwa Nabi saw. pernah #tikaf bersama 
salah seorang isterinya padahal ia sedang istihadlah, dia melihat darah 
yang mungkin dia meletakkan bejana di bawahnya untuk mengetahui 
darah itu. (HR Bukhari). 


Aa no Lo 9 AA PPAP 
en Gg Aa ae MAN RU NYAN 
1344 


Ta NP AP “1 


PETA Plot 5) NE YP IAANYA « HAN 


2281. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Nabi saw. pernah 
Ytikaf bersama salah seorang isterinya, sedang isterinya itu melihat 
darah dan kuning-kuning serta ada bejana di bawahnya, dan dia itu 
tetap shalat. (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan 
dianjurkannya Ytikaf dan itu telah disepakati oleh para Ulama”, 
sebagaimana dikatakan An Nawawi dan lain-lainnya. 


Perkataan "sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan” itu, 
menunjukkan disunatkannya membiasakan ftikaf pada sepuluh hari 
terakhir di bulan Ramadlan karena dikhususkannya waktu itu oleh 
Nabi saw. untuk Ytikaf secara tetap. 


Perkataan ”Ytikaf selama 20 hari” itu, menunjukkan bahwa orang 
yang membiasakan i'tikaf dalam beberapa hari kemudian tidak 
melaksanakannya maka dia disunatkan menggadla'nya. 


Perkataan "ia shalat shubuh (terlebih dahulu) kemudian masuk 
tempat Ytikafnya” itu, menunjukkan bahwa permulaan waktu “tikaf 
adalah di permulaan siang. Ini menurut pendapat Al Auza'i, Al Laits 
dan Ats Tsauri. 


Perkataan Aisyah ” Adalah Rasulullah saw. apabila hendak Ytikaf 
ia shalat shubuh (terlebih dahulu) kemudian masuk tempat Ptikafnya 
dan ia menyuruh membuat kemah lalu kemah itu dibuat... dst.” itu, 
Mushannif (Ibnu Taimiyah) berkata: 

Ini menunjukkan: 1. bahwa nadzar itu tidak cukup hanya semata- 
mata dengan niat, 2. bahwa amalan-amalan sunat itu hendaknya 
digadla”, 3. bahwa bagi orang yang i'tikaf boleh menentukan tempat 
tertentu di masjid, 4. bahwa bagi orang yang menentukan akan i'tikaf 
beberapa hari tertentu itu tidak harus mulai pada awal malamnya. 

Perkataan Aisyah "bahwa ia pernah menyisir (rambut) Nabi saw. 
di masjid padahal ia sedang haid dan ia berada di kamarnya... dst.” 
itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang sedang 
i'tikaf boleh membersihkan badan, memakai wangi-wangian, mandi, 
mencukur, berhias termasuk menyisir rambut. Sedang Jumhur berpen- 
dapat bahwa di dalam i'tikaf tidak ada sesuatu pun yang dimakruhkan 
melainkan hal-hal yang dimakruhkan dikerjakan di dalam masjid. Dan 


1345 








hadis ini juga menunjukkan bahwa mengeluarkan sebagian anggota 
badan dari dalam masjid itu tidak merusak sahnya i'tikaf. 


Perkataan "melainkan karena ada keperluan” itu, menurut Az 
Zuhri yaitu seperti kencing dan buang air besar, pengecualian ini telah 
menjadi ijma' ulama”, sedang tentang keperluan-keperluan lain, 
mereka masih berbeda pendapat, misalnya makan dan minum. Dan 
digolongkan kepada kencing dan buang air besar, keperluan-keperluan 
seperti untuk muntah, berbekam, dan mimisan bagi yang memerlukan 
untuk keluar. 


Perkataan Aisyah "menurut sunnah, bahwa orang yang sedang 
i'tikaf tidak (boleh) mengunjungi orang sakit dst.” itu, Syarih berkata: 
Dua hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sedang i'tikaf tidak 
boleh keluar dari tempat #'tikafnya untuk mengunjungi orang sakit dan 
semacamnya. As Syafi'i, Ats Tsauri, Ishag dan satu riwayat dari Imam 
Ahmad mengatakan: Jika orang yang i'tikaf itu mensyaratkan dalam 
i'tikafnya, maka tidak batal i'tikafnya itu apabila ia mengerjakannya. 1) 


Perkataan "dan tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa” itu, 
menunjukkan bahwa tidak sah i'tikaf melainkan dengan puasa dan itu 
merupakan syarat. Syarih berkata: Yang benar bukan syarat. Abu 
Daud berkata: Tidak ada yang mengatakan bahwa Aisyah mengatakan 
”menurut sunnah” itu selain Abdurrahman bin Ishak. (hadis: 2282). 

Perkataan "dan tidak ada i'tikaf melainkan di masjid umum” itu, 
menunjukkan bahwa di masjid adalah syarat Ftikaf, sedang golongan 
Hanafiyah memperkenankan bagi wanita Ytikaf di mushalla yang ada 
di rumahnya sendiri. 

Perkataan Umar "aku akan ftikaf semalam” itu, dijadikan dalil 
atas bolehnya 1tikaf tanpa puasa. 

Perkataan Hudzaifah kepada Ibnu Mas'ud "Sungguh engkau akan 
tahu bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada ftikaf melainkan di 
tiga masjid atau ia bersabda di masjid umum” itu, Syarih berkata: 
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tetapi ia tidak menye- 
butkan adanya sabda Nabi saw. dalam riwayat itu dan ia tidak menye- 
butkan tentang cekking Hudzaifah terhadap Ibnu Mas'ud yang lafalnya 
sbb.: 


1) Syarat di sini maksudnya syarat yang tidak bertentangan dengan syarat sahnya 
Ftikaf. (pen.). 


1346 


(55 Oa Gino : Jebat DAS 
£ (PL) -, «2 
J5 ep, 1596 OS aa 


aa 275 Payah 
Pan AU apa SPT Ara Minas 
"Bahwa Hudzaifah datang ke rumah Ibnu Mas'ud, lalu ia berta- 
nya: Tidakkah mengherankan kamu satu kaum yang melakukan 
Ptikaf di sekitar rumahmu dan rumah Asy'ari yaitu masjid? Lalu 


Abdullah menjawab: Barangkali merekalah yang benar dan 
engkau yang salah”. 


Ini menunjukkan, bahwa hadisnya Hudzaifah itu (hadis: 2285) 
bukanlah omongan Nabi saw. dan sesungguhnya Abdullah menyalahi- 
nya, yaitu dia membolehkan i'tikaf di setiap masjid. Seandainya 
memang ada hadis Nabi saw. yang berbunyi demikian (yakni tidak ada 
i'tikaf melainkan di tiga masjid) maka Abdullah tidak akan menyalahi- 
nya. Lagi pula keragu-raguan yang terdapat dalam hadis itu sendiri 
adalah merupakan salah satu sebab yang dapat'melemahkan hadis itu 
untuk dijadikan hujjah. 

Perkataan Aisyah bahwa Nabi saw. i'tikaf bersama salah seorang 
isterinya padahal dia itu sedang istihadlah” itu, Syarih berkata: Hadis 
ini menunjukkan bolehnya orang yang sedang istihadlah berdiam di 
masjid dan pula sah #tikaf dan shalatnya. 


Dan dibolehkannya tinggal di masjid itu apabila dirasa tidak akan 
mengotori masjid. Dan disamakan dengan istihadlah, orang yang 
selalu berhadas dan orang yang punya luka basah. 


1. BAB: BERSUNGGUH-SUNGGUH PADA SEPULUH HARI 


TERAKHIR, KEUTAMAAN SHALAT MALAM PADA MALAM 
LAILATUL OADAR, DO'A YANG DIPANJATKAN DAN 
BILAKAH LAILATUL OADAR ITU? 


AN La 
EN ah EBIS YYAN 
tah y 1 Nara 


anna Sabang aa K5 AI 


1347 





2288. Dari Aisyah, bahwa Nabi saw. apabila sepuluh hari 


terakhir sudah masuk, maka ia menghidupkan malam itu, memba- FAFU ANNII - Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun 


yang senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku. (HR Tir- 
midzi dan ia mengesahkannya). 


ngunkan isterinya dan mengikat kainnya. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


Nak Ya 
PG Sea Arah, o sana Na CA, Pa, » Ta " pe 
MEN NAN ge MEN Aa sala TAYAYM SU 238) camla plg, YAN 


: G3 





2292. Dan Ahmad dan Ibnu Majah, mereka berkata di dalam 
riwayat mereka itu: Bagaimana pendapatmu jika aku menjumpai 


2289. Dan bagi Ahmad dan Muslim (dikatakan): Adalah Nabi 
malam lailatul gadar? 


saw. bersungguh-sungguh pada sepuluh terakhir melebihi kesungguh- 
annya di malam-malam lainnya. 


F Le 1 LG » / Ay Nk “YA. AAA Pa SAS " Ye 4 laa Ta GS 
Ke an Brp: AI - “Te D9 
a PALA 201, 4 KPA 2. - KA IYA an ta 
0. LAN GG War IBI Aa KAA Ka 


| abs Di Atota “aa Up AAS Paran # 
| N t 4 PALA 01 9 ?. 
2290. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: Siapa ad aa Sorga: TN JGN an « Uya 9 
yang beribadah pada malam lailatul gadar karena iman dan mengha- - 


rapkan keridlaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah 2293. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 

lalu. (HR Jama'ah-kecuali Ibnu Majah). da: Siapa yang mencarinya maka carilah pada malam 27. Atau ia 

| bersabda: Carilah dia — yakni lailatul gadar pada malam 27. (HR 
Ahmad dengan sanad yang shahih). 


| ENENNSIN BNI CA KN 


PA 





Pa 
| YO, 1 Pa NUN Gi -£ 
25 id &. KARANG G 1 5 2, AR 
| KALA Siji : Se Mantri AA Uu Ge NG BO yan 
| CAT: u$ "4 IR . 0. 
, “20. Ati Ju » 2 Ga BAN PL 
| 2291. Dan dari Aisyah, ia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulul- Sp CA je gp: Pera | 


lah, bagaimana pendapatmu jika aku tahu bahwa suatu malam itu 
-. malam lailatul gadar, apakah yang harus saya baca? Ia menjawab: 


1 Bacalah ALLAAHUMMA INNAKA 'AFWUN TUHIBBUL 'AFWA 2294. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki datang 


kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Wahai Nabiyyullah, sesungguhnya 


1348 
1349 























aku ini seorang tua yang sudah lanjut usia yang sudah sulit untuk 
berdiri, maka suruhlah aku (beribadah) pada suatu malam yang 
barangkali tepat dengan malam lailatul gadar. Nabi saw. bersabda: 
Beribadahlah pada malam yang (tinggal) 7 (hari). (HR Ahmad). 


UM ho el bea aa larah 
ANUS 3 EN E Olased pin ynies NYA 
pi Pd 


aon 


n P Tan ka “ MA ATA aa 
Lajbopiot,, (Oya pa ad" Je 


2995. Dan dari Mw'awiyah bin Abi Sufyan dari Nabi saw. 
tentang lailatul gadar, ia bersabda: (yaitu) pada malam 27. (HR Abu 


Dawud). 


A1 KAA LA ta Ad £ 0 Lg 
AAN An NN ARK 


: S0 - - 


0300 Na IE 


ON PRE Tn AE. - 
DGN JIN Gaya Jab 9 jaman YAN): 


“at PTN NP, 
| - 


1 La Sd Ta - 0 - 
Abu 9 Ongata paka Y MA Gp 


2996. Dan dari Zir bin Hubaisy ia berkata: Aku pernah mende- 
ngar ketika Ubay bin Ka'ab diberitahu, bahwa Abdullah bin Mas'ud 
berkata: Siapa yang beribadah setahun maka ia akan mendapatkan 
lailatul gadar! Lalu Ubay berkata: Demi Allah yang tiada Tuhan selain 
Dia, sesungguhnya lailatul gadar itu adalah di bulan Ramadlan - dia 
bersumpah bulan yang dia khususkan itu (Ramadian) — dan demi 
Allah aku tahu pada malam apa dia itu, yaitu malam yang kami 
dianjurkan oleh Rasulullah saw. untuk beribadah, yaitu malam yang 


1350 





27 (Ramadian), sedang tanda-tandanya yaitu matahari terbit pada pagi 
harinya dengan cerah, tidak bersinar cemerlang. (HR Ahmad, 
Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya). 


Open Una 0 ate 
Pe “P9 opo 3 


PENIPU AN 
NRA 0 merah Tahan TA SAN 


AG ella LI & 1 
“ 7, Kan mL Pa AA amen Na PAN GEA 


AN naa 


(5 Ola 


” r PN 


ja 
1 tea : AA 2 0 Lot Ai 30 0 
—- lang MEN SEAGI JUS Ap 
- 


e 
"BA 7 
RC ANA Ta DA KA Ci pap 501 
Pu Mena BA Se aa 
Ian BLOK 
| Oh 2 “ LAS Pa 4 


» 1 Ta 4 Pala Lor pt aan, 2 z 20 
He Ab MEA opa 
PAP ld Pa RN en 

2 2. Iu 7th @Jo PL na LO 0 REG 
Amat PGA PAN Jab as3$ Uut Sao AI 


z 


33, Ly oL, ? e op Pt PPA) “ Pad 
As y “Tah PE an “Ui ntr 5 0... 
13 5 2? LAN Ia Pe ab su 


Ira 


Rae AKAL At na ah 
Da Sya SIMAS BOGA SA 2353 
Ap aya 9 0 190. Yap S G0 0,9 
AN AA MO AT PRA KAP TE IA 
IN ad SEA PENAK ayat JAN aa 


2297. Dan dari Abi Sa'id, bahwa Nabi saw. i'tikaf pada sepuluh 
hari pertama dari bulan Ramadlan, kemudian ia i'tikaf pada sepuluh 
bari di pertengahan bulan di gubbah turkiyah yang di pintunya ada 
korden dari tikar, lalu ia mengambil tikar itu kemudian ditariknya ke 
sudut gubbah, kemudian ia mengeluarkan kepalanya, lalu berbicara 
dengan orang-orang, kemudian orang-orang itu mendekat kepadanya, 


1351 


(WI 


| 


lalu ia bersabda: Sesungguhnya aku sedang i'tikaf pada sepuluh hari di 
permulaan bulan, aku mencari malam ini, kemudian aku ftikaf pada 
sepuluh hari di pertengahan bulan, lalu diturunkanlah wahyu kepada- 
ku, kemudian dikatakan, bahwa sesungguhnya lailatul gadar itu di 
sepuluh hari terakhir, maka siapa di antara kamu yang suka i'tikaf 
maka ftikaflah. Lalu orang-orang beri'tikaf bersamanya, ia bersabda: 
Sungguh pernah diperlihatkan kepadaku bahwa lailatul gadar itu jatuh 
pada malam yang ganjil, dan aku sujud pada pagi harinya di atas 
lumpur dan air. Kemudian tibalah waktu subuh dari malam 21, sedang 
Nabi saw. telah berdiri untuk shalat shubuh, lalu turunlah hujan 
kemudian masjid menjadi basah, lalu aku melihat lumpur dan air, lalu 
Nabi saw keluar ketika selesai shalat shubuh sedang kening dan ujung 
hidungnya masih terdapat lumpur dan air, tiba-tiba malam tadi adalah 
malam 21 dari sepuluh hari yang terakhir. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim, tetapi dalam lafal Bukhari tidak disebutkan (tentang): Ftikaf 
sepuluh hari di permulaan bulan). 


“1 9 Ye os Tn PL POR 


TA TEA GA Sp 13 NYAA 


. o ta. 1130 0219 ya 
ta Na Lt Ta £ 99 Pan ar UAN atuh 2G 


Leg PL apn KR AG 2, Ata 


Aa EP PEN 4 La 

(- kd a31 ai | . " .- - - 
JA NN aa Ka ah pon Lahan Una NAH 
0 NI” na o Ly AO 0 
PO PAKA, S1 Oa PAT AN Sada 
Ear Sa eTa TRIP Mes Por) SAN Hee JLN, 
Jr 


MEA KL 
Wara IN Uya 
"1 


2298. Dan ari Abdullah bin Unais, bahwa Rasulullah saw. ber- 
sabda: Aku pernah melihat lailatul gadar kemudian aku dilupakannya, 
dan aku menganggap perlu sujud pada pagi harinya di atas air dan 
lumpur. Ia bersabda: Kemudian diturunkanlah hujan kepada kami 
pada malam 23, lalu Rasulullah saw. shalat bersama kami dan salam, 
sedang air dan lumpur itu masih nampak di dahi dan hidungnya. (HR 
Ahmad dan Muslim dan Muslim menambah: dan Abdullah bin Unais 
berkata: 23). 


1352 





Pad 


IL AI Pagi ISA, A1 
JAN PRT TK Pa Sa ias NYA 


7 Lorena 0 


Tet 5: t. 23 Pa ah . 
“19 " 2 . - “» .,. . “0 1 - - 
AAN SE na kung Singa 


soreang AKakakn MM, Gesa 
SA Pot “Ag 2x Kaa Jedop 


2299. Dan dari Abi Bakrah, bahwa ia pernah mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: Carilah lailatul gadar itu pada hari yang tinggal 
9, tinggal 7, tinggal 5, tinggal 3 atau pada malam terakhir. Dikatakan: 
Sedang Abu Bakrah shalat 20 (hari) di bulan Ramadlan sebagaimana 
shalatnya di hari-hari lain sepanjang tahun, tetapi jika sepuluh hari 
(yang terakhir) telah masuk maka ia bersungguh-sungguh. (HR 
Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya). 


ea sa H4 go 2-01 or 
Lae It. 0 £' : 
GAN ANE ea B UP 0 Nag NY 
. F Ad pad e 20 AA p'4 - ? 
ON In 01 AS Mn Ge an Ge 


55 103 “R3 oz Td 
CAN lap oto ya Ce LP 


F - - 
4 o,, PALI at 
Un IL La TO SE TEA TIA (Old SL aa 
PA Jlagagl olsan) Gap Gaya aka 
Pp Ka 
o ae 4 pal at  Brnt A 
£ Bea Aan er AW CO an Im gia 
Lapar : Ega. va Pa 
Z2 Ah ta 1 LL ohno AL AA UK 
KAA AAN IE SAN AU Eat tas 


Pa 
PAKA BEA II PL ea AG EL 
Sayaal bedam ll ppt pat Belg aalah, Jet al 

“ 


1353 














P3 


“ .32 LGS Ll Pa 
Cage 22 CAS LAN SN AaL aga 1G LT 
Aib. 29 yA ran 38 Cha ENG NG, SIG 
2 Am 
NA ON SA AWAS 
534 


2300. Dan dari Abi Nadlrah dari Abi Sa'id - dalam salah satu 
hadisnya — bahwa Nabi saw. keluar menemui manusia kemudian ia 
bersabda: Hai manusia, sesungguhnya aku pernah diberitahu tentang 
lailatul gadar dan aku keluar untuk memberitahukan kepada kamu 
tentang itu, lalu datanglah dua orang laki-laki yang saling berebut 
haknya, yang masing-masing mereka ditemani syetan, kemudian aku 
menjadi lupa tentang lailatul gadar itu. Maka carilah pada sepuluh hari 
terakhir dari bulan Ramadlan, carilah pada hari yang (tinggal) 9, 
(tinggal) 5 dan (tinggal) 7. Abu Nadirah berkata: Aku bertanya: Hai 
Abi Sa'id, sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentang hitungan- 
nya daripada kami. Lalu ia menjawab: Benar, kami lebih layak 
mengetahui tentang itu daripada kamu. Abu Nadirah berkata: Aku 
bertanya (lagi): Apa maksud hari 9, 5, dan 7 itu? Ia menjawab: 
Apabila hari ke-21 telah lewat kemudian diiringi hari ke-22, itulah hari 
(yang tinggal) 9, lalu apabila hari ke-23 telah lewat maka yang mengi- 
ringi itu adalah hari yang (tinggal) 7, kemudian apabila hari ke-25 
sudah lewat, maka yang mengiringi itulah hari yang (tinggal) 5. (HR 
Ahmad dan Muslim). 5 


“071 AS 16 GAN . . At 
LP . F 3 a (5 
la Ade Lo TU, Au S. p! z NYA 
A0 6rP “an 


| 2301. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: Carilah 
lailatul gadar pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan, Lailatul - 
gadar itu jatuh pada waktu tinggal 9 hari, tinggal 7 hari dan tinggal 5 


hari. (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud). 


1354 


Gani 2 MO yg” ya NI og ALL 
& » 1 
CBP Ep GNI HA NYA 
& 1/0 0, 


: , £ op ee 4 PA 
PA TAN ARA TA 
At ar ai Has sg uan 


2302. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Rasulullah saw. ber- 
sabda: Lailatul gadar itu jatuh pada 10, 7 yang telah lewat atau tinggal 
9 (hari). (HR Bukhari). 


“5 Lo Go Lp SE IOI Pn LI 0 LL YA 
On 00 Lu AJE Le or. 
CAGE KAHAN YA ME EKG 

5 yaaa aa Satya bg)» 


2303. Dan dari Ibnu Umar, bahwa ada beberapa orang laki-laki 
sahabat Nabi saw. yang mimpi melihat lailatul gadar pada tujuh hari 
terakhir. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Mimpi-mimpi kamu itu 


diperlihatkan kepadaku (juga), yaitu bertepatan dengan tujuh hari 
terakhir karena itu siapa yang mencarinya, carilah pada tujuh hari 


yang terakhir. (HR Bukhari dan Muslim). 


La LL SN NE Or 
. : 0 - 1 otw Ta L aa 2 3 
(St me IA AU Ye S3 Je NY 
po Gala, ai LA An: Sae. PA Ma AAA 
Pa Papa SAN EN SU te ata Ca IS 
LA TA -. - PAN -- 
“. 
aing: 
2304. Dan bagi Muslim, ia berkata: Ada seseorang mimpi bahwa 
lailatul gadar itu jatuh pada malam 27, lalu Nabi saw. bersabda: 


Mimpi-mimpi kamu itu diperlihatkan kepadaku, (yaitu bahwa lailatul 


39 1355 


sapa 


























gadar itu jatuh) pada sepuluh hari terakhir, karena itu carilah dia pada 
tanggal yang ganjil dari sepuluh hari itu. 


POP GE LAIN PL. 


Ag AA TOL, 
Go pn Olah ga ale, NY 0 
P 
An nga 3 » 21 Aksi LL 
net Hn op ae 


2305. Dan dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
Carilah lailatul gadar pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan 
Ramadlan. (HR Muslim). 


"ae 


TA Pen DN tan La 
GA pg Jay 


PPA 


GAY 


2306. Dan Bukhari, ia berkata: Pada tanggal ganjil dari sepuluh 
hari yang terakhir. 


Penjelasan: 

Perkataan Aisyah "bahwa Nabi saw. apabila sepuluh hari yang 
terakhir sudah masuk, maka ia menghidupkan malam. dan memba- 
ngunkan isteri-isterinya serta mengikat kainnya” itu, Syarih rahimahul- 
lah berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkannya bersemangat untuk 
terus-menerus mengerjakan giamil lail pada sepuluh hari terakhir dari 
bulan Ramadlan dan menghidupkannya dengan ibadah serta menjauhi 
isteri dan menyuruh keluarga memperbanyak amalan taat. 


Sabda Nabi saw. ”Siapa mencarinya maka carilah pada malam 27” 
itu, Syarih rahimahullah berkata: Segolongan ahli ilmu berpendapat 
bahwa lailatul gadar itu jatuh pada malam 27, dan pengarang Al 
Hilyah dari golongan Syafi'iyah menceritakan tentang ini dari sebagian 
besar ulama”, dan banyak sekali pendapat yang memperselisihkan 
masalah ini, tetapi yang lebih kuat adalah bahwa lailatul gadar itu 
jatuh pada malam ganjil dari sepuluh hari terakhir. Al Hafizh Ibnu 
Hajar Al Asgallani berpendapat, bahwa yang lebih diharapkan yaitu 
malam 27. Selesai dengan ringkas. 


Sabda Nabi saw. “Carilah pada waktu tinggal 9 hari dst.” itu, 
Imam Tirmidzi berkata di dalam kitab Jami'nya, diriwayatkan dari 


1356 


Nabi saw. tentang lailatul gadar, bahwa lailatul gadar itu jatuh pada 
malam 21, 23, 25, 27, 29 dan malam terakhir dari b»lan Ramadlan. 
Imam Syafi'i berkata: Inilah menurut saya. Wallahu a'lam - bahwa 
Nabi saw. menjawab persis apa yang ditanyakan itu, yaitu: Kami 
mencarinya pada malam ini? Maka jawabnya: Carilah pada malam itu! 
Riwayat yang paling kuat menurut saya tentang lailatul gadar itu ialah 
malam 21. Wallahu a'lam. 


1357 








CNC 


KITABUL MANASIK 


1. BAB: WAJIBNYA HAJJI DAN 'UMRAH SERTA PAHALANYA 


Ih gn LA AR LIN 2, 1 £ 


« Ge Al gay Ulama SEN ID UENYN 


LEG 22 Ay eri 2 01y PP 
HARI AAN KUTA KAT ANN PE 
Is ac, La nt  Y PP pa Pa 

Te ERI eSNAAA 


Ha 


s 2 Pa 2 PU 
3 GL, dota, KEREN EK EA "yo 


2307. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
kuwuvah di hadapan kami, ia bersabda: Wahai manusia, sesungguh- 
nya Allah mewajibkan hajji atas kamu sekalian, oleh karena itu ber- 
hajjilah”. Lalu ada seseorang bertanya: Apakah setiap tahun, ya 
Rasulullah? Lalu Nabi diam, sehingga orang itu bertanya tiga kali 
ya Nabi ina Peaana "Kalau aku menjawab 'ya' berarti wajib 

ajji setiap tahun), dan kamu tidak akan P3 
Muslim dan Nasai). PEN Pa 


“ Ini menunjukkan bahwa melaksanakan perintah itu tidak harus 
berulang. 


eN 


- 


53 
0 hoon ALIS NN ea. nanya f 


Haa TEKS AE 


|loco3, 


ja » bi 2 He 4 2g - to 3 .4 
(IS ET 0 JUS AN AE AN 
£ :3 “ SAN Pd 


“1358 





BI “113 it SS LI 


4 Pe APA I Lifa 
aejla papa aa « Lal 


£ 2 3 Ls RI ENYA 


Io 


. obac SN, APfot3 


2308. Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah saw. berkhut- 
bah di hadapan kami, ia bersabda: "Wahai manusia, diwajibkan atas 
kamu sekalian ibadah hajji”. Lalu Al-Agra” bin Habis berdiri, ia 
bertanya: Apakah pada setiap tahun, ya Rasulullah? Maka Nabi 
menjawab: "Kalau aku menjawabnya, tentu wajib (hajji setiap tahun). 
Dan kalau wajib (setiap tahun), tentu kamu tidak mengerjakannya. 
Dan (memang) kamu tidak mampuruntuk mengerjakannya. Hajji itu 
sekali (selama hidup), maka barangsiapa menambah berarti sebagai 
satu amalan sunnat”. (HR Ahmad, dan Nasai meriwayatkan semakna 
dengan itu). 


al pa MAL 


MEA PRIA KATA AKA Parka 
A.A ok (ya e— A9 & MATA, NYA 
CL GI KA Lara LS Go SN 1 NADA, 
SE JAR GEA 


4 si oa at 
ELANG ye Mora, aa 


2309. Dan dari Abu Ruzayn Al-'Ugaylie, sesungguhnya ia 
datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata: Sesungguhnya ayahku sudah 
tua berusia lanjut, tidak mampu pergi hajji, 'umrah, dan bepergian. 
Lalu Nabi saw. bersabda: ”Hajikanlah ayahmu dan 'umrahlah”. (HR 
Imam yang lima, dan Tirmidzi mengesahkannya). 


Aa eka Ae MRI NO RA DNAN ena 
JR AL MEA PG NY 
2 4901341 AP en Komo AL 2” Pol 
Vi « KENA , : 
Kania ASJUAN edema JB Tale apl 


Ag bai 


PMA Pb Plot 


1359 









2340. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Aku bertanya, ya 
Rasulullah, apakah perempuan itu wajib jihad? Nabi menjawab: "Ya, 
mereka wajib jihad yang tidak ada perang di dalamnya, yaitu hajji dan 
'umrah”. (HR Ahmad, dan Ibnu Majah: dan sanadnya shahih). 






C3 NSI0 Ih o1 Lan LoL 
Pd 


5 AL 


5 £ og OP, Att Pebaa KU Mah 
SE SEA SL ep Is JJ 
Paud “£ 5 - 











Pon De LX A0 Ye 2 at 
. - C1. .. - - NO AU an - 
CAN po" Maan Jan GA de 


2311. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. dita- 
nya: Amal apakah yang paling utama? Lalu Nabi menjawab: 
”Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”. Ia bertanya: Apa lagi? Nabi 
menjawab: "Jihad fie Sabielillah”. Ia ditanya: Apa lagi? Nabi menja- 
wab: ”Hajji yang mabrur”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


“ Ini merupakan alasan bagi orang yang berpendapat, bahwa hajji 
sunnat lebih utama daripada shadagah sunnat. 





La KITA 


P2 Ol und HA Aa otr 
oeleusleb. Jb ANA CE Ka NY 
9 





“ 
| Pe ea PE TU ea LA Ia Ye oz.h 
"US TA IS Page Dayat 


“ 
X Get AI 
sus) - 
2, Ng 7 
NN pe teLa SOL LoyatI ne pl NA 
. 4 ... .—... SA ning Ai AA Pala LA 
IN ap ia SS LINE AANG P3 NAN 
a pa Ld Pa 
ta (“3G AO £ 2031, PI 3, 
5 . - 


| Pee MA TA : Sa 3 
dan JB S1, esa 9 “Oliany perasa eyang P3 


o.. 2 NG 


4, IA v7 
H3 Ng ea In OT, ca 


1360 





9 -, CN Le 4 ea 2“) AIO 2 
KN IE ab Wat, KE SA SE Sa 
20 


Bo YA NS Pata CL 


7312. Dan dari "Umar bin Khatthab, ia berkata: Ketika kami 
duduk-duduk di tempat Rasulullah saw., (tiba-tiba) datang seorang 
laki-laki, lalu bertanya: Ya Muhammad, apa Islam itu? Nabi menja- 
wab: “Islam itu engkau mengakui tidak ada tuhan melainkan Allah, 
dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan 
shalat, membayar zakat, pergi hajji ke Baitullah, ber'umrah, mandi 
janabah, menyempurnakan wudlu', dah puasa Ramadlan”. Dan "Umar 
menyebutkan hadits itu selanjutnya. Nabi bersabda: "Dia adalah 
Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian”. (HR 
Daraguthnie, dan ia berkata: Ini sanad yang kuat, shahih. Dan Abu 
Bakar Al-Jauzagie meriwayatkan hadits tsb. di dalam Kitabnya ” Al- 
Mukhraj 'Alash Shahiehain”). 


IPA PA gn (z “la 4 


Bete AN LNG BA YP 


PAN A2 » 


SW 27 Pa (PON Po LOG Pen an . uut 
lela YA : Ielaalko) Adaa 


5 zg 
Moy obID Ketotya « LA 


N 


2313. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: ”Satu 'umrah ke 'umrah lain adalah penghapus (dosa-dosa) 
antara keduanya. Sedang hajji yang mabrur tiada balasan lain, melain- 
kan surga”. (HR Jama'ah, kecuali Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Wajibnya hajji itu sudah diketahui secara pasti 
dengan dasar nash Agama. Adapun 'umrah masih diperselisihkan: ada 
yang berpendapat sunnat, dan ada yang berpendapat wajib. 


1361 






































2. BAB: KEWAJIBAN HAJJI SEGERA DILAKSANAKAN 


NA PL LL AN “ 
PALA TN NON TA TA MN CIA NA 
S0 - CNN Ga EA PELAN 


Pa dn, "Kk ah. 
&X 


Pa 2 Pap 2. 
Plot, « don mb, Kena 


2314. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., ia bersabda: ”Bersege- 
ralah Tp melaksanakan hajji — yakni, hajji yang wajib —, sebab 
seorang di antara kamu tidak mengetahui halanga: n diha- 
dapi”. (HR Ahmad). Aa”, 


/ ya £ og Pd « o Pd 

Ta KT PERADI LAPAN PE-AGA KPS PE Je UNI 

g Punk luP Open arang NY 
Ju LOG AR Aa y »3j A1 » 
“se . Na “ SL “1 031 0 LAN Be 
AN Gaya Gro ab JB Je yg 
Le P3 Ly IL nb 12 3 1g 9 ta el 
« | . - 1 .. 2 | & Po 
do- yag Ae ang wil Yak 


/ 


SU tr 


Bejo, 


2315. Dan dari Sa'ied bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Fadll — 
atau.salah seorang di antara mereka dari yang lain — ia berkata: Rasu- 
lullah saw. bersabda: ”Barangsiapa hendak menunaikan hajji, maka 
Pan pat karena sesungguhnya seseorang itu (kadang-kadang) 
ertimpa sakit, tersesat jalan, dan menghadapi kebutuhan”. (HR 
Ahmad, dan Ibnu Majah). P Hg 


Dan nanti akan disebutkan sabda Nabi saw.: 


La 3 OL La yo. yet 0 Ipa 
“bor Aedes Jaaas as, "an NM 


- 


2316.(a). ”Barangsiapa retak (tulangnya) atau pincang, hendak- 
nya ia tahallul, tetapi wajib hajji tahun akan datang”. 


1362 


ae7 III AAL ANA I US AS NA 
TA KA BT SI Io B3 AAN 
- - 7 


D pegat 1 La, 8 Pot ££ OK SPAN OLI 
KN KAS MAN IN SAP 
dea kya sad Dak 
5 An J0 LS SJ ora" PLAN kn Pi 

dian MA ge, erie Mg | | . - S 

Kebasotar Teen AA PT MANTAN TA 

2316.(b). Dan dari Hasan, ia berkata: Umar bin Khaththab 
berkata: Sungguh aku pernah merencanakan untuk mengutus bebera- 
pa orang ke berbagai negara, untuk melihat setiap orang yang mampu 
tapi tidak pergi hajji, maka mereka akan dikenakan pajak, mereka 
bukan orang Islam”. (HR Sa'id, di dalam Sunannya). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Mushannif telah beristidlal dengan hadits-hadits 
yang tersebut dalam bab ini, bahwa ibadah hajji itu wajib segera 
dilaksanakan. Adapun segi dalalahnya sudah cukup jelas dari hadits- 
hadits tsb. Yang berpendapat demikian itu, jalah Imam Malik, Abu 
Hanifah, Ahmad, dan sebagian rekan-rekan Syafi'ie. Selesai dengan 


ringkas. 


BAB: MENGHAJJIKAN ORANG YANG LEMAH DAN ORANG 
YANG SUDAH MATI 


Heran NAAM KENLANW 
El Td ) PP AA yg 
- 12 


IG IS 0S ILK RL EN 
BN NY Ganda Sa oke) 
SY. .yp oo” X 5- 1", rasi 
3 « Al 2 Mani Molek 
Sedot dan pan JU.0 EKA ol 
z / £ 


27 


2317. Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan dari (gabi- 
lah) Khasy'am menyampaikan: Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku 
sudah mendapatkan kewajiban hajji, padahal ia sudah tua dan lanjut 


1363 























usia, tidak bisa duduk di punggung ontanya. Nabi menjawab: ”Hajji- 


kanlah dia”. (HR Jama'ah). 


Bong 0 ME IN AL GI LINE otot 
SANA NS cas 23 NY 
/ Pd 
SL ya LL Da aa “KI ro Ir IK 
Pe tan AH Salak ita LENGAN BI 
P4 KENA DS oa 
“ 


Jonp SA IOI LA AI Lai 0, ega 
(YG SI arena | AT Ld LN NK Za 
Bee Ta kasi PEN EN 
. et 1 Ph 0? / 

MA Sorga ag ea “W 

“33 AP Le mani Gabai J6 


2318. Dan dari 'Alie r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. dida- 
tangi seorang perempuan muda dari (gabilah) Khasy'am, lalu ia 
menyampaikan: Sesungguhnya ayahku sudah lanjut usia Tia telah 
pikun, padahal ia terkena kewajiban Allah menunaikan ibadah hajji 
tapi ia tidak sanggup melaksanakannya, maka apakah akan leci i 
baginya Hoa aku menunaikan untuknya? Lalu Rasulullah TA 
menjawab: ”Ya”. (HR irmidzi irmidzie 
ms! Sih AR ( Ahmad dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie 


Sa Pn ALI On eh pa 
Et TN Ep GA aga Tau KATA 
£ 


Da AE II IL £ £ At Ieog, 
SER INSaaI Gd adik 


GA 20 Oa TOR FP TU ind Ang P-, Ph 
IE Le ee SA JAS Ha say! 
DP en PN Ud Lp, At #31 - - . 
. » An 2 LA “3 . 
LINE PE Ie KI at oat yen 
- 2 Lp 5 
Pojaga RL OA BN 3 0 h Le 9073 11 
Pn . (4 - Par Fx Tah 
Ha Car " modb ea AO kerana 


Ola JLN AP to V 


"364 


2319. Dan dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: Ada seorang 
laki-laki dari (gabilah) Khasy'am datang kepada Rasulullah saw., lalu 
ia menyampaikan: Sesungguhnya ayahku masuk Islam setelah ia tua 
dan lanjut usia, tidak sanggup naik kendaraan, padahal hajji itu wajib 
atasnya. Bolehkah aku menghajikannya? Rasulullah saw. bertanya: 
Benar. Rasulullah saw. bersabda: Bagaimana pendapatmu kalau 
ayahmu menanggung hutang lalu engkau membayarnya, apakah itu 
memadai baginya? Ia menjawab: Ya. Ia bersabda: "Karena itu haji- 
kanlah dia”. (HR Ahmad. Dan Nasai meriwayatkan-sema'na dengan 


itu). 


/ 
Lo1I ya LO, CL 11712 Gan 


MEA Ie EP Lp AB 
ed 1 25 F9 tt ai & 4“ 01 are d 
PA LATEN AAA YAN KPA ALE AAA 


Pa 
£ lpse In RN Ne 
Loka IL taon € Arina AN LP 
Pd 


2320. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang perempuan dari 
(gabilah) Juhainah datang kepada Rasulullah saw., lalu ia bertanya: 
Sesungguhnya ibuku telah bernadzar hajji, tetapi ia tidak sempat 
melaksanakannya sehingga meninggal dunia, bolehkah saya menghaji- 
kannya? Ia menjawab: "Ya, hajjikanlah dia. Bagaimana pendapatmu, 
kalau ibumu menanggung hutang, apakah engkau yang membayar- 
nya? Karena itu bayarlah hak Allah, karena Allah lebih berhak 
dipenuhi hak-Nya”. (HR Bukhari, dan Nasai meriwayatkan semakna 


dengan itu). 


Ogoh La AG Ta ae Hendedah LA MUA MN 
Aa PARI Pe TN TANAN 5 PAPAN AYI 
p 2 Aa oo id LL ma PRE 


A3 Lc Katrad 


: at 
PLASA das 


- 
/ 


1365 














| 





2321. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad, dan Imam 
Bukhari meriwayatkan serupa dengan itu, dikatakan dalam hadits tsb.: 
Ada seorang laki-laki datang, lalu ia berkata: Sesungguhnya saudaraku 


perempuan bernadzar pergi hajji. 


“ Ini menunjukkan sahnya ahli waris maupun orang lain menghaji- 
kan orang yang sudah mati. Sekiranya si mayyit tidak menentukan 
apakah ia ahli warisnya atau bukan. Yang dipersamakannya dengan 
hutang. 


Gaye AIA Gk Kaara £16 


PAUL AMP UsASA (SI 
Gi . Pa 
Got MALE 

PIP? 


2322. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Seorang laki-laki datang 
kepada Nabi saw., bertanya: Sesungguhnya ayahku telah meninggal 
dunia, padahal ia berkewajiban hajji, bolehkah aku menghajikannya? 
Nabi saw. menjawab: Bagaimana pendapatmu, seandainya ayahmu 
meninggal dengan menanggung hutang, bolehkah engkau membayar- 
kan dia? Ia menjawab: “Ya”. Nabi bersabda: "Oleh karena itu, 
hajikanlah dia”. (HR Daraguthnie). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini, menunjukkan bahwa 
seorang anak boleh menghajikan orang tuanya bila ia tidak mampu 
menunaikannya. Segolongan ulama berpendapat, bahwa hal itu khusus 
bagi anak terhadap orang tuanya. 

Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Barie: Jelas itu adalah 
pendapat yang kaku. Tetapi mereka (para ulama) berselisih tentang 
Orang yang lemah tadi bila ia sudah sembuh. Jumhur berpendapat: I: 
tidak cukup. dengan dihajjikan orang lain itu, karena waktu itu di: 
sudah jelas tak perlu ditolong. | 


1366 


Sabda Nabi ”Apakah engkau yang membayarkannya” itu, 
menunjukkan bahwa orang yang mati padahal ia menanggung hajji, 
maka walinya harus mencarikan orang yang dapat menghajikannya, 
dengan pembiayaan dari harta si mayyit, sebagaimana ia harus 
membayarkan hutang-hutangnya. Para ulama sepakat, bahwa hutang 
seseorang itu harus dibayar dari hartanya si mayyit, demikian pula 
hal-hal yang disamakan dengan pembayaran hutang. Iran dapat 
dipersamakan dengan hajji semua hak yang tetap menjadi tanggungan- 
nya, Seperti: nadzar, kafarah, zakat, atau lain sebapainya. 


3. BAB: BEKAL DAN KENDARAAN 


GEA SAN LN BENYYY 
N Hawenna x Ea AN 15 Je Se al 
Seniator,, KANG » 


2323. Dari Anas r.a., dari Nabi saw. tentang firman Allah "MA- 
NISTATHAA'A ILAYHI SABIELA” (Barangsiapa yang mampu 
pergi ke sana). Anas berkata: Ditanya Rasulullah saw.: Ya Rasulullah, 
apa yang dimaksud ”sabiela” itu? Nabi menjawab: "Bekal dan 
kendaraan”. (HR Daraguthnie). 


Gr 


AAN nego SG PNY 
AI Ka N Pak ay d5 d KAA P 


2324. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
”Bekal dan kendaraan”, itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah 
”MANISTATHAA'A ILAYHI SABIELA”. (HR Ibnu Majah). 


1367 


Penjelasan: 

- Syarih berkata: Hadits tersebut dijadikan dalil oleh orang yang 
berpendapat bahwa maksud ” mampu” yang tersebut dalam Al-Our- 
an 1) adalah bekal dan kendaraan. Dan telah diriwayatkan dalam 
Kitab Al-Bahri dari kebanyakan ylama, bahwa bekal itu adalah syarat 
wajibnya hajji. Yaitu, bekal yang mencukupi dirinya dan keluarga 
yang menjadi tanggungannya sehingga ia pulang dari hajji. Ibnu 
Zubair, 'Atha”, 'Ikrimah, dan Malik berkata: Sesungguhnya yang 
dimaksud "mampu” itu hanyalah "sehat”. Imam Malik dan An- 
Naashir berpendapat, bahwa orang yang mampu berjalan, adalah 
wajib pergi'hajji, beralasan dengan firman Allah: "YA'TUUKA RI- 
JAALAN"” (Niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki). 
Padahal yang dimaksud oleh dalil tersebut, ialah adanya bekal dan 
kendaraan. Selesai dengan ringkas. 


Saya (peringkas) berkata: Menilai "7yampu” adalah berbeda-beda 
sesuai dengan perbedaan pribadi, situasi dan kondisinya. 


4. BAB: PERGI HAJJI DENGAN KAPAL LAUT 


KAA FAN NE RPAA AAN YAA: 


- Fs - 0 uio 
- RA 
NA OA OMDC AA $ KEL Be Be 
Sdn PA IA LSN, 


Lot LL LA NS 
PA EN ab le 
“ 


2325. Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Jangan engkau naik kapal laut kecuali pergi hajji, atau 
'umrah, atau perang di jalan Allah 'azza wa jalla. Karena sesungguh- 
nya di bawah laut itu (ada) api, dan di bawah api itu (ada) laut”. (HR 
Abu Daud, dan Sa'ied bin Manshur di dalam Sunan mereka). | 


Na “elo, .L3 Ara ES La. 
Via 2 SN GA Pam Sie SES ANSYEA £5 NV NA 
32 


Bo: 


Na 
- OA 0 LL 9, an L KA gp Lha ra 
ara Lan ANA SE WEAR 





Sa ANE KEK 
ut 4 S9 HAN an EP AAS SAP AA N 

La 230 ory it La. 
Latar KAM MA SO aki 
P4 “ st PAN 


2326. Dan dari Abu 'Imraan Al-Jaunie, ia berkata: Sebagian 
dari kalangan shahabat Nabi menceriterakan kepadaku: "Kami berpe- 
rang menuju Persi, lalu ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”Ba- 
rangsiapa bermalam di atas sebuah rumah yang tidak mempunyai 
pagar di sampingnya, lalu ia jatuh kemudian mati, maka ia bebas dari 
tanggungan. Dan barangsiapa naik kapal ketika (laut) sedang berge- 
lombang, lalu ia mati, maka bebaslih dia dari tanggungan”. (HR 
Ahmad). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Tidak mempunyai pagar di samping- 
nya” itu, maksudnya atap yang tidak berdinding. Dan riwayat Abu 
Daud menyatakan, "atap yang tidak ada batu-batu di tepinya”. Al- 

Khatthabie meriwayatkan, dengan lafal: Nate 25 Ka 
(tak bertepi). 

Hadits tersebut, menunjukkan tidak boleh tidur di atas atap 
(sutuh) yang tidak berdinding. Dan menunjukkan pula, tidak boleh 
naik kapal di saat laut sedang bergelombang. 

Syarih berkata: Hadits yang pertama menunjukkan tidak boleh 
naik, kapal bagi semua orang kecuali bagi orang yang pergi hajji, 
?'umrah, dan berperang. Tetapi hal ini bertentangan dengan hadits Abu 
Hurairah yang telah tersebut dalam permulaan Kitab ini. Yaitu Nabi 
saw. mendiamkan para nelayan yang mengatakan kepadanya: 

"Kami naik kapal, padahal air yang kami bawa sangat sedikit”. 

Thabranie meriwayatkan di dalam Al-Ausath, dari jalan Oatadah 
dari Al-Hasan, dari Samurah, ia berkata: 


012. yap Go 45 07,9 tart 
PI S0 Sm UN J Panel GP 


Artinya: "Pernah para shahabat Nabi pergi berdagang dengan naik 
kapal”. 


1369 








Kesimpulannya, bahwa naik kapal untuk menangkap ikan dan 
berdagang termasuk pengecualian dari keumuman hadits dalam bab 
ini, yang patut dijadikan alasan bagi dibolehkannya naik kapal laut. 


5. BAB: LARANGAN PEREMPUAN PERGI HAJJI 


TANPA MAHRAM 
PN Nda ae TO PA Li SEN 


2327. Dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya ia pernah mendengar 
Nabi saw. khuthbah, di mana ia bersabda: ”Jangan sekali-kali seorang 
laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan, melainkan si perem- 
puan itu bersama mahramnya, dan janganlah seorang perempuan 
bepergian, melainkan bersama mahramnya”. Lalu ada seorang laki- 
laki berdiri sambil berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya istriku 
keluar untuk pergi hajji padahal aku telah menentukan harus pergi 
berperang begini dan begitu. Maka sabda Nabi: ”Pergilah dan hajjilah 
bersama istrimu”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


0 9LAL AL God ae 0 
P2 4 


Tn to Lt ALA Kn IK 
Haul yaa op pg Sign YLSY OA SAY, 
c P4 - 7 
2328. Dan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. ber- 


sabda: "Janganlah seorang perempuan bepergian selama tiga (hari) 
melainkan bersama mahramnya”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


1370 


£ 


0 Cun 2 GPLK 0 1 a01 
KAN CN aa 3 NYA 


LN LI ON ta AN AA Na 
ja « 3 1 , -I "A IK ca 
Mala tp aa Aang lean, SAN layan 
2329. Dan dari Abu Sa'id, sesungguhnya Nabi saw. melarang 
perempuan bepergian selama dua hari atau dua malam, melainkan 
bersama suaminya atau bersama mahramnya. (HR Ahmad, Bukhari 


dan Muslim). 


RP Bapa AL PN, KAA 
Aan AC Aa aU 
3, aa ng 2 Pai ANJI 29 
y01K £ Ke Lena serah eh 


ep Lip . NE 
GA AA Kg SA Tel AN Spa 5 


Pd 


Nun daan La LIL ANA Ia 1 
BLS Dit alennp 2g 3 Laga, 2D), 
. 

2330. Dan dalam satu lafal (dikatakan), Rasulullah saw. bersab- 
da: "Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
tidak halal bepergian selama tiga hari lebih, melainkan bersama ayah- 
nya, suaminya, anak laki-lakinya, saudaranya atau mahramnya yang 
lain”. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan. Nasai). 


: 


KT kn en edot Pd Nate De AD Made Merta Sea " 
& Na | KL Bln NY 
PAI, 2 AAN Ir aa Mia 2 
en pena et ALAN IA 
— ia Lelgen SL DU IA pa Pama 


2331. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: 
"Tidak halal seorang perempuan bepergian sejauh perjalanan sehari- 
semalam, melainkan bersama mahramnya”. (HR Ahmad, Bukhari dan 


Muslim). 
4 In 2 pu al 
Tana tol, LA Sana 2019 S9 -NNNY 


1371 


























2332. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): "Sejauh berjalan 
sehari”. (HR Ahmad dan Muslim). 


Tea lotas- AS pama Nop 3 NY YY 


2333. Dan dalam satu riwayat (dikatakan pula): "Sejauh perja- 
lanan semalam”. (HR Ahmad dan Muslim). 


2 FA IMA DA gt 


SAS ALASAN yaaa SY, Al 9 YY VE 


LP Pd 
2 PA ola — 
2334. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): "Janganlah seorang 


perempuan bepergian sejauh perjalanan tiga hari, melainkan dengan 
mahramnya”. (HR Ahmad dan Muslim). 


20 53 


d en "GAS Bay ao NY YO 


2335. Dan dalam satu riwayat bagi Abu Daud (dikatakan) 
”sejauh perjalanan satu burud”. 1) 


Penjelasan: 
Syarih berkata: Perkataan "Janganlah seorang laki-laki bersendi- 
rian dengan seorang perempuan ... dst.” itu menunjukkan dilarang- 


nya berkhulwat (bersendirian dengan perempuan lain). Ini sudah 
menjadi ijma' ulama. 

Perkataan "Janganlah seorang perempuan bepergian melainkan 
dengan mahramnya” itu, Syarih berkata: Di sini kata ”bepergian” itu 
disebut dengan muthlag yang diikat (tagyid) dengan hadits-hadits 
berikutnya. Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Kebanyakan para 
'ulama mengamalkan yang muthlag itu, karena adanya perbedaan 
ukuran (dalam tagyid). An Nawawi berkata: Yang dimaksud dalam 


1) 1 burud — 12 mil 1 mil — 16.09 m. (Lihat Oamus al-Kautsar, Husen al Habsyi, 
pg- 22) 


1372 





pembatasan tersebui bukan zhahirnya, tetapi apa pun yang dinama- 
kan ”bepergian” adalah terlarang, kecuali bersama mahram. 


Syarih berkata: Tersebut dalam haditsnya Ibnu Abbas yang diri- 
wayatkan oleh Thabrani yang menunjukkan, bahwa anggapan haram 
(perempuan bepergian sendirian) itu sejauh perjalanan yang kurang 
dari satu burud, yang teksnya adalah sbb.: 


pas NN AIA Tee 


Artinya: Janganlah seorang perempuan bepergian sejauh tiga mil, 
kecuali bersama suami atau mahramnya. 


Inilah yang zhahir, yakni ukuran minimal yang harus diambil, 
karena yang lebih dari itu berarti lebih dilarang. 

Selanjutnya Syarih berkata: Oleh karena mahram adalah syarat 
(bagi perempuan yang hendak) pergi hajji, maka ulama-ulama ahlu! 
bait, Abu Hanifah, Nakha'i, Ishak dan Syafi'i dalam salah satu 
gaulnya berbeda pendapat antara mereka tentang pengertian syarat 
tersebut, apakah syarat ada” (menunaikannya) ataukah syarat wajib? 1) 


Ibnu Haraj berkata dalam Fat-hul Bari: Pembatasan ” mahram” 
menurut para ulama, yaitu orang yang haram dikawininya untuk 
selamanya dengan sebab yang mubah. 2 


Dan Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan 
tidak wajibnya pergi hajji bagi perempuan yang tanpa mahram. 
Selesai. 

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Seseorang wajib taat 
kepada ayah bundanya dalam hal yang tidak durhaka kepada Allah, 
sekalipun keduanya itu orang-orang yang fasig. Inilah zhahirnya 
perkataan Imam Ahmad. Ini sudah barang-tentu yang ada manfaat 
buat ayah bundanya itu, bukan yang menbahayakannya. Jika si anak 
merasa berat padahal tidak berbahaya baginya, maka dia pun wajib 
taat, tetapi jika tidak, tidak pula dia wajib taat. Abu Abdullah (Imam 
Ahmad) tidak membatasnya di sini karena gugurnya kewajiban taat itu 
bila ada bahaya. dan taat dalam kemaksiatan itu adalah haram: 


1) Syarat ada: syarat bagi sahnya suaturamalan. 
Syarat wajib: sama dengan wajib, yakni bila dilanggar perbuatannya itu tetap 
dipandang sah. (pen.) 
2) Suatu sebab yang membolehkan perkawinan seandainya 'antara laki-laki dan 
perempuan itu tidak ada hubungan mahram. (pen.) 


1373 











22. 


(Sl, Sal) MESIR 33 EU ELI 


”Tidk ada ketaatan dalam durhaka kepada Allah”. 


Dengan begitu, maka ayah bunda tidak bisa melarang anaknya 
untuk pergi hajji yang wajib 3) demi kepuasan pribadi mereka sendiri. 
Baik mereka berdua itu mengidzinkan ataupun tidak, si anak wajib 
pergi hajji. 

Dan begitu juga seorang suami tidak boleh melarang istrinya 
untuk menunaikan hajji yang wajib ini bersama mahramnya. Dan dia 
harus tetap menunaikan kewajiban itu sekalipun tidak mendapat idzin 
dari suaminya. Bahkan kebanyakan ulama mewajibkan suami untuk 
tetap memberikan nafakah istrinya selama hajji itu. Dan hajji itu wajib 
ditunaikan spontan, menurut kebanyakan ulama. Selesai. 


6. BAB: MENGHAJJIKAN ORANG LAIN, 
PADAHAL DIA SENDIRI BELUM HAJJI 


a 


BEI TAN IIS, Pe 
LA Yon AA TAN Gen eeE NYYA 


AL Gr AI IL na L1557 PL AK Loan ara 

NE. IAI Ibu Rapi jan SE Kapinye L 

Sr Maa 34 ne 3 
(Hem Cd ES, JET Il Elton » ea .. 


933 9 
MA gn sea pn ye 


2336. Dari Ibnu 'Abbas r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. pernah 
mendengar seorang laki-laki berkata begini: "LABBAIK 'AN 
SYUBRUMAH” (Aku ihram/hajji ini untuk Syubrumah), lalu, Nabi 
bertanya: Siapakah Syubrumah itu?” Ia menjawab: Saudaraku atau 
kerabatku. Lalu Nabi bertanya: "Sudahkah engkau sendiri menunai- 
kan hajji?” Ia menjawab: Belum. Maka Sabda Nabi: ”Kalau begitu 
hajjilah untuk dirimu sendiri, (lebih dahulu), kemudian hajjikanlah 
Syubrumah itu”. (HR Abu Daud). 


3) Hajji wajib, yaitu: Hajji yang pertama. (pen.). 


1374 


273 


AKu. Dp naa Bo ME) LAN NAN 
LI Pd 


— se BA Aye 


2337. Dan Ibnu Majah (meriwayatkan), dan Nabi saw. bersab- 
da: "Jadikanlah hajjimu ini untuk dirimu sendiri, kemudian hajjikan- 
lah Syubrumah”. 


4 29 ae G3 La g 3 2 Ie 
7 Kaya Keroka NA dy eaba3 M9 NYA 


2338. Dan Daraguthni (meriwayatkan) yang di situ Nabi saw. 
bersabda: ”Ini adalah untuk dirimu, dan hajjikanlah Syubrumah”. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Zhahirnya hadits ini menunjukkan, bahwa orang 
yang belum hajji tidak boleh menghajjikan orang lain, baik dia itu 
tergolong orang yang kuasa ataupun tidak kuasa, karena Nabi saw. 
tidak memberikan penjelasan tentang laki-laki yang didengarnya (niat) 
ihram untuk Syubrumah ini. Jadi omongannya itu berstatus umum. 


7. BAB: SAHNYA HAJJINYA ANAK KECIL DAN HAMBA 
SEKALIPUN MEREKA ITU TIDAK BERKEWAJIBAN 


P3 Laga Padi APN Ss 
Pa ary SG, “9 2», Ne Aga NYA 
PPn Le 


Kuasa Pa nara na Dika 
Mane PAPAN Maa ENG 


41 2 Pa Pr & 
Sh SANA PI, depe an Jet ii 


2 Dir ag 


1) Kami sendiri berpendirian, bahwa hajji itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, 
sesuai dengan zhahir ayat 10 s. An Najm. (Pen.) 


1375 





2339. Dari Ibnu 'Abbas r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. berjumpa 
dengan kafilah di Rauna', lalu ia bertanya: "Siapa kaum ini?” Mereka 
menjawab: Orang-orang Islam, sambil mereka juga menanya: Dan 
siapa engkau? Nabi menjawab: Rasulullah. Lalu ada seorang perem- 
puan mengangkat seorang anak, sambil bertanya kepada Rasulullah 
saw.: Sahkah hajjinya anak ini? Rasulullah saw. menjawab: Ya, dan 
engkau mendapat pahala”. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan 
Nasar). 


IPA PSA Pa F SEL 5 dag NYA 


app on So SUNGAI Plebs. Sampit 1, 


2340. Dan dari Saib bin Yazid, ia berkata: Ayahku membawaku 
hajji bersama Rasulullah saw. di waktu hajji wada”, padahal ketika itu 
aku baru berusia tujuh tahun. (HR Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi, dan 
Tirmidzi mengesahkannya). 


an ea Fa KA 1. Te pa“ 


Kaki Kor ea Degan ja NY 
Papa Pa PA NP “3. 
Penraetan. aa 0 Karaan EAPA GA 


2341. Dan dari Jabir r.a. ia berkata: Kami, bersama orang-orang 
perempuan dan anak-anak pergi hajji bersama Rasulullah saw., lalu 
kami bertalbiyah (niat ihram) untuk anak-anak, dan kami pun melem- 
par (jarcrah) untuk mereka. (HR Ahmad dan Ibnu Majah). 


Pd 1 PA gg “3 o KE » PE Pa 
Ahn Oa ES NYA 
Ae RU AG nana (da “ 


CE KDI AN AS Wala! ata 
ponatnn Kate L ya1 017 PA 5 “331 227 37 
Sang! Ijo Ane Sal cslab ala er A 
JA ISBN aa ANN AN hang POS — 


1376 


2342. Dan dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, dari Nabi 
saw. bersabda: ”Siapa pun anak yang dibawa hajji oleh keluarganya 
lalu ia mati, maka hajjinya itu mencukupinya. Kemudian jika ia masih 
hidup (sesudah dewasa) maka dia wajib hajji (lagi), dan siapa pun 
hamba laki-laki yang dibawa hajji oleh keluarganya (tuannya), lalu ia 
mati, maka hajjinya itu cukup baginya. Kemudian jika dia dimerdeka- 
kan, maka dia wajib hajji”. (HR Ahmad bin Hanbal dalam riwayat 
anaknya, Abdullah, secara musral). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini dijadikan dalil oleh 
orang yang berpendirian, bahwa hajjinya anak kecil itu tetap sah. Ibnu 
Bath-thal berkata: Imam-imam ahli fatwa telah sepakat atas gugurnya 
kewajiban (hajji) dari anak kecil hingga sampai umur (baligh). Tetapi 
apabila ia pergi hajji, maka hajjinya itu jatuh sunnat. Begitulah 
menurut pendapat jumhur. Sedang Abu Hanifah berkata: Ihramnya 
tidak sah, dan dia tidak harus menjauhi semua larangan dalam ihram. 
Tetapi dia hajji itu sekedar sebagai latihan. Selesai. 


Ibnul Muflih berkata dalam Al Furu': Pendirian Abu Hanifah 
dkk. bahwa ihramnya anak kecil itu tetap sah, tetapi dia tidak diharus- 
kan. Karena tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kafarat. Dia pun 
boleh menarik kembali dari ihramnya itu dan menjuhi wangi-wangian 
sekedar sunnat. Dan Ibnu Hubairah menyebutkan dari sebagian 
Ulama Hanafiyah: Bahwa inilah yang dimaksud cleh perkataan Abu 
Hanifah tersebut, bukan berarti si anak kecil itu tidak mendapatkan 
pahala hajji. Perkataan ini dimaksudkan, bahwa ihramnya anak kecil 
itu tetap sah, tetapi ketentuan dalam ihram itu tidak menjadi 
keharusan baginya, namun dia tetap akan mendapat pahala jika ihram/ 
hajjinya itu ditunaikan dengan betul, karena-si-anak kecil tersebut 
tidak termasuk golongan yang dikenakan suatu kewajiban (taklif), 
tetapi tidak ada kewajibannya itu tidak menjadi alasan yang benar 
(tentang tidak sahnya hajjinya anak kecil itu). Selesai. 


1377 








OPD TAN 
PDA ATT Ah. 
- . 
sala peternak 9 

BAB-BAB MIOAT, SIFAT DAN HUKUM IHRAM 
1. BAB: MIOAT MAKANI DAN BOLEH MENDAHULUINYA 
Pa 7 Mr LIA LA 0. 
KMI KL PLANJA 


2 94 Do 3pe 
meta Ad G uk Ona akan 
Ps 


1233 G5 bad Aa PL NU » 
JAN HAN Ad ARISAN yA ya 
P 2 3 Dr Pe AalA 
PEP aa AO ANN LE MAN PARA 
3 AL ala be» Je z buaya: A5 LP 


4 


#7 
IL 11 303 ep A13 "Lt Tanba atk Un 1 92 
end ya Lb pot okogaty: ce 


anon LI La AA LNG 

2343. ' Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Rasulullah saw. menen- 
tukan migat bagi penduduk Madinah yaitu Dzil Hulaifah, bagi pendu- 
duk Syam, Al Juhfah, bagi penduduk Nejd, Oarnul Manazil dan bagi 
penduduk Yaman, Yalamlam. Ia pun bersabda: "Semuanya adalah 
untuk semuanya, dan bagi orang yang datang padanya yang bukan dari 
penduduk migat itu, bagi orang yang hendak menunaikan hajji dan 
'umrah, dan barangsiapa yang berada di bawah migat-migat itu maka 
tempat memulai ihramnya ialah dari rumahnya, sampai pun penduduk 
Mekkah adalah (memulai) ihram dari Mekkah juga”. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


AA Fe MUKA ON 


Luh 


39 11 yaah 30 PN GIS AD IL LI 


HAN Ya KL ENYA go JAN 


1378 


Io ant NS par ot 0031 Or 


ta 2 c 1 5 NA, 2 
SAJA Hen Jaa Iyan penata S3, ENI 
26 7 PLS 


IL Lg an Nest 58 
MRI 5 Gg en BPI patang AA ya 


2344.A. Dan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Penduduk Madinah (memulai) ihram dari Dzil Hulaifah, 
penduduk Syam (memulai) ihram dari Juhfah, penduduk Nejd 
(memulai) ihram dari Oarnul Manazil”. Ibnu 'Umar berkata: Dan 
dituturkan kepadaku — sedang aku sendiri tidak mendengarnya — bah- 
wa Rasulullah saw. (juga) bersabda: "Dan penduduk Yaman (memu- 
lai) ihram dari Yalamlam”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 

Imam Ahmad menambahnya dalam satu riwayat: 
Manusia menyamakan Dzatu 'irgin dengan Oarnul Manazil. 


L TAI PN SN AKA DI 2 ur 

SAS Anal Jia SA Ie met yR9 (AYY LA 
PIL 1 Car 12225 1, 2 PA DAN II el Tanda 
103 KJA Sea Jo AA al ba UI 


TP po LAI PIP dd .... 


2 dalan - ALA A3 Tete EN Na 2 Po 3G 

Pa AAA NITA EA er 
ag aa 

3 2 LIA GS 51 LA 2 1 

— SN or KAN Kat abal 


2345.B. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Ketika dua kota ini 
ditaklukkan, orang-orang pada datang kepada 'Umar bin Khath-thab 
mengatakan: Ya amiral mu'minin! Sesungguhnya Rasulullah saw. telah 
menentukan Oarnul Manazil untuk penduduk Nejd, padahal dia itu 
menyimpang dari jalan kami, dan kami bila berkehendak untuk datang 
ke Oamul Manazil itu sungguh sangat payah. Lalu Umar berkata: 
Lihatlah jajarannya itu dari jalanmu. Ibnu Umar berkata: Kemudian 
Umar menetapkan Dzatu 'Irgin untuk mereka. (HR Bukhari). 


Gr TAN AA 5 ta Ph CIA et gi IP Ir 
Kanggo Wrote ls ANN Vito 
5 2 30 


$0, , en tata Ca Ea 
“it ibanh poto Ho glalya 2, 


1379 





AN Pa MEN 











2345. Dan diriwayatkan dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi 
saw. menetapkan migat Dzatu 'Irgin untuk penduduk 'Irag. (HR Abu 
Daud dan Nasai). 


4 . 
AA PP PA 231 yyn € Lb. pt Ka a77 
v U3 Jal gek aa aa aloe NY 

7 
a33 2 33 


. 5 Mada ud P3 3 P- th 2G 1 4 5 
S3 ANA Ye» IWAN Ama Tang 


2e Da 97 
RAL an SL Ea Ep NYA UN OK 
Hg M5 Ya Sa MN lala Hal 


eta 2g mt RI par 10 


Pad 1 
degan UAN Yeo s3 sa aya 
AP na Pb YP eh, ane tu 


2346. Dan dari Ibnu Zuber, sesungguhnya ia pernah mendengar 
Jabir r.a. ditanya tentang tempat memulai ihram, maka ia menjawab: 
Aku mendengar — yang saya duga ia memarfu'kannya kepada Nabi 
saw. bahwa ia bersabda: ”"Tempat memulai ihram bagi penduduk 
Madinah ialah dari Dzil Hulaifah, dan jalan lain ialah Juhfah, dan 
tempat memulai ihram bagi penduduk Irak ialah Dzatu Irgin, dan 
tempat memulai ihram bagi penduduk Nejd ialah Oarnul Manazil, dan 
tempat memulai ihram bagi penduduk Yaman ialah Yalamlam.” (HR 
Muslim, dan begitu juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan tidak 
ragu-ragu lagi memarfu'kannya kepada Nabi saw.) 


CB er rnpi ORA RAT ITN ye tt 
£ Pra 


DENGAN Aas AI Span ya 0.9 —Y YAN 


- 


- 


LL al UP 933 2 Ope? » £ ie. | 2 
AS ENG EN SNGKA SI 
Ta datar Ale LAN AA eta NA A dah Tana ett 


1380 : 





2347. Dan dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi saw. pemah 
'umrah empat kali di bulan Dzul Oa'dah, kecuali 'umrah bersama 
hajjinya. Ia 'umrah dari Hudaibiyah (antara Mekkah dan Jidah), dan 
begitu juga pada tahun berikutnya. Dan ia pun pernah ihram dari 
Ji'ranah ketika ia selesai membagi ghanimah peperangan Hunain, dan 
'umrahnya itu bersama hajjinya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Pa Set Da ob AI De ea 113 Lt, 


AAN Ia loan dpr TEE AN GAS YEN 


LN AA Kena GAN en Kat 
NE GUE ANA 


3 NO, au 2p3, 29 13 223 Ag 221 ee, 
Lala 2 Gb ewadbua PA Ly, 1 
« 5 etika ben 3 an ab pp 


CL ne yr N IR pat 


PA - ra bea Te 
Lha belaai9 BA SM 


ma MULIA IE JAS 1 NA On ye 

LIL Jl dpr al ind gag Alay ACaN Lot 5, 
Pat ja, ( 

GL 


TJ deg 
PPA ad 23 2 ba d 273 
Pap ANU FAN An bei 


2348. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
turun di Mahashshab (tempat di Mina dekatjamrah), lalu ia memang- 
gil A. Rahman bin Abu Bakar, dan bersabda: ”Keluarlah dengan 
saudaramu ini (Aisyah) dari tanah haram lalu ihramlah untuk 'umrah, 
kemudian thawaflah di Baitullah, saya akan menunggu persis di sini”. 
Aisyah berkata: Lalu kami pun keluar, kemudian ihram, kemudian 
thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwa. Kemudian 
kami datang ke tempat Rasulullah saw. sedang waktu itu ia berada di 
tempatnya di tengah malam. Lalu ia bertanya: "Apakah sudah 
selesai?” Aku menjawab: ya, sudah. Lalu ia memberitahukan kepada 
para sahabatnya untuk berangkat, lalu ia keluar, kemudian melewati 
Baitullah, lalu thawaf (wada”) di situ sebelum shalat shubuh, kemudian 
keluar menuju Madinah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


2s? aon. “GG ay 33 2 
“ L 2 2 . “ia 2 . - 8 . 
2 | Pe s6 (aa Aa FB JA», 


« 
Pd 


& 1381 


Owh 




















ra PL bot 


BANI LA UN AA SA) NYA 


BSA 5 on Io NG Tete IL 
(aras aa) jt 1 A23 yan San YAA ya Ya Have lg2 


A4 - . . . 5 8 bed 
Ap 02233 3S bnr oa bari Pola nnted 3 Ha 
: Pi 


2349. Dan dari Ummu Salamah r.a. ia berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa ihram dari Masji- 
dil Agsha untuk 'umrah maupun untuk hajji, maka akan diampuni 
dosa-dosanya yang telah 'alu”. (HR Ahmad dan Abu Daud yang sama 
dengan itu, sedang Ibnu Majah meriwayatkan pula dan menyebutnya 
di situ ”“umrh”, tanpa menyebut) hajji . 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Perkataan ”dan bagi orang yang datang dari pada- 
nya” itu, maksudnya dari migat-migat tersebut, padahal dia bukan 
penduduk negeri tersebut. Misalnya seorang penduduk Syam bermak- 
sud akan hajji, tetapi ia masuk Madinah (dahulu), maka (waktu itu) 
migatnya ialah Dzil Hulaifah karena dia melalui tempat tersebut. Dia 
tidak perlu menangguhkan hingga sampai di Juhfah sebagai migat 
aslinya. Jika sampai ia menangguhkannya, maka berarti dia berdosa 
dan harus membayar dam. Begitulah menurut Jumhur. 


Perkataan ”Siapa yang di bawah itu maka tempat memulai ihram- 


nya ialah dari keluarganya” itu, maksudnya: migatnya ialah dari . 


tempat keluarganya tersebut. Dalam satu riwayat Bukhari dikatakan: 
ALI on — 03 21? 
Ulas Ie WS 990 OP yss 


Artinya: Siapa yang di bawah itu 1), maka (ihramlah) dari mana 

saja ia keluar. 

Yakni: dari mana saja ihram itu diniatkan apabila ia hendak kelu- 
ar dari tempatnya itu menuju Mekkah. Termasuk di sini orang yang 
bepergian dengan tidak niat ibadah (hajjifumrah) lalu ia melintasi 
migat-migat tersebut, kemudian di situ dia baru timbul hasrat untuk 
hajj/umrah, maka ia harus ihram dari mana hasrat itu timbul, tidak 
harus kembali ke migatnya. Syarih berkata: Maksud perkataan ”mere- 


1) Maksudnya: di antara migat dan Makkah. (Pen.) 


1382 


'ka ihram dari padanya” itu, ialah dari Mekkah, dan tidak harus keluar 


ke migat untuk ihram dari situ. Ini berlaku dalam ibadah hajji. Ada- 


- pun dalam ibadah 'umrah, maka dia harus keluar ke tempat halal yang 


terdekat, sebagaimana akan dituturkan nanti. 2). Al-Muhibb Ath 
Thabari berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang menjadikan 
Mekkah itu sebagai migat buat 'umrah. Tetapi dalam soal hajji giran 
masih diperselisihkan. Menurut Jumhur: Bahwa hukumnya sama 
dengan hajji, yaitu harus ihram dari Mekkah. 


Perkataan "Nabi menetapkan migat bagi penduduk Irag, Dzatu 
'irgin” itu, Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Hadits ini dengan 
sejumlah sanadnya adalah menjadi kuat. Syarih berkata: Tetapi ada 
hadits yang bertentangan dengan hadits:hadits di bab ini. Di antaranya 
ialah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas: 
Sesungguhnya Nabi saw. menentukan migat bagi ahli masyrig yaitu Al 
Agig. Namun antara hadits ini dengan hadits-hadits sebelumnya dapat 
dikompromikan dengan berbagai jalan: 

Pertama: Dzatu Irgin itu adalah migat wajib, sedang Al Agig adalah 
migat sunnat, karena dia ini lebih jauh dari Dzatu Irgin. 

Kedua : Al Agig adalah migatnya sebagian penduduk Irag, yaitu 
penduduk Madain, sedang yang lain (Dzatu Irgin) adalah 
migatnya penduduk Basrah. 

Ketiga : Dzatu Irgin itu dulunya adalah Al Agig yang sekarang ini, 
kemudian diubah dan didekatkan ke Mekkah. Jadi Dzatu 
Irgin dan Al Agig itu sama saja. 

Perkataan ”lihatlah jajarannya” itu, maksudnya: jadikanlah tanah 
yang segaris lingkar (seradius) dengan migat yang kamu laluinya itu 
sebagai migat. Kelihatannya Umar menetapkan Dzatu Irgin untuk 
mereka itu dengan jalan ijtihad. Karena itu Mushannif berkata: Nash 
yang menetapkan Dzatu Irgin sebagai migaf itu tidak sekuat yang lain. 
Kalau betul nash itu demikian, maka ijtihadnya ' Umar itu sudah benar, 
tidak bid'ah, sebab ' Umar sudah sesuai dengan kebenaran. 

Perkataan ”dari Masjidil Agsha” itu menunjukkan, boleh mend- 
dahului ihram dari migat. 


2) Yaitu: Tan'im atau Jiranah. (Pen., 


1383 





2. BAB: MASUK MEKAH TANPA IHRAM 
KARENA ADA UDZUR 


LL, .. 
aA Aa ee BEI UNP 


: GS, Lt 
PON RI AA Gb Pleno YO" 
LP er 


TO, Pa Dati Toni 
— sh AT EZ : AA slgus Na 


2350. Dari Jabir r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah masuk 
(Mekah) pad hari fathu Mekah, sedang ia memakai sorban hitam, 
tanpa ihram. (HR Muslim dan Nasai). 


LA F Ae et (Ga “. 7 


“ . ta “ 8 Bang" 
SK “Ar AN gan ut ae Ig Hlayeo YON 


« 
.. ee 


CS Yuta 2ag nan Ae Ta yen 
(As 2 ailanaT Oey. £ (AAS AA 


pa Lan Sa 
ANK TIM ESA Me badai Ket ad Makara -.. 
Ta KS EN IR YSS 
2. si , OI IS Li . 
CABAI SA. UAN 
li, Plora, 


2351. Dan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Anas r.a. sesung- 
guhnya Nabi saw. pernah masuk Mekah pada tahun penaklukan 
Mekah, sedang di kepalanya ada sorban. Kemudian tatkala dilepas, 
ada seorang yang berkata: Ibnu Khathal sekarang sedang bergantung 
di kelambu Ka'bah. Maka Nabi bersabda: "Bunuh dia”. Malik 
berkata: Waktu itu Rasulullah saw. tidak ihram. (HR Ahmad dan 
Bukhari). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "sorban hitam” itu, menunjukkan 
boleh memakai pakaian hitam, sekalipun yang lebih afdlal adalah 
warna putih. Ia pun berkata: Tentang bolehnya melalui Mekah tanpa 
ihram bagi yang tidak berudzur ini masih diperselisihkan. Menurut 
Jumhur: tidak boleh. Mereka juga berkata: tidak boleh masuk Mekah 
melainkan dengan ihram, tanpa dibedakan apakah dia itu karena 


1384 


hendak hajji/'umrah ataupun tidak. Siapa yang berbuat begitu adalah 
berdosa dan harus membayar dam. 

Dinwayatkan dari Ibnu 'Umar dan An Nashir yang juga merupa- 
kan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i yang terakhir dan salah 
satu dari pendapatnya Abul Abbas, bahwa ihram itu tidak wajib, 
kecuali orang yang masuk Mekah itu karena hendak hajjif'umrah, 
bukan semata-mata hendak masuk. Selanjutnya Syarih berkata: Kaum 
muslimin di masa Nabi saw. keluar masuk Mekah untuk urusan 
mereka masing-masing, sedang tidak ada satu pun riwayat yang 
menerangkan, bahwa Nabi saw. menyuruh seseorang di antara mereka 
itu untuk ihram, misalnya kisahnya Al Hajjaj bin 'Alath. Begitu juga 
kisahnya Abi Oatadah tatkala ia menyembelih himar liar yang masuk 
migat, sedang waktu itu Abu Oatadah dalam keadaan halal (tidak 
ihram). Ia pun pernah diutus (Nabi) untuk suatu tujuan sebelum 
menunaikan hajji, lalu ia melalui migat, tanpa niat hajji dan 'umrah, 
dan hal itu pun didiamkan oleh Nabi saw. 


3. BAB BULAN-BULAN HAJJI DAN MAKRUHNYA 
IHRAM HAJJI SEBELUMNYA 


0 P3 A51 3 


Sg Pe 
” 3 - Ta P . :| - 
PAN AN JUL gone 


2352. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Termasuk sunnah, tidak 
ihram-hajji melainkan di bulan-bulan hajji. (HR Bukhari). 


PL IA Diol OPINI ALI 2 1341 
sa 3g EL Maa pl oye ala -N YOY 
an rana 


” 7 
-- | . - 
AE Gagas 


2353. Dan bagi Bukhari juga, dari Ibnu Umar, ia berkata: Bu- 
lan-bulan hajji itu ialah: Syawwal, Dzul Oa'dah, dan 10 Dzil Hijjah. 


1385 











.1 292 2 1 07 


- 73 Pa 
oo Ponlyr al en ala llo-Y YON YOO 3 Yot 


P3 Le 200 dna 1 


5 SPM aa Ex 
AA SOP YA Ye 


2354, 2355, 2356. Dan bagi Daraguthi, seperti itu juga, dari Ibnu 


Mas'ud, dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Zuber r.a. 


z ta RA AT Ah LUNA U I 


yo pia AA Sya DNS G0 —Y Yov 


P3 be 
BALADA 2 Le IIL AN Oo ap De Tebet PLN 
m0 PL ar Na Ya apa NI» 
jasa Lal Ye! CK PIL 


” 
P3 Rn) 


3 "BAIT Kun CA 3 17 
HW app aitem obesadh 


2357. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku 
pernah diutus Abu Bakar di kalangan orang yang (tukang) mengu- 
mumkan pada hari Nahr di Mina: Bahwa sesudah tahun ini orang 
musyrik tidak lagi boleh menunaikan hajji dan tidak boleh thawaf di 
Ka'bah dengan telanjang bulat, dan hajji akbar itu ialah hari nahr. 
(HR Bukhari). 


Pa MA ALA Pe et Pd 2 ye 
Ho R2 A3 EN Wi seLyloyg YON 
£ 3 bat | ”y 


Le Para 3 a Ty 3, Pen La 3 
| 1 . LN OKA pop 
Las JB: Pills Ie 2 bp 92 € Le Jia ant 


. Lp 
251 


3. 


, ap 
mas Ae LI SA LAN ON eh ALI » 


2358. Dan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. berdiri di 
hari Nahr antara jamrah-jamrah — pada waktu hajji yang ia menunai- 
kan hajji - lalu ia bertanya: ”Hari apakah ini?” Para shahabat 
menjawab: Hari Nahr. Ia kemudian bersabda: ”Ini adalah hari hajji 
akbar”. (HR Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah). 


1386 


Penjelasan: | 

Syarih berkata: Perkataan ”Hajji akbar yaitu hari nahr” itu, 
dinamakannya demikian, karena sempurnanya amalan-amalan hajji itu 
ialah pada hari tersebut. Atau memberi isyarat dengan ” Akbar” 
(besar), itu karena ada yang ”Ashghar” (kecil), yaitu: "umrah. 

Riwayat-riwayat (atsar) ini dijadikan dalil oleh Mushannif akan 
makruhnya ihram hajji sebelum bulan-bulan hajji. Yang seperti itu 
diriwayatkan juga dari Utsman. 


(4) BAB: BOLEH UMRAH DI SEMUA TAHUN 


Gb Ya 


Boga Oa 


On rd | OA RU UK 

yee lage Blang LE -NNOA 
po NPL 3 D3 tar 

ni SA Li Motu dm Jamuan 2 otr JB 


2359. Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw., ia bersabda: "Umrah 
di bulan Ramadlan itu sama dengan hajji”. (HR Jama'ah, kecuali 
Tirmidzi). 


3 29 Ia IS 
JA GNES yA 


2360. Tetapi hadits ini bagi Tirmidzi diriwayatkan dari Ummu 
Ma'gil. 


Pata A P4 4 Ae 2. 
SHEN AELN s3 BEAN AYU 


rd 


APA SIN bag AAN AN 


2361. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah 
'umrah empat kali, satu di antaranya ialah di bulan Rajab. (HR Tir- 


midzi dan disahkannya). 


123 113 d3 Parah 2 ON ea NP RLAe AO Cetak 
AJE ENGEN NN gp ANE 0 -NYNY 


. 
-. 


1387 


Lp GI “1 3 


$ £ 
1 “at daa .. -5 £ ..2. 
II Dah 
sll 9 KAT ENI 


2362. Dan dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah 'um- 
rah dua kali: sekali 'umrah di bulan Dzul Oa'dah dan sekali 'umrah di 
bulan Syawwal. (HR Abu Daud). 


Dag nata ae3 2IBI Dapat, 


MN Pa LT, — 


2363. Dan dari Ali r.a. ia berkata: Tiap bulan itu ada ” 
(HR Syafi'i). Pp itu ada 'umrah. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "umrah sama dengan hajji” itu 
menunjukkan bahwa pahala 'umrah di bulan Ramadlan itu sama 
dengan hajji. Ia juga berkata: Hadits-hadits dalam bab ini dan yang 
semakna dengan itu menunjukkan dianjurkannya 'umrah di bulan 
hajji. Begitulah pendapat jumhur. 


5. BAB: DIANJURKAN MANDI, MEMAKAI WANGI-WANGIAN 
DAN MENANGGALKAN PAKAIAN BERJAHIT DLL. BAGI 
ORANG YANG HENDAK IHRAM 


Pa en ee Pa 


Na Sa AD pr wa Be 3 
0 Eu CD ay 


Layar LP, en? at 1 2 » 
ENY KA TN 2G IL safa La 
Se Ae AL ata Ag ai Aa) 


Wi 5 3 2.3 an 
AA Pot ea Ol 
F3 


2364. Dari Ibnu Abbas r.a. yang ia memarfu'kan hadits itu 
kepada Nabi saw.: "Sesungguhnya perempuan-perempuan yang se- 
dang nifas dan haidl hendaknya mandi dan ihram, kemudian menu- 
naikan seluruh manasik (amalan hajji), kecuali thawaf di Ka'bah.” 
(HR Abu Daud dan Tirmid:i). 


1388 





Sy on 13 Lt UNO | Lg TT 
PENS GEA Gn Ale NY 
balikan Pi Pe 


3 Aa EP C2 2 MA YA 
“ad 
MA Arab Aa Haes dung Ae 
2365. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Aku pernah memberi 
wangi-wangian kepada Nabi saw. ketika (hendak) ihram dengan 
minyak yang paling harum yang saya dapati. (HR Bukhari dan Mus- 
lm). 


Ph Eco He P3 Io Date Ta Pe NP ae 22 
Vega Aa LIS Pala B9 -NY MN 
“ Pa rpp . 
PLN I eny Tega PIN P1 NYA IA 
en h..9133 - NA - 
ole Na AA va Moe EF -AL 


2366. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Adalah Nabi saw. 
apabila hendak ihram, ia memakai wangi-wangian dengan minyak 
yang paling harum yang ia dapati. Kemudian saya lihat kilatan minyak 
yang di kepalanya dan jenggotnya, sesudah memakainya itu. (HR 
Bukhari dan Muslim). 


ag Tn (BTN A3 1 
A7 aU & 2 2... & 8 
SIG KAGAN 
gp ana 10 LM LL 2 PL: ai 
2 dada“ € s5 Kla KN AN, $3 ls 
ono LO selang Fay DLS @aepgal ai 
2A0L 3 L PI AA 13 
Oma en Ia Fan Ceada2d 11 
sa OA Jaw , Ha 
2367. Dan dari Ibnu Umat r.a. — dalam haditsnya dari Nabi saw. 
- Nabi bersabda: Hendaknya salah seorang di antara kamu ihram 
dengan kain panjang, selendang dan sandal.” Kemudian jika ia tidak 
mendapatkan sandal, maka pakailah kasut, dan potonglah sampai di 
bawah mata kaki”. (HR Ahmad). 


Pap 3 Hy BN LA 163 2 te 
MIE ok 23 PS MS Age NY 
Pe 


1389 






































YP 42 Be ga ya 


1 Maa SDA AK 
ie pkl 2 INA Ta ga Setallate Sp 


2368. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Baida' kamu adalah ini 
yang kamu berdusta atas nama Rasulullah saw. itu. Rasulullah saw. 
tidak ihram melainkan dari dalam Masjid - yakni: Masjid Dzil Hulai- 
fah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Pane La Pane aa RENDA 

. AR “Je 2. 
TES SETAN AU 
—olePi — 


2369. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi tidak ihram mela- 
inkan dari bawah pohon, yaitu ketika ontanya itu berdiri di situ. (HR 
LE “Sari dan Muslim). 


“23 Sh An Papa K3 AAA » 
MERE DI YEGLAN SS gi TOTAL GEA, NN: 


C2 @/Ie 1132 Pn Pt La 2 AL In A4 Tn 
) 
Kadar AMAN pdomma ra gebA Ra Galyan 


2 TOOL 33A 2512 LL GA 
| Gen “ 1 . 3 2 
2S. He en 

BL aa Diy ye NU 512 


Jd ya Ae DAA, 


2370. Dan bagi Bukhari: Sesungguhnya Ibnu 'Umar apabila 
hendak keluar menuju Mekah, ia memakai minyak yang tidak berbau 
harum, kemudian ia datang ke Masjid Dzil Hulaifah lalu shalat, 
kemudian naik (kendaraan), maka apabila kendaraannya itu siap dan 
berdiri, is memulai ihram, kemudian berkata: Begitulah aku melihat 


Rasulullah saw. berbuat. 


1390 





Bh ga TP PE Tedi Muda UDea 


3 8 lay 
3? 2 Aa SANG : lu OL9-NYV 
rn — TE Sa S6 Alat K 


Apel. GAN Ie da canda 


2371. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. shalat Zhuhur, 
kemudian naik kendaraannya. Kemudian tatkala sudah naik di atas 
gunung Baida', ia (mulai) ihram. (HR Abu Daud). 


» 101733 un Pa Pad ta papo 
LoL S3 Gaga Io JIN Plato NNVY 


Aan Ma yaa pe dudi 


—- GG S2 MA ba la Ma 


2372. Dan dari Jabir, sesungguhnya ihramnya Rasulullah saw. 
yaitu dari Dzil Hulaifah, ketika kendaraannya itu sudah siap (berang- 
kat). (HR Bukhari: dan ia berkata: Hadits ini diriwayatkan dari jalan 
Anas dan Ibnu Abbas r.a.). 


Bere NE EA AG NY 
as . SI RAMpdp ya F4 
2 Bh di “U3) GKI 8 


yen an "3 pera saniran Ly o 
dst mata pan BEN SNAI 
Ja nee: es sana | Ben ga 


N 
N 
N 
5 
N 
"4 
N 
N 


Hana : Kera estate ajayan 6 

















An EN ea. SIP KE) 


PE SAPU ena ar IA 


SAN ea dB Ie Ja leh: 
KAU, G dat Tana Not 
NI SET Tio Bo 2 KA GS 


2 204 . Wara oto N 
As S3 Ly Ole Jala. LS, 8 “LAN Pra 
Aap, Prota, z. Pra ir 9 Ta EA Aa yag SAY 


2373. Dan dari Sa'ied bin Jubair, ia berkata: Aku berkata 
kepada Ibnu Abbas: Sungguh aku heran terjadi perbedaan di kalang- 
an Shahabat Rasulullah tentang ihram Nabi. Lalu Ibnu Abbas menja- 
wab: Sesungguhnya akulah orang paling mengetahui tentang itu. Kare- 
na ia hanya hajji sekali saja, dari situlah mereka berselisih. Yaitu 
Rasulullah saw. keluar pergi hajji, lalu ketika sudah shalat dua raka'at 
di masjidnya, di Dzul Khulaifah, ia lurus di tempat duduknya, lalu ia 
ihram untuk hajji ketika sudah selesai dari (shalat) dua raka'at, hal itu 
didengar oleh orang banyak, lalu mereka mengingatnya, kemudian 
Nabi mengendarai (onta), lalu ketika ontanya sendirian ia berihram, 
hal itu dikefahui orang banyak, lalu mereka mengingatnya. Ketika itu 
orang-orang (berjalan) terpencar-pencar, karena mereka mende- 
ngar ketika ontanya Nabi sendirian, ia berihram. Lalu mereka berkata: 
Nabi berihram hanya ketika ontanya sendirian, kemudian berjalan, 
lalu ketika sudah sampai di puncak Baida”, Nabi berihram, lalu orang- 
orang menyaksikan yang demikian itu, kemudian mereka berkata: 
Nabi berihram ketika naik di puncak Baida'. Demi Allah, ia telah 
menetap (berhenti) di tempat shalatnya, dan berihram ketika ontanya 
sendirian, dan berihram (pula) ketika naik di puncak Baida'. (HR 
Ahmad dan Abu Daud). 


BESI IL, awt 


. 
gg 


1392 





2374. Dan bagi Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Sa'id bin 
Jubair — dengan diringkas — dikatakan: Bahwa Nabi berihram sesudah 


selesai shalat. 


Penjelasan: 

Perkataan "Aku pernah memberi wangi-wangian kepada Nabi 
saw. ketika (hendak) ihram ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini 
dijadikan dalil bagi dianjurkannya memakai wangi-wangian ketika 
hendak ihram, sekalipun baunya tetap melekat ketika ihram, karena 
bekas bau dan warna wangi-wangian itu tidak terlarang. Hanya yang 
dilarang kalau mereka memulai memakai wangi-wangian sesudah 
berihram. 

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Itu adalah pendapat 
Jumhur. Begitu juga Ibnu "Umar, Malik, Muhammad bin Al-Hasan, 
Az-Zuhri, dan sebagian rekan-rekan Syafi'i. Sedang dari Ahlul Bait, 
seperti Al-Haadiy, Al-Oaasim, An-Naashir, Al-Muayyid dan Abu 
Thalib, berpendapat bahwa memakai wangi-wangian ketika hendak 
ihram itu tidak.boleh, namun mereka berbeda pendapat apakah haram 
hukumnya atau makruh, dan haruskah ia membayar fidyah ataukah 
tidak. 

Selanjutnya Syarih berkata: Yang benar ialah, bahwa memakai 
wangi-wangian itu haram bagi orang yang (sedang) ihram, apabila 
memakainya sesudah ihram, tetapi kalau ia memakai sebelumnya tidap 
apa-apa sekalipun bekas dan baunya masih tetap ada. 

Perkataan ”Potonglah sampai di bawah mata kaki” itu, dijadikan 
dalil bagi diharuskannya memotong kasut sampai di bawah mata kaki. 
Ini berbeda dengan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, yaitu: 
bahwa memakai kasut tanpa memotongnya itu boleh. Adapun yang 
dijadikan dasar ialah, hadits Ibnu Abbas yang akan tersebut nanti 
dalam bab ”Pakai-pakaian yang terlarang bagi orang yang ihram”. 
Yang lafazhnya sbb.: 


SA Fedi AS bar doa 


Artinya: "Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka pakailah 

kasut”. 

Pendapat ini disanggah dengan alasan muthlag harus dibawa 
kepada mugayyad, begitulah pendapat di antara orang-orang yang 
mengharuskan memotong kasut. 


Perkataan "Ja memakai minyak yang tidak berbau harum" itu, 
menunjukkan bahwa memakai minyak yang tidak berbau harum itu 
boleh. Ibnul Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa orang yang 
ihram boleh makan (makanan yang mengandung) minyak, lemak, dan 
minyak simsim, dan boleh juga memakai semuanya itu.untuk badan, 
kepala, dan jenggotnya. 1) 


6. BAB: IHRAM BERSYARAT 


an Sob GA PNG 


eBpa Sa dc lao lela ah doa Eng Vo 


2 4 Pe P4 » Pat 3 7. 23 0 
TS LIS AE TAAT 
"ag aa TA aU “uh PL 


GG Han JP og ti jin o daa JUS 


KASN SAP ot 


2375. “Dari Ibnu Abbas, bahwa Dlubaa'ah binti Zubair berta- 
nya: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan 
yang bunting tua, dan aku hendak menunaikan hajji, lalu bagaimana 
engkau perintah aku berihram? Lalu Nabi menjawab: ”Berihramlah 
dan buatlah syarat, yaitu: bahwa tempat tahallulku adalah di mana 
Engkau (Allah) menahan aku”. Ibnu Abbas berkata: Lalu Dlubaa'ah 
menjumpainya. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari). 


Pet detia 


P3 KE Lena 7 - Pedan 1s -G . 
de TRANS Re MO: MBA, 2d o NY VI 


2376. Dan dari Nasai - dalam satu riwayat — dikatakan: Ia ber- 
sabda: "Maka sesungguhnya bagimu terhadap Tuhanmu apa yang 
engkau kecualikan”. 


1) Lihat penjelasan hadits no. 2456. 


1394 





ae Pra kas EL Tea 


Moi Jowo Jabar CR 3 mag 


IA SALA Sl Ap 


Kai Makna Asa AI, SP : 


aa SA 


EL, 23 ». ta 
4 NG SUN 2 OP N 3 ARIS ia 
.. 2 TA Te Bh EPA ALA AP GG 


2377. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. masuk 
ke (rumah) Dlubaa'ah binti Zubayr, Jalu Nabi bertanya kepadanya: 
Barangkali engkau hendak hajji? Ia menjawab: Demi Allah, aku tidak 
merasakan diriku melainkan dalam keadaan sakit. Lalu Nabi bersabda 
kepadanya: "Hajjilah dan buatlah syarat. Yaitu, katakanlah: Ya 


Tuhanku, tempat tahallulku adalah dimana Engkau menahan aku”. 
Dan ketika itu Dlubaa'ah sebagai isteri Migdad bin Aswad. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


aa Au 9 25. NA KPA, Prata 


“dee dll dea Ne 9 NNVA 
DAA ba rana 21 BL yg 21 x IN tg 
ep ska “ita » J6 


PPL 21 ot , 5. 


AA PESAN SN PA Nana 


2378. Dan dari Ikrimah, dari Dlubaa'ahbinti Zubayr bin Abdul 
Muththalib, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”Berihramlah 
engkau dan ucapkanlah: "Sesungguhnya tempat tahallulku adalah di 
mana Engkau menahan aku, lalu apabila engkau tertahan atau sakit, 
maka engkau telah halal dari (ihrammu) itu, lantaran syaratmu terha- 
dap Tuhanmu 'Azza wa Jalla”. (HR Ahmad). | 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Hadits-hadits bab ini, menunjukkan bahwa 
barangsiapa membuat syarat seperti ini, kemudian mendapat aral 
sehingga tidak bisa melanjutkan hajjinya, maka ia boleh tahallul. 


1395 





Tetapi apabila ia tidak menentukan syarat, maka ia tidak boleh 
tahallul. Demikianlah pendapat segolongan shahabat, di antaranya: 
Ali, Ibnu Mas'uud, dan "Umar, dan segolongan tabi'iin. Demikian 
juga Ahmad, Ishag, dan Abu Tsaur. Itu adalah pendapat yang benar 
menurut Syafi'i. Abu Hanifah, Malik dan sebagian tabi'iin, juga 
berpendapat begitu. 

Dalam soal ini Al-Haadi berpendapat bahwa membuat syarat itu 
tidak sah, berdasar riwayat dari Ibnu 'Umar. Tetapi Baihagi berkata: 
Seandainya hadits Dlubaa'ah itu sampai kepada Ibnu 'Umar, tentu ia 
berpendapat seperti itu, dan tidak menolak dibolehkannya membuat 
syarat, sebagaimana ayahnya sendiri juga tidak menolak. Selesai. 

Dari Ikrimah, dari Al-Hajjaj bin 'Amr Al-Anshari r.a., ia berka- 
ta: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa retak (tulangnya) atau 
pincang, maka sesungguhnya ia telah halal, tetapi wajib baginya hajji 
tahun akan datang”. 


BAB: MEMILIH ANTARA HAJJI TAMATTU?, IFRAD DAN OIRAN 
MANA YANG PALING UTAMA? 


Bh Dad FT DPP het ea anng IR 


2 aa TEA ap AA Aap 
yA Langen Te aras 
PAN PAP PAN ES 4 S5 (333 aa ta KESISA 
2 YAN tang LI L godtts NN 

BBS AI 
bean yha 


2379. Dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Kami pernah keluar bersama 
Rasulullah saw., lalu ia bersabda: "Barangsiapa di antara kamu yang 
berkehendak untuk ihram hajji dan 'umrah, maka kerjakanlah. Dan 
barangsiapa yang berkehendak untuk ihram hajji (saja), maka ihram- 


1396 


lah. Dan barangsiapa yang berkehendak ihram 'umrah (saja), maka 
ihramlah”. Aisyah berkata: Dan Rasulullah saw. sendiri ihram hajji 
(saja), sedang orang-orang ada yang ihram hajji (saja) bersama dia, 
ada pula (sebagian) orang yang ihram untuk 'umrah dan hajji bersama- 
nya, dan ada pula orang yang ihram untuk 'umrah (saja), sedang aku 
sendiri dalam kelompok orang yang ihram untuk 'umrah (saja). (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


“Dian DI 21 Dp 2 


oi &——t SBN dr. Teganya LK NYN 


BELAKA, Irman La et LING YA 23 5g aer "1x 
PEN ot ef Ganga : AN 


2 ya gen 


engan La God Ala L 


2380. Dan dari 'Imran bin Hushain, ia berkata: Ayat mut'ah 1) 
turun dalam Al Ouran, lalu kami mengerjakannya bersama Rasulullah 
saw. sedang tidak ada satu pun ayat Ouran yang turun untuk 
mengharamkannya, dan Rasulullah saw. pun tidak juga melarangnya 
sampai ia meninggal dunia. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


"323 102 GL DA yet 


TNI EN ENY 2alas ka dpi danagar INN 


91031 Bun, KP DAA Aga ra ara 125, 3, y rak 
Kasad didada P AD do gw J2 28 P9 


pan aa 


Ka Pep AA gua ba 


2381.. Dan bagi Ahmad dan Muslim (dikatakan): Ayat mut'ah - 
ya'ni hajji tamattu” — turun dalam Al Ouran, dan Rasulullah saw. 
menyuruh kami untuk mengerjakannya, kemudian tidak ada satu pun 
ayat turun yang menghapus ayat hajji tamattu' itu, dan Rasulullah 
saw. pun tidak juga melarangnya, hingga ia meninggal dunia. 


1) Ayat mut'ah yang dimaksud di sini, yaitu ayat yang menerangkan tentang aji 
tamattu”, yang tersebut dalam surat Al Bagarah ayat 196. (pen.). 


1397 





Ly Temen - daa gi ara 21 
SK APA AT GEnyAN 2, NYNY 


AO PLN "ang Pn Pee 2332 


LEE KKS MERE BEAN, 


“03 MACAN O 2 #9 


HEES ya SN goda ae 


£ 
ra (2 -Protas — 


2382. Dan dari Abdullah bin Syagig, sesungguhnya Ali r.a. 
pernah menyuruh mut'ah, sedang "Utsman melarangnya. "Utsman 
mengatakan satu kalimat. Lalu Ali berkata: Sungguh engkau tahu, 
bahwa kami pernah hajji tamattu' bersama Rasulullah saw. Maka 
jawab "Utsman: Betul, tapi kami khawatir. (HR Ahmad dan Muslim). 


Lp 2 


Pa Nat 11 LILIN 5 
AS hoon gal Je depe Gor yelse! 1529 -NYAY 
PPAP, Oa ha 33 Jail 


“3 nga nd Pet 
Kagak NP PAN ai Jala co ra 
YA » Ka PL An, un 2» “$ 
Pena AP ot ang Aa usa GANGA 
2383. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw. pernah 
ihram 'umrah, tetapi para shahabatnya 'ihram hajji, sedang Nabi saw. 


tidak tahallul dan begitu pula para shahabatnya yang membawa 
binatang gurban, sedang yang lain tahallul. (HR Ahmad dan Muslim). 


22224 PL BI RPP “Uk 
Okerintoei Aina ya al MBA) YYAL 


LA ny Sma 7 KA 


, 2 
— SMAN oi Pot3 Agunan toa 





2384. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Ibnu 'Abbas berkata: 
Rasulullah saw., Abubakar, Umar dan "Utsman juga pernah tamattu”. 
Sedang orang yang pertama kali melarangnya ialah Mw'awiyah. (HR 
Ahmad dan Tirmidzi). 








1398 





Sa MU LA RA 
» Arema aa La Bibeniniah Jaa 


2 2 ata Pa 


1331 


“1 


"3 SAN IL oU. ESA L Nee n OPAN 


2385. Dan dari Hafshah ummul mu'minin r.a. ia berkata: Aku 
pernah bertanya kepada Rasulullah saw. sbb.: Mengapakah orang- 
orang pada tahallul, sedang engkau sendiri tidak tahallul dari 'umrah- 
mu? Ia menjawab: "Karena aku membawa gurban dan mengikat 
rambutku, maka aku tidak tahallul sehingga aku tahallul dari hajji”. 
(HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi). 


K0 apn IU 7 » 812 350 


EP Kata IU ah Ke jp NYA 


Per 2 RA - 


— Ae Pot. ie en — 


2386. Dan dari Ghunaim bin Oais al Mazini, ia berkata: Aku 
pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waggash tentang hajji tamattu? 
maka jawabnya: Kami pernah mengerjakannya, dan ini -— ya'ni 
Mu'awiyah — waktu itu berada di dalam al Urusy — ya'ni rumah-rumah 
di Mekkah. (HR Ahmad dan Muslim). 


yaa 


1,453 2I tp aa 3 Pa. Aud 


Peak Zat HL 
JEDA Ion NG, aloe EA SE) NYAV 
ab p? 3, PPA 
KN BEN KKG. YANG PAPAN 
II “gi ane AA OA, - “set ar 


Jewa paka PLN Ja aral sa BAN AB akh Jaw Hp 
aa Fb Kuta Lana 


Cah 


1399 








. Opa “ad At 12 Ia 27 
INI, Aw pleal PETA AOA TOT TAG Aa 
N 7 PR LOLA AN Del PU La a. Sp 

Gaal sasa doa: Me al Ea 46 


BN 12 GP Ba sea KeSAT P4 KAN ud Ta. 


Pa Pe 3 LX BA HEYA 
Sl, 2 "iom 1 Warnge BS SEA ng 
Gan LA aa RATGG Mag, p 13 NAS da 
KAS ANE asa d3 TKA 14 15. va" pool 2) 
an ara ILK Y 43 resah Pd BASA) 
Are as dr Feb Ka ayat Ga 


Pet ra Nb aa FA 


Ke 1 Lana TAAT prank Coy 


Tae br pn Ig yg 13 7G 2 2 Te AKA 

y3 Lag AAN LI e honor AS Bi Maa as z JL 
AK “11 PP ad s1 PA YA - Pa Ha 
Nae Late -an IG 2 Ine ED 


daa KATA ryan (133 Dodo 


238). Dan dari Az Zuhri, dari Salim dari ayahnya, ia berkata: 
Pada waktu hajji wada” itu Rasulullah saw. melakukan hajji tamattu” 
dan ia menyembelih gurban, yaitu ia membawa gurbannya itu sejak 
dari Dzil Hulaifah, Rasulullah saw. memulai ihram untuk 'umrah lalu 
ihram untuk hajji, dan orang-orang pun mengerjakan tamattu” bersa- 
ma Rasulullah saw. Di antara orang-orang itu ada yang bergurban 
yaitu mereka yang membawa gurban, dan di antara mereka ada pula 
yang tidak bergurban. Kemudian tatkala Rasulullah saw. sampai di 
Mekkah, ia bersabda kepada manusia: "Barangsiapa di antara kamu 
yang membawa gurban, maka tidak boleh tahallul dari sesuatu yang 
diharamkannya hingga ia menunaikan hajjinya, dan siapa yang tidak 
membawa gurban, hendaklah thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa 
dan Marwah, kemudian menggunting (rambut) dan tahallul, lalu 
(nanti) ihram hajji (pada tanggal 8) dan hendaklah ia bergurban. Dan 


1400 - 


barangsiapa tidak bisa gurban, hendaklah puasa tiga hari dalam hajji 
dan tujuh hari apabila sudah kembali ke keluarganya. Dan Rasulullah 
saw. thawaf ketika tiba di Mekkah, maka pertama kali (yang ia laku- 
kan) yaitu menjamah hajar aswad (rukun), kemudian lari-lari anjing 
tiga putaran dari antara tujuh putaran itu dan berjalan biasa dalam 
empat putaran, kemudian ia shalat dua raka'at sesudah selesai thawaf 
di Ka'bah di dekat magam Ibrahim, kemudian salam dan pergi. Lalu ia 
datang di Shafa, kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali. 
Kemudian ia tetap belum tahallul sedikit pun dari apa-yang dilarang- 
nya itu, sehingga ia selesai menunaikan hajjinya, dan ia memotong 
binatang gurban pada hari nahr. Dan ia turun (dari Arafah) lalu ia 
thawaf (ifadlah) di Ka'bah, kemudian tahallul dari semua larangan 1): 
dan orang yang membawa gurban berbuat seperti apa yang diperbuat 
oleh Rasulullah saw., lalu ia bawa gurbannya itu. 


2. 20113 ge 
AAS 


2 EM en TE Te CL 09 sg —NYM 


ms yaa Ia Png 


2388. Dan dari "Urwah, dari 'Aisyah seperti hadits Salim dari 
ayahnya di atas. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


TANI EN GELAS 4 YM 
AA Fan 


— SAP « SAB LL EN 


2389. Dan dari Al Oasim, dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi 
saw. mengerjakan hajji ifrad. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari). 


IA 16, ro Ka Ga Noka RA, 


Jar 1d, ENYA Hn 


— aa LA AGAIN 


1) Tahallul seperti ini disebut "tahallul kubra”. (pen.) 


1401 





2390. Dan dari Nafi”, dari Ibnu "Umar r.a. ia berkata: Kami 
pernah ihram hajji ifrad bersama Rasulullah saw. (HR Ahmad dan 
Muslim). 


PIP LABA UN La ea al IA 
Din LA JA Anta Ko NN land NYA) 


2391. Dan bagi Muslim (dikatakan): Sesungguhnya Nabi saw. 
mengerjakan hajji ifrad. 


y3 IPP p co “ Pa Pad PS, eh 
GAN Jong Cant NG ALAN GP ya ye BAK 09 NYAN 


- 


ia. ML P3 ILK 3 Ie gt 13 AL PK AA 
TR agya mu lonong PENA PA Mai ph ab ah 
TP 
2392. Dan dari Bakr Al Muzani, dari Anas r.a. berkata: Aku 
mendengar Rasulullah saw. membaca talbiyah (ihram) untuk hajji dan 
'umrah bersama-sama, yaitu ia membaca: "LABBAIK 'UMRATAN 
WA HAJJAN”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


LA Lanny p IST 2 Perca 


IA Sa NE AA SAN gea NYA 


- 
2 2 IPLTLT DAA PIL YR , X3 235 ritel 
& SA Ga Lalang h JG 9-3 ea God gan 36 YA 
Pa 
23 (SA Jet Sai an Roh IPA IL 32 ZA 
EPA AOA TM TANGAN NE AIA 


OI Pre 


2393. Dan dari Anas — juga — ia berkata: Kami pernah keluar, 
lalu kami membaca talbiyah untuk hajji. Kemudian tatkala kami sudah 
sampai di Mekkah, Rasulullah saw. menyuruh kami untuk mengubah- 
nya dengan 'umrah, dan ia bersabda: "Seandainya aku menjumpai 
urusanku ini apa yang sudah kukerjakan terdahulu, niscaya akan 
kuubahnya menjadi 'umrah. Tetapi lantaran aku membawa gurban 


1402 


dan aku gabung antara hajji dan 'umrah (hajji giran, maka aku tidak 
mengubahnya dengan 'umrah). (HR Ahmad). 


PA PT LALU D) Ta PL 
Ega & ak 36 « ANN Aint -9 IN Ya: 


- 
rn, 2 yen DD 7» - 2. 
a 1 £? bata 35 2. 3 
“1 NA Paya 20 0 “1 3 - aijkas 
ae yo Jus DLP JNE» Ni PA 
272 BP 


5 2 Pat 
Rev 3 SNN Tobasa dgan go ya IP SG 


Oa RO) | Pala a33 MPa rn Jana 

mn Ann op Ion GAN 39 RI 
2349. Dan dari "Umar bin Khath-thab r.a. ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah saw. - sedang waktu itu ia berada di Wadil 
"Agig — bersabda: "Tadi malam ada utusan dari Tuhanku yang datang 
kepadaku, lalu ia berkata: Shalatlah di lembah yang berbarakah ini, 
dan ucapkanlah: "UMRATAN FI HAJJATIN (aku laksanakan umrah 
dalam hajji/hajji giran). (HR Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah dan Abu 
Daud. Tetapi dalam riwayat Bukhari dikatakan dan ucapkanlah: 

"UUMRATAN WA HAJIATAN” (umrah dan hajji, sekaligus). 


Y PAN ORA £ Ap TI NA 2 Para 2 pp OA 
Kru Ha HE Sg NE KA pola -—NYAO 
PPn Pp “Ae 1: Merana Pu otak Ten AA" - 
ja ANGIN Ge AAA 

La BANGIL 3 pe ntt to 

“Us. JA Gara Ata ES 069-1P 
2395. Dan dari Marwan bin Hakam, ia berkata: Aku pernah 
menyaksikan Utsman dan Ali, tetapi "Utsman melarang tamattu', dan 
(menganjurkan) mengumpulkan antara keduanya (giran). Kemudian 
tatkala Ali melihat yang demikian itu, maka ia pun ihram untuk 
keduanya, yaitu ia mengucapkan: "LABBAIK BI'UMRATIN WA 
HAJJATIN”, sambil ia berkata: Aku tidak akan meninggalkan sunnah 

Nabi saw. karena omongan seseorang. (HR Bukhari dan Nasai). 


1403 











pa 2 Nah Li 00 BII LX .. & 
KTNA RAIN FAN Aina, maan Ioeo NYA 








latpe 1 Ja Pp sa! “3 


La Pa, Fe eKa LA 2 
KE ANE Pam 


17 S1, 131 1 anonim 2 LD. 93 1 


ap Langka 38 cs 3 MEN 


L DI 12 San ha 


Sl dab Plot. LA OAT AR TANAM “ 


2396. Dan dari Shubay bin Ma'bad, ia berkata: Aku adalah seo- 
rang laki-laki yang (semula) beragama Kristen, lalu aku masuk Islam, 
kemudian aku ihram untuk hajji dan "umrah. Ia berkata: Lalu Zaid bin 
Shukhana dan Salman bin Rabi'ah mendengar aku padahal aku ihram 
untuk hajji dan 'umrah itu, maka keduanya kemudian berkata: Karena 
ini (rupanya) maka dia itu lebih sesat daripada keledai keluarganya. 
Omongannya itu seolah-olah sebesar gunung yang berada di atas (pun- 
dak)-ku. Lalu aku datang ke tempat "Umar bin Khath-thab. Kusam- 
paikan hal itu kepadanya. Maka ia pun datang kepada Zaid dan 
Salman. Lalu dicacinya kedua orang tersebut. Dan ia pun datang juga 
kepadaku, kemudian ia berkata: Sungguh engkau mengikuti sunnah 
Nabimu, Muhammad saw. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai). 


Ka el EK Lp B3 Ka 
NNAV 


Tana BY MEANYAS ratpag 
Lana Ke! PP 


BIA Ie AG DL, 


ne La 2 
— Po PA Pt £ gagak 
2397. Dan dari Suragah bin Malik, ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Aku memasukkan ”"Umrah dalam hajji 
sampai hari giyamat”. Suragah berkata: Rasulullah saw. dalam hajji 
wada' itu mengerjakan hajji giran. (HR Ahmad). 


1404 














AN La 


9 eh, - Sea cd 
Sena Na Page Bernas NYA 


5? 7 
LA PL LA LA NA z 
Aa jean GE Sh DA—g Jera 
Para saga pon 41 ai ea 233 003 
SEN A Sego Tom IS, AAN 


IE II Ag Ate 


Pai 


92 yu Pa 23 na Pat ena Aa 


KUR INA Ye FE Yap Nah LBIEN Len AS 


“1 pam 2 GI (34 2. 1 Ah Iran PI 2 27 
Lag. dyengaaya Gala AT PEN MEN TU - 
La or ir 4 2 II 20 


“Ea KW YP HNS saji AMI YAAA “0 


. Hen 


obor .. Kn UI 


2398. Dan dari Barra” bin 'Azib, ia berkata: Ketika "Ali datang 
dari Yaman, menghadap Rasulullah saw., ia berkata: Aku dapati 
Fathimah (waktu itu) sedang berpakaian yang dicelup dan ia memberi 
wangi-wangian pada Ka'bah. Kemudian ia bertanya (kepadaku): Apa 
yang engkau kerjakan itu? Padahal sesungguhnya Rasulullah saw. 
menyuruh para shahabatnya supaya tahallul. Barra” berkata: Kemudi- 
an aku menjawab kepada Fathimah: Sesungguhnya aku ihram seperti 
ihramnya Rasulullah saw. Bara” berkata: Lalu aku (Ali) datang kepada 
Nabi saw. Kemudian Nabi bertanya kepadaku: "Bagaimana yang 
engkau perbuat?” Barra' berkata: Aku (Ali) menjawab: Aku ihram 
seperti ihramnya Nabi saw. Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku 
membawa gurban dan aku mengerjakan hajji giran”. Barra” berkata: 
Lalu Nabi menyuruh aku: Sembelihlah enampuluh tujuh ekor onta, 
atau enampuluh enam, dan sembelihlah untuk dirimu tigapuluh tiga 
atau tigapuluh empat ekor, dan tinggalkan untukku sepotong daging 
dari tiap-tiap ekor dari binatang-binatang gurban tersebut”. (HR Abu 
Daud). 


Penjelasan: 
Syarih berkata: Perkataan, "Barangsiapa di antara kamu yang 


1405 














berkehendak untuk ihram ... dst.” itu, menunjukkan Nabi saw. 
memberi idzin untuk mengerjakan hajji ifrad, giran dan tamattw'. 

- Ifrad, yaitu: ihram untuk hajji saja. Sedang 'umrahnya 
dilakukan sesudah hajji, bagi yang mau. Tentang bolehnya ini tidak 
ada perbedaan pendapat lagi. 


- Oiran, yaitu: ihram untuk hajji dan 'umrah sekaligus. Ini pun 
sudah disepakati atas bolehnya. Atau: ihram untuk 'umrah saja, tetapi 
kemudian dimasukkannya untuk hajji juga, atau sebaliknya, yaitu 
'ihram untuk hajji latu dimasukkan ke dalamnya 'umrah. Tentang yang 
demikian itu masih diperselisihkan. 


— Tamatu', yaitu: 'umrah di bulan hajji, kemudian tahallul. 
Sesudah itu (ya'ni: pada hari tarwiyah) kemudian ihram untuk hajji, 
pada tahun itu juga. 


Tamattu? ini di kalangan "ulama salaf (Shahabat dan tabi'in) 
dikenal juga untuk hajji giran. 

Ibnu Abdil Bar berkata: Termasuk tamattu', yaitu merubah ihram 
hajji menjadi 'umrah. 

An Nawawi menceritakan dalam Syarah Muslim: Secara ijma”, 
ketiga macam cara hajji di atas itu dibolehkan, dengan menta'wil 
ucapan sebagin shahabat yang melarang tamattu”. 


Perlu dimaklumi, bahwa hajjinya Nabi saw. itu diperselisihkan, 
apakah giran, tamattu” atau ifrad, sebab hadits yang menerangkannya 
itu sangat banyak dan berbeda-beda. Selanjutnya ia berkata: Dan 
berkatalah Oadli "Iyadl: Adapun tentang ihramnya itu ada beberapa 
riwayat shahih yang menerangkannya, bahwa Nabi ihram untuk ifrad. 
Adapun riwayat-riwayat tentang tamattu' itu adalah perintah, karena 
Nabi saw. sendiri menegaskan dengan sabdanya: “Seandainya aku 
fidak membawa gurban, niscaya aku akan tahallu?”. Sedang sudah jelas, 
bahwa ia tidak tahallul.- 

Adapun riwayat tentang giran, itu adalah berita tentang ihwalnya, 
karena ia memasukkan 'umrah ke dalam hajji ketika ia datang di 
Wadil'agig, bahkan di situ kepadanya dikatakan (oleh utusan yang 
datang dari Tuhannya itu): katakanlah "AKU "UMRAH DALAM 
HAJIT”. 

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Mengkompromikan inilah yang 
lebih patut. 

Perkataan: "atau enampuluh enam” itu, dalam satu lafal Muslim 
dikatakan: 


1406 





P- ” 
Lil 5 10173 1 00 tr aah 


PE Sa Pera On 


Artinya: Lalu ia (Nabi) memotong gurban dengan tangannya 
sendiri sebanyak enampuluh tiga ekor, lalu ia menyerahkannya 
kepada Ali, lalu Ali memotong gurban yang tersisa. i 
Nawawi berkata: Inilah yang betul, bukan sebagaimana tersebut 

dalam riwayat Abu Daud di atas. « 


Ikrimah berkata: Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu 
Hurairah. Maka mereka menjawab: "Benar”. (HR Imam yang lima, 
dan Tirmidzi mengesahkannya). : 

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Orang yang 
terhalang karena sakit atau kehabisan bekal, adalah sama dengan 
orang yang terhalang karena musuh. Ini adalah salah satu dari Gua 
riwayat Ahmad. Sama dengan itu, adalah orang yang haidl!, yang tidak 
boleh tinggal di masjid dan haram thawaf di Ka'bah, atau ia pulang 
padahal ia belum thawaf karena tidak tahu wajibnya thawaf ziyarah, 
atau karena dia tidak bisa thawaf, atau karena orang yang menemani- 
nya itu sudah pulang. 

Orang yang terhalang (berihram) wajib membayar dam, menurut 
dua riwayat yang paling sah, dan tidak perlu menggadla' hajjinya jika 
hajjinya itu sunnat. Demikianlah salah satu dari dua riwayat itu. 
Selesai, wallahu a'lam. 


7. - BAB: MEMASUKKAN HAJJI PADA "UMRAH 


TN NA APP sh 
1 


10 21 rn oaaa d 2 


IEEE NYA 
BELT EA AU Aga Ie 
PA an KA ak ag, MANA PPA 
NA ra PENA KA NN 


1407 


| 








pL y012 Ande Ye 
0 


Ta na am, Lag - - 
SUS Seakoly empal » Paste hkabaangaal, 


1 ia de 923 1 PA DLL ten 
SA NA ag AE ga AN 


PD 


PA Tan KA 23 ML ANA NA Ay 11 
LN Alba LAN SL Bpba SN Sg Lg 


Lan 1 NO BIS ARYA v 
Aan iS A 


Arya ang Ande Ap 


. 
.. 


2399. Dari Naf?', ia berkata: Ibnu "Umar r.a. pernah berkehendak 

spergi hajji pada tahun hajinya kaum Khawarij, di masa pemerintahan 
“Ibnu Zubair, lalu dikatakan kepadanya: Sesungguhnya terjadi pertem- 
puran di antara manusia, maka kami khawatir mereka itu akan 
menghalang-halangimu. Selanjutnya ia berkata: Sungguh diri Rasulul- 
lah saw. adalah tauladan yang baik buat kamu. Kalau begitu aku akan 
berbuat seperti yang diperbuat oleh Rasulullah saw. Kujadikan kamu 
sebagai saksi, bahwa aku telah mewajibkan (diriku) untuk mengerja- 
kan 'umrah. Kemudian ia keluar, hingga apabila telah sampai di pintu 
gerbang Baide”, ia berkata: Pekerjaan hajji dan 'umrah itu hanya satu. 
Kujadikan kamu sebagai saksi, bahwa aku telah mengumpulkan hajji 
bersama 'umrahku, dan ia akan menyembelih binatang kurban (had- 
yah) yang kini sudah diikat yang dibelinya dengan (uang) sekantong 
kecil. Lalu ia pergi hingga datang di Mekah lalu ia thawaf di Ka'bah 
dan (sa'i) di Shafa, dan ia tidak menambah dari itu, tetapi ia belum 
halal (berbuat) sesuatu yang dilarang (dalam ihram) hingga hari nahr, 
lalu ia mencukur rambut dan memotong kurban. Ja beranggapan, 
bahwa ia telah melaksanakan thawaf untuk hajji dan 'umrah dengan 
thawaf yang pertama tadi. Kemudian ia berkata: Begitulah Rasulullah 
saw. berbuat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Nata Yy9 Lana 3 11 ASK make Paa 
ag WLAN yoy paca ASN AG Ga9-YLe” 


Aa AN DD 7 ALA NU RP LA TA MAN EN 2 AO Aa 
. IK - ud » “Gn “$$ (ES sean . . 

biso "isa AN Ale Bg bara Lung 
da Ode (ran Aa At 1 en, Pa AGAN yh o.7. g: 
CAS aa Natal AA ab AAS Go TA Ip 


1408 


naa LIL AL P2 ORI 217, NAN PL 

S HR OT MANA KA GAN pan 

PI Tt Ud PO LL ALUR PL BII, UU At 

KA aa en ge ul Lol ca YA 
. “ ” 

Pa Leta 2 AN Seat bd AAL Te A31) a11 0210 IAI 

Papa Ag Ao lal AJA oa 3s 


- 
9 


2 3 c d PAP pad 
SAE 1 AT MAN EN PAN 


| Patut Ian Te GM 2 0LL IJO An en Peradi PA 
sadbabi TA (ra 339 Serap SG 


CU PAI LG BKN Pap sa trd TPA AN Are 


SP en 2 2 2 Teh 2 Oya 


ORA A AA “ » beda 


23 Kai o 713.3 Lejw Y2 1050 PN da Tata PAP “23 
- 4 Oi 2 ... bat, 4 s 
STS YAN Iyan Banting 
P1 Pa ae Pd LA 92 Pul GILA 2 , 

hap de AN 5 4 SAI Na ant. Isa pia wb 


RO LD ON Ad 023 
Na TA Y- 1 Lama 
—. elegan Keyad! AA ga 


2400. Dan dari Jabir, ia berkata: Kami datang dengan berihram 
hajji ifrad bersama Rasulullah saw., sedang "Aisyah datang dengan 
'umrah saja. Sehingga apabila kami telah sampai di Sarif, tiba-tiba 
"Aisyah datang bulan. Sehingga apabila kami telah sampai di Mekah, 
lalu kami thawaf di Ka'bah dan (sa'i) di antara Shafa dan Marwa. Lalu 
Rasulullah saw. menyuruh di antara kami yang tidak membawa kurban 
supay bertahallul. Jabir berkata: Lalu kami bertanya: Tahallul yang 
mana? Nabi menjawab: "Tahallul semuanya”. Lalu kami mendatangi 
istri-istri kami, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian biasa, 
padahal antara kami dan (wukuf di) Arafah itu hanya tinggal empat 
malam saja. Kemudian kami berihram lagi pada hari tarwiyah (tanggal 


1409 





8 Dzul Hijjah). Kemudian Rasulullah saw. masuk ke tempat Aisyah, 
dan kami dapatinya Aisyah menangis, lalu Nabi bertanya: "Mengapa 
menangis?” Aisyah menjawab: Karena aku sedang datang bulan, 
padahal orang-orang lain sudah pada tahallul, aku sendiri yang belum 
tahallul dan belum thawaf di Ka'bah, padahal orang-orang lain sudah 
pada pergi hajji (mk. ke Arafah) sekarang. Maka jawab nabi: 
”Ini adalah satu hal yang memang telah ditentukan Allah terhadap 
anak cucu perempuan Adam, karena itu mandilah kemudian berih- 
ramlah untuk hajji”. Kemudian Aisyah berbuat dan wukuf di tempat 
wukuf, sehingga bila sudah suci, ia thaaf di Ka'bah dan (sa'i) antara 
Shafa dan Marwa. Kemudian Nabi bersabda: "Sungguh sekarang 
engkau telah tahallul dari hajji dan 'umrahmu secara keseluruhan” 1). 
Kemudian 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah! 
Aku merasa belum thawaf di Ka'bah ketika aku melaksanakan hajji 
tadi. Maka jawab Rasulullah: Hai Abdurrahman! Bawalah dia untuk 
'umrah dari Tan'iem”. Waktu itu adalah malam sesudah hari-hari 
tasyrig. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Penjelasan: 

Perkataan "Kamu kujadikan saksi, bahwa aku mengumpulkan 
hajji dengan umrahku” itu, 'Syarih berkata: Bahwa dalam hadits ini 
ada beberapa pengertian, a.|. seperti tersebut dalam bab, yaitu: "boleh 
memasukkan hajji pada 'umrah”. Yang berpendapat demikian ialah 
Jumbur, tetapi dengan syarat sebelum melaksanakan thawaf 'umrah. 
Dan ada yang berpendapat, sebelum mendapat empat kali putaran. 
Yang berpendapat demikian ialah Abu Hanifah. Tetapi ada pula yang 
berpendapat boleh sekalipun sudah selesai thawaf. Yang berpendapat 
demikian, ialah golongan Malikiyah. 


Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan, bahwa Abu Tsaur meragukan hal 
itu, karena itu ia melarang memasukkan hajji pada 'umrah dengan 
dikiaskan dilarangnya memasukkan umrah pada hajji. Selesai. 


Shahibul Muganna' mengatakan: Oiran, yaitu: berihram sekaligus 
untuk hajji dan 'umrah, atau berihram untuk 'umrah kemudian 
dimasukkannya ke dalam hajji. Maka, jika berihram untuk hajji, 
kemudian memasukkan 'umrah padanya, maka ihramnya itu tidak sah. 

Dalam Syarhul Kabir dikatakan: Jika hajji itu dimasukkan pada 
?'umrah sebelum thawaf padahal tidak kuatir ketinggalan, maka yang 


1) Tahallul semacam ini disebut ”taballul kubra”. (Pen.) 


1410 





demikian itu adalah boleh, dan yang demikian itu dinamakan "giran”. 
tanpa ada khilaf lagi. Adapun memasukkan 'umar pada hajji, maka 
tidak boleh. Jika dilaksanakannya, berarti tidak sah dan tidak menjadi 
giran. Begitulah yang diriwayatkan dari Ali, yang juga dikatakan oleh 
Imam Malik, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir. Tetapi Abu Hanifah 
mengatakan: sah dan menjadi hajji giran, karena giran adalah salah 
satu macam dari cara ibadah hajji. Jadi satu dengan lainnya boleh 
saling memasukkan. Selesai. 

Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Yang dapat dihimpun dari 
riwayat-riwayat itu, menunjukkan bahwa Rasulullah saw. adalah 
mengerjakan hajji giran, dengan pengertian ia memasukkan 'umrah- 
nya itu ke dalam hajji sesudah lebih .dahulu ia berihram untuk hajji 
ifrad, bukan sejak semula ia sudah berihram dengan hajji dan 'umrah 
bersama-sama. Dan ini sudah terdahulu dalam haditsnya "Umar yang 
diriwayatkan secara marfu', yang berbunyi: 


he at) ?f 


adan S3 


”Dan katakanlah: Umrah dalam Hajji”. 
Selesai. 


Ibnul Oayim berkata: Orang yang mengatakan, bahwa ketika itu 
Nabi berihram untuk hajji saja kemudian dimasukkannya 'umrah ke 
dalamnya, lalu ia beranggapan bahwa pendapatnya yang demikian itu 
karena mengkompromikan antara hadits-hadits tersebut, maka alasan- 
nya sebenarnya ialah karena dia melihat hadits-hadits tentang hajji 
ifradnya Nabi itu semua sahih. Maka diartikanlah hadits-hadits itu 
kepada arti permulaan ihramnya. Lalu ada wahyu yang datang dari 
Tuhannya, maka ia kemudian mengatakan: ”katakanlah: "umrah 
dalam hajji”. Maka ketika itu ia memasukkan 'umrah ke dalam hajji, 
dan menjadilah hajjinya itu ”hajji giran”. Itulah sebabnya maka ia 
berkata kepada Barra” bin Azib: 


BOT LIL 2. 


"Sesungguhnya aku membawa kurban dan aku mengerjakan giran.” 
Jadi pada permulaan ihramnya ia ihram untuk hajji ifrad, 
tetapi di tengah-tengah ia mengerjakan giran. Lagi pula tidak seorang 
pun yang mengatakan, ia berihram untuk 'umrah dan bertalbiyah 


1411 





untuk 'umrah, dan tidak juga ia menyendirikan 'umrah, tidak pula ia 
| mengatakan: Kami keluar hanya untuk 'umrah semata-mata. Tetapi 
mereka itu semua mengatakan: Nabi ihram untuk hajji, talbiyah untuk 
hajji dan menyendirikan hajji serta kami keluar semata-mata untuk 
hajji. Ini semua menunjukkan, bahwa permulaan ihramnya Nabi itu 
| adalah untuk hajji, kemudian wahyu datang menyuruhnya untuk 
| mengerjakan hajji giran, maka ia pun kemudian bertalbiyah untuk 
hajji dan 'umrah. Dan Anas pun mendengarkan Nabi bertalbiyah 
untuk hajji dan 'umrah, dan ia pun membenarkannya. Aisyah, Ibnu 
| "Umar dan Jabir juga mendengar, bahwa Nabi permulaannya bertal- 
biyah untuk hajji saja, dan mereka pun membenarkan hal itu. Ulama- 
ulama figh mengatakan: Dengan begitu, maka hadits-hadits itu semua- 
nya sama, tidak ada idhthirab. Tetapi mereka yang mengatakan begitu 
itu tidak membolehkan 'umrah dimasukkan ke dalam hajji, dan dipan- 
dangnya sebagai sia-sia. Dan mereka mengatakan: bahwa yang demiki- 
an itu (giran) adalah khusus buat Nabi saw., bukan untuk orang lain. 


Selanjutnya Syarih berkata: Tidak syak iagi, bahwa pendapat ini 


adalah bertentangan dengan hadits-hadits tersebut, sedang anggapan 
khususiyah buat Nabi saw. dengan suatu ihram yang tidak sah untuk 
umatnya adalah satu hal yang tertolak dan batal. Di antara yang 
menolaknya ialah apa yang dikatakan oleh Anas: 


o Z » 2 .ye hd 
app “tt “21 ukur Ga | 2 
Jas San DE Usil a63 wa Jr 


... .. 5. PP " P3 
AAN TS Tami TANG AL EGA 


”Bahwa Rasulullah saw. shalat dhuhur di Baida', kemudian naik 

kendaraan dan naik ke gunung Baida', lalu ihram untuk hajji dan 

'umrah ketika shalat zhuhur itu”. 

Sedang dalam haditsnya "Umar diterangkan, bahwa wahyu yang 
datang dari Tuhannya itu mengatakan: 


S- 27 edi 730 Pak EA | aed 
IP da 3 SATA AN PENAK 
Artinya: Shalatlah di lembah yang berbarakah ini, dan katakanlah: 


untuk 'umrah dalam hajji”. 


Maka begitulah yang dikerjakan Rasulullah saw. Dan apa yang 
diriwayatkan oleh Umar, bahwa Nabi memerintahkan demikian dan 


1412 


! 
begitu juga yang diriwayatkan Anas, bahwa Nabi sendiri pun berbuat 
begitu, adalah sama, yaitu: ia shalat zhuhur di wadil Khalifah kemu- 
dian mengatakan: "LABBAIK HAJJAN WA 'UMRATAN"”. 


Para 'ulama berbeda pendapat tentang masalah memasukkan 
'umrah ke dalam hajji ini. Dalam hal ini Imam Ahmad mempunyai 
dua pendapat. Tetapi yang lebih masyhur antara kedua pendapat ter- 
sebut mengatakan: tidak sah. Sedang orang yang berpendapat sah, 
yaitu Abu Hanifah dkk. yang mendasarkan pada usul figh mereka. 


Haji giran, yaitu: melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. 
Jadi kalau 'umrah itu dimasukkan ke dalam hajji, maka tambahan 
amal atas ihram hajji saja itu adalah sgtu keharusan. Tetapi bagi orang 
yang berpendapat cukup dengan thawaf sekali dan sa'i sekali saja itu 
mengatakan: bahwa tidak bisa difaham dari giran itu melainkan gugur 
salah satu dari dua (kewajiban dalam) safar 1) itu, dan tidak harus 
menambah amal, tetapi kurang tidak boleh. Begitulah pendapat 
Jumhur. Selesai. 


Perkataan "Kami datang dengan berihram hajji ifrad bersama 
Rasulullah saw.” itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan alasan oleh 
orang yang mengatakan, bahwa Rasulullah saw. ketika itu melakukan 
hajji ifrad. Padahal tidak ada indikasi yang menunjukkan begitu. 
Sebab tujuan apa yang disebutkan dalam hadits itu adalah: mereka 
menyendirikan hajji bersama Rasulullah saw., bukan Rasu- 
lullah saw. melakukan hajji ifrad. Kalau pendapat yang demikian itu 
bisa diterima, maka dasarnya adalah mentakwil, seperti yang telah 
lalu. 

Perkataan "halal yang mana?” ini adalah sebuah pertanyaan dari 
orang yang membolehkan, bahwa dia itu halal dari sebagian larangan 
(dalam ihram), sedang sebagiannya masih dilarang. 

Perkataan "halal semuanya”, mpksudnya adalah halal dari semua 
larangan ihram, sesudah tahallul. - 7 

Perkataan ”dari hajjimu dan 'umrahmu” itu, adalah satu penegas- 
an bahwa 'umrahnya "Aisyah tidak batal dan dia belum keluar dari 
'umrah. Sedang apa yang terdapat dalam sebagian riwayat dari perka- 
taan "tinggalkan 'umrahmu” itu adalah ditakwil. 


1) Dua safar yaitu: Umrah dan Hajji (Pen.) 


1413 





8. BAB: ITRAM DENGAN TERLEPAS 


Aje ane 3 BP LI JT, 90 


Lenny, KAT PA WAYAN 


- 


Xx 


Pata Ma el oa 


— bagan , Sa GI 


X 


“5 
Ke 


2 


2401. Dari Anas, ia berkata: Ali pernah menghadap Nabi saw. 
(dari bepergiannya) ke Yaman, lalu Nabi bertanya: Untuk apa engkau 
ihram hai Ali? Ia menjawab: Aku ihram seperti ihramnya Nabi. Ia pun 
berkata: Seandainya aku tidak membawa kurban, niscaya aku akan 
tahallul. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Ana B4 Anh ade aga Ha Tr £, 
Calls NT Sin ASN 9 Yg 


2402. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Nasai dari Jabir, 
dan ia berkata: Maka Nabi bertanya kepada Ali: ”Untuk apa engkau 
ihram?” Ali menjawab: Aku mengucapkan "ALLAHUMMA INNII 
AHILLU BIMAA AHALLA BIHI RASULULLAH SAW.” (aku 
ihram seperti ihramnya Rasulullah saw.). 


Ki 923 35 LEBAT, Ag 123, Ge 
piano 3 CN San ME gaga OSg YEN 
SS IA Z3 5 IA 


RINA ay Eat, Pee 


Ta 2 #23 (DA Lap 
RESA KENA "NG. Y. 3 LG Kp Cabeon NG, ag 
Flare bag 49 0 et 2 £ 2 pe AI, , id a.l 
MA | KATA NON TPA PAI Ilaal, 
ii pan » 


Ea ena DAN an Hn Oak pa 


1414 


2403. Dan dari Abi Musa, ia berkata: Aku pernah datang ke 
tempat Nabi saw. sedang waktu itu ia tinggal di Bath-ha', lalu ia berta- 
nya (kepadaku): untuk apa engkau ihram? — Abu Musa berkata - Aku 
menjawab: Aku ihram seperti ihramnya Nabi saw. Lalu Nabi bertanya 
lagi: Apakah engkau membawa kurban? Aku menjawab: Tidak. Lalu 
ia bersabda: "Thawaflah di Baitullah, dan (sa'ilah) di Shafa dan 
Marwah, lalu tahallullah”. Kemudian aku thawaf di Ka'bah dan (sa'i) 
di Shafa dan Marwah, lalu aku datang kepada seorang perempuan dari 
kaumku, kemudian ia menyisir rambutku dan menyiram rambutku. 
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


732 yp3h Ia PEP PL - 2 2, Lt Pd 
It KAL ba Sanepan Sa HS JG LA Ytt 
un 


Ag 3112707, KPD Pen aan Ku 22 
MP 209 AA Ne AI oto Ja 
Pd 


€ 


7 


2404. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi bertanya: ”Apa- 
yang engkau ucapkan ketika engkau ihram itu?” Abu Musa menga- 
takan — Aku menjawab: Aku mengucapkan ”LABBAIKA BI IH- 
LAALIN KAIHLAALIN NABIYYI SAW”. (Aku berihram seperti 
ihramnya Nabi saw.) — Lalu ia menuturkan haditsnya itu seluruhnya. 
(HR Bukhari dan Muslim). 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Perkataan ” Kemudian aku datang kepada seorang 
perempuan dari kaumku” itu, dalam satu riwayat oleh Bukhari 
diterangkan: perempuan itu adalah dari Oais”Maka dengan dikatakan- 
nya "perempuan” itu secara mutlag, bukanlah berarti dia itu dari Oais 
'Ailan yang antara mereka dan Al Asy'ari pun tidak ada hubungannya. 
Dalam satu riwayat dikatakan: Perempuan itu dari Bani Oais. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Tetapi yang nampak pada saya, 
dengan penjelasan tersebut, bahwa yang dimaksud Oais di sini adalah 
ayahnya, yaitu Oais bin Sulaim, ayah Abu Musa Al Asy'ari. Sedang 
perempuan yang dimaksud ialah: istri dari salah seorang saudaranya. 

Dua hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya ihram seperti 
ihramnya orang yang diketahuinya dia itu akan ihram. Adapun 
memutlag-kan ihram dengan tidak menegaskan bentuk ihramnya 
(mubham) itu adalah boleh, kernudian oleh orang yang ihram itu 


1415 











na — 5 — 


dibelokkannya kepada apa pun yang ia kehendaki. Alasannya, karena 
NG saw. sendiri tidak menegaskan soal itu. Begitulah pendapat 
umhur. 


9. BAB: TALBIYAH, SIFAT DAN HUKUM-HUKUMNYA 


AG IU Sah INA, 
dng anda Ol bere, Lage NG mera —N0 
re - . 


AA “32779 2 AN PP 


PAN PSA 5 Pr 2.2. p. PL Ly, 
Jas ja MSN Keren lg ME Aha dg Saga IG 


7 


Pete 


Law LN Ka LA LAS OA EK 2 Uh IA 0 
ME MAYA OA SEK, 
3 an na 


laa TA AAA ON 33 ,2 PEN 


5 s1 uts 8 Naga Ari GA 
Seda lh — Aa aa PAN LAN TEE PAN 


an NO LAS 9 ed 
— tan 9 IAI Ng MAN, 


2405. Dari Ibnu 'Umar r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. apabila 
kendaraannya sudah berada di Masjid Dzil Hulaifah (Bir Ali sekarang) 
lalu ia ihram dan mengucapkan "LABBAIK ALLAHUMMA LAB- 
BAIK, LABBAIK LAA SYARIKALAKA LABBAIK, INNAL 
HAMDA WANNYMATA LAKA WAL MULK, LAA SYARIIKA- 
KALAK” (Kusambut panggilan-Mu ya Tuhan! Kusambut panggilan- 
Mu, kusambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Kusambut pang- 
gilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan ni'mat adalah milik-Mu, dan 
begitu juga kerajaan ini. Tiada sekutu bagi-Mu). Sedang Abdullah bin 
Yazid menambah sbb.: "LABBAIK LABBAIK WA SA'DAIK, WAL 
KHAIRU BIYADAIK, WARRAGHABAA-U ILAIK WAL A'A- 
MAL” (Kusambut panggilan-Mu, kusambut panggilan-Mu dan semua 
kebahagiaan (adalah dari)-Mu, semua kebaikan berada di tangan-Mu, 
keinginan dan amal perbuatan adalah untuk-Mu). (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


"LL 


Aa Oa ed AG 21117 yag 33 bara MA aa Oa Wa 
Hedorkene LENSA ah Sa, SA mosg YA 


1416 





” 


gn SO Aap 010 at 32 anda Had 
Oka IK PA PA ENG PANEN GEN LAIN UP 
TR 19. YSS Go » 9 & 2» 09 AU 2 3 wa 


Ip 
PIL IAI 


— eta An AAA Per kena aa IG 


2406. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. ihram lalu 
menyebut talbiyah, seperti dalam hadits Ibnu 'Umar di atas. Ibnu 
'Umar berkata: orang-orang menambah ucapan "DZAL MA'ARI” 1) 
dan kalimat-kalimat serupa, sedang Nabi saw. mendengarnya. Namun 
ia tidak beromong kepada mereka sesuatu apa pun. (HR Ahmad, dan 
Abu Daud, sedang Imam Muslim meriwayatkan dengan lafal yang 
sema'na dengan itu). s 


La on 2019 O ata 


PN 2» BALA EN SA NG 
3y2 IA 


£ npd 
ab AR TAU Ap AP olaL, PGA KA AP 
- ab 


2401. Dan dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Nabi saw. mengu- 
capkan dalam talbiyahnya itu: "LABBAIK JILAAHAL HAOOI 
LABBAIK” (Kusambut panggilan-Mu, hai Tuhan yang benar, kusam- 
but panggilan-Mu). (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai). . 


Lea 2113Y AL NO II RL PI AA ANA 
Kg AED Lea 2 Je ey lha y— YLA 


7. £ P4 


TAAL LI TIPS "3 “0, 204 Ip 3 9 BELA LN 
KING Aa IN AI AR pnabis 


2 SAN A3 Per — 
2408. Dan dari Saib bin Khallad, ia berkata: Rasulullah saw. 


bersabda: "Jibril telah datang kepadaku, lalu menyuruhku supaya aku 
menyuruh shahabat-shahabatku supaya mengeraskan suaranya ketika 


1) Dzat yang mempunyai tempat-tempat naik. (Pen.) 


1417 





(niat) ihram dan talbiyah”. (HR Imam yang lima dan disahkan oleh 
Tirmida). 1) 


t 


an Ja SEA 2 Ap at 0. 
Bed Aga KE KG pe Alaao-YtA 


NEATA A Brg Ir PLAN 


Te oles. KUN SN Ara 


| 2409. Dan dalam satu riwayat dikatakan: Sesungguhnya Jibril 
| datang kepada Nabi saw., lalu mengatakan: ”Keraskanlah talbiyahmu 
dan keraskan pula (bacaan) ketika memotong kurban” ... (HR 
Ahmad). 2) 








A1 Kara PL KA ant 
ka gayunas AN PA Na $N 
Tp TAK AUN Oa Panca “net 


BER JS l s DA ptoy (enggan Sg. PAN 
— Se PW Jap 


2410. Dan dari Khuzaimah bin Tsabit, dari Nabi saw.: Sesung- 
guhnya Nabi apabila seusai bertalbiyah, ia memohon kepada Allah 
akan keredlaan dan surga, serta minta perlindungan dengan rahmat- 
Nya dari api neraka. (HR Syafi'i dan Daraguthni). 








4 IS 


Ce E emanalat (Ai masjik 
— GEN oU. AL P3) KAN Aan Pera 





1) Niat ihram, yaitu dengan membaca "LABBAIK ALLAAHUMMA .... Jika 
ihram untuk hajji, diteruskan dengan "HAJJAN” dan jika ihram untuk 'umrah diterus- 
kan dengan kata " UMRATAN”. (Pen.) 

2) Bacaan ketika hendak memotong kurban yaitu takbiran dan basmalah. (Pen.). 


1418 


2411. Dan dari Oasim bin Muhammad, ia berkata: Seseorang 
yang seusai bertalbiyah disunnatkan bershalawat atas Nabi saw. (HR 
Daraguthni). 


Ata CSI KE ME Ry Eye NEW 


» Pd 30133 Pera 


— AM eh IE a TP a v PNP ui 


2412. Dan dari Al FadLl bin Al "Abbas, ia berkata: Aku pernah 
membonceng Nabi dari Arafah ke Mina, maka ia terus menerus mem- 
baca talbiyah hingga melempar jamrah 'agabah. (HR Jama'ah). 


Le 


Aa Ia Ie Hana Ten "c. Age ANA —N N 


Patua) 


MB SALA As LP NE OrpeAk SEGALAK 


2413. Dan dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia berkata dengan 
memarfu'kannya kepada Nabi saw. Bahwa Nabi saw. berhenti dari 
membaca talbiyah dalam 'umrah apabila ia (akan) menjamah Hajar 
Aswad. (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya). 


CET ata | CLAKON A35. ada TA ah 
Kena BIS 3 g DN gonyt NN Dt 


- 
237 sera 
2. ebiet PL An Eka Foo 6 


2414. Dan dari Ibnu "Abbas r.a. dari Nabi saw. ia bersabda: 
Orang yang sedang "umrah itu hendaknya membaca talbiyah hingga 
menjamah Hajar Aswad. (HR Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Tentang hadits Abdullah bin Umar (2406) itu, 
Thahawi berkata: Semua ulama sudah sepakat atas yang demikian itu, 
hanya ada satu golongan yang mengatakan: Menambah bacaan dzikir 
yang memang disenangi itu tidak mengapa. Tetapi pendapat ini diten- 


1419 





tang oleh golongan lain. Mereka itu mengatakan: Tidak patut apa yang 
diajarkan Rasulullah saw. itu ditambah-tambah. 
Adapun yang membolehkan menambah itu ialah Jumkur. 3) 


Sabda Nabi saw.: "Jibril datang kepadaku lalu menyuruhku 
supaya aku menyuruh shahabat-shahabatku supaya mengeraskan 
suaranya ketika (niat) ihram dan talbiyah” itu, Syarih berkata: Ini 
menunjukkan, bahwa laki-laki disunnatkan mengeraskan bacaan talbi- 
yah, yang sekiranya tidak menyusahkan dirinya. 

Perkataan "hingga melempar jamrah 'agabah” itu, menunjukkan, 
bahwa talbiyah itu berlangsung sampai melempar jamrah agabah. 
Begitulah pendapat jumhur. 

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalan A-Fadl, ia berkata: 


Fa yr Cp” 0012 Oa Ph 2 et 


PI ye ag Ja gp on 
aa Eu Fa Pa ai « las $ Gama 


( e Feet Na : ing al) 


Artinya: Aku turun dari Arafah bersama-nabi saw., maka ia terus 
menerus membaca talbiyah hingga melempar jamrah 'agabah, dan 
membaca takbir pada tiap-tiap batu, kemudian dia berhenti dari 
membaca talbiyah itu pada batu terakhir. (Ibnu Khuzaimah berka- 
ta: Hadits ini shahih). 

Perkataan ”Ia berhenti dari talbiyah dalam 'umrah apabila menja- 
mah Hajar Aswad” itu, Syarih berkata: Perkataan "hingga menjamah 
Hajar Aswad” itu, kelihatannya Nabi saw. masuk Masjidil Haram 
sambil membaca talbiyah, dan begitu juga sesudah dilihatnya Baitullah 
itu, sampai pun ketika ia berjalan untuk menjamah Hajar Aswad. 
Tetapi ini dikecualikan oleh beberapa waktu yang di situ ada do'a-do'a 
khusus. 

Maka yang berpendapat, bahwa hadits itu sendiri menunjukkan, 
bahwa Nabi berhenti dari membaca talbiyah ketika dalam perjalanan 
untuk menjamah Hajar Aswad, ialah Abu Hanifah dan Asy Syafi'i 
dalam gaul jadid. Sedang dalam gaul gadimnya ia mengatakan: tetap 


3) Bacaan Nabi sudah cukup, tambahan Ibnu Umar ditagrirkan oleh Nabi, dan ini 
adalah satu bentuk ibadah. Karena itu tidak perlu ditambah-tambah. (Pen.) 


1420 





bertalbiyah, tetapi harus dengan suara yang rendah. Begitulah penda- 
pat Ibnu 'Abbas dan Ahmad. Selesai. 

Shahibul Muganna' mengatakan: Siapa yang hajji tamattu', maka 
talbiyah itu harus berhenti bila telah sampai di Baitullah. 


10. BAB: HAJJI DIUBAH MENJADI 'UMRAH 


tt 9 Palet” 


AURA ALA aja GB an NG A3 — No 


130332 Lt R1 4, YITA Pa, MEN Ia 17174, 


Mapan ag Ip “yet Bl 


0 “, 


NA AMAN ATP ga 


2 27.1 3 7 2111 Pd L La aa 
ng Bao" CA NE 


TA 23 PRO 362 


yaa Cla eli SACL RA 


2415. Dari Jabir, ia berkata: Kami ihram bersama Rasulullah 
saw. Kemudian setelah kami sampai di Mekah, ia menyuruh kami 
supaya tahallul, dan kami ubahnya menjadi 'umrah. Lalu hal itu 
menjadi (persoalan) besar bagi kami, dan karena itu dada-dada kami 
terasa sempit. Maka bersabdalah Nabi: Hai manusia! Tahallullah 
kalian. Sungguh seandainya aku tidak membawa binatang kurban, 
niscaya aku akan berbuat seperti apa yang kalian perbuat”. Jabir 
berkata: Lalu kami tahallul, sampai kami (berani) mencampuri istri- 
istri kami, dan kami berbuat seperti apa yang diperbuat di waktu halal 
(bukan dalam keadaan ihram). Hingga bila hari tarwiyah (tanggal 8 
Dzil Hijjah) telah tiba, dan Mekah (akan) kami tinggalkan, maka kami 
ihram untuk hajji. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Pane Aa ? Pa Tea 

Kepo NE Ae EL Lllat Alok YLM 
AN nana VIRAL pn 0 ee Ce, 91 
Oral, bnngalas. JENIS DN SA la 














PA Pe 


tipe 26 LA, PR Fil (15 42 
MEP ILY NE, EL ana 


33 & Tee 


LI MORE heah Papa bsd sy 


Pd 


La Pat 


ATEP La 


— ta Mp1 LSN L. HAN PA Ag Ce 


2416. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: Kami ihram bersama 
Nabi saw. semata-mata untuk hajji tanpa tercampur sesuatu apa pun. 
Maka setelah kami tiba di Mekah sesudah tanggal 4 Dzil Hijjah, lalu 
kami thawaf dan sa'i. Kemudian Rasulullah saw. menyuruhku berta- 
hallul, sambil ia bersabda: "Seandainya aku tidak membawa binatang 
kurban, niscaya aku pun akan tahallul”. Kemudian Suragah bin Malik 
berdiri dengan bertanya: Ya Rasulullah! Apakah engkau memandang 
kami mut'ah hanya untuk tahun ini saja ataukah berlaku untuk 
seterusnya? Rasulullah saw. menjawab: "Betul, untuk seterusnya!” 
(HR Bukhari dan Abu Daud). 


ET OaA 


LG YLW 
2417. Dan bagi Imam Muslim, sema'na dengan itu. 


IP o1ol 


EA BASA BUG bara A 3 NA 
SIN ENA SAE ERA 


nd totay» tin $ G3 PE ata 


2418. Dan dari Abi Sai'd, ia berkata: Kami pernah keluar bersa- 
ma Rasulullah saw. dan kami mengeraskan (talbiyah) untuk hajji. 
Kemudian setelah kami sampai di Mekkah, Nabi menyuruh kami 
menjadikannya sebagai "umrah, kecuali bagi orang yang membawa 
binatang kurban. Maka setelah datang hari tarwiyah — dan kami 
berangkat ke Mina — kami ihram untuk hajji. (HR Ahmad dan 
Muslim). 


1422 





01 (go, 2. .. KN P5, 
aa PG SUNGS KIA na NA 
Na Bea AN AN CA PR 


SAK AL LK UMAN aya TP ega 
c 0. X 


Bb ol « de 


2419. Dan dari Asma” binti Abu Bakar r.a. ia berkata: Kami 
pernah keluar dengan berihram, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Siapa 
yang membawa kurban, maka teruskanlah ihramnya, dan siapa yang 
tidak membawa kurban, maka tahallullah. Tetapi karena saya sendiri 
tidak membawa kurban, maka saya pun kemudian tahallul, sedang 
Zubair membawa kurban, maka dia tidak tahallul. (HR Muslim dan 
Ibnu Majah). 


- 


BUNG ee GNSES MAA - YLY. 


Pe 


2420. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat (dikatakan): Kami 
datang bersama Nabi saw. dengan berihram untuk hajji. 


aura ga GA Ga aa eeera & MEN NM 
AA, Pa, Ta Me std “G 
KE AS BASKET, 
0J701II 5 2 20120 1 1 6Ilp oh ot G1. 9 
Padan 2 PAGE Penanda 
Lo 4: tp// Jo ! ori or04 


Cp PN TE AP HA SG tas KN, KIR 


.- 


Welas Aja 


1423 








2421. Dan dari Al Aswad, dari "Aisyah, ia berkata: Kami keluar 
bersama Nabi saw. sedang kami tidak mengira dia melainkan untuk 
hajji. Maka tatkala kami sudah sampai (di Mekah), kami thawaf di 
Baitullah dan Nabi menyuruh orang yang tidak membawa kurban 
supaya tahallul, maka tahallullah orang yang tidak membawa kurban. 
Sedang istri-istri Nabi tidak ada yang membawa kurban, maka mereka 
pun kemudian tahallul. “Aisyah berkata: Lalu aku datang bulan, maka 
aku tidak thawaf ke Baitullah — begitulah - kemudian ia menuturkan 
kisahnya itu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


SEN AS DULIS AERAL NN 


“3 2011) ata , 78 
aa TN TANI, YA AN ai 

re “ IPIN Oa NA 9 N 1 ANA , 

z. 2 


Kar KN, Ilang pebadly € y- YM kegeg 


Pa UP ana Ada 2 Tud 


TA ” 
213 TA Bakar LP, Ha 


CD ie ud Pa 


s5 2 1 


an sh Jpn JErI AAA ai K3 


2422. Dan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Para shahabat 
memandang "umrah di bulan-bulan hajji itu adalah yang paling cemer- 
lang di bumi dan mereka menamakan ”Muharram” itu ”Shafar” 1) 
dan mereka mengatakan: Apabila muatan onta sudah dibongkar, jejak 
kaki onta sudah hilang dan bulan Shafar (mk. Muharram) sudah 
berlalu, maka umrah sudah menjadi halal bagi orang yang 'umrah. 
Lalu Nabi saw. datang bersama shahabat-shahabatnya pada pagi hari 
keempat (Dzil Hijjah) dengan berihram hajji, lalu Nabi menyuruh 
mereka untuk menjadikannya sebagai 'umrah. Maka hal yang demiki- 
an itu menjadi persoalan besar bagi mereka, maka mereka pun 
kemudian bertanya: Ya Rasulullah! Tahaltul yang mana? Nabi 
menjawab: ”Tahallul semuanya”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


1424 


Nara naa heel 


pgn aa 18: pa au en Ii yah 


Pata. FD 


2423. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 
da: ”Ini adalah 'umrah yang kami bersenang-senang dengannya (ta- 
mattu'), maka siapa yang tidak membawa kurban, hendaklah ia 
tahallul seluruhnya, karena sesungguhnya 'umrah telah masuk ke 
dalam hajji sampai hari giamat. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan 
Nasai). 


33 Dl 


aan dis DI ARG at 


2S pro 1 il arek, NET ATA 


Aan Jalla hate ALA 2g ya SA AGS NE 


201016 Lo, 2 UY “4 A0 "Ipa 


MA IN Nun jlaoelo (go ad RAT 
an An 


ag td 


OP aga 91144, 


FUN ES Aa Ka 
SA BL: SA DG 


Pt 


TEA 


uy Dyna saus : 


Pe 


NA KAA SPA BrearA 
Tana AS # ARA an Nana) 
2 . 
Baar SA NIK 


23 
Pd 


1425 





2424. Dan dari Ibnu 'Abbas juga, sesungguhnya ia ditanya 
tentang hajji mut'ah (tamattu”), lalu ia menjawab: Orang-orang 
Muhajirin, Anshar dan istri-istri Nabi saw. berihram pada hajji wada”, 
dan kami pun ihram pula. Kemudian ketika kami sudah sampai di 
Mekah, Rasulullah saw. bersabda: "Jadikanlah ihram hajjimu itu 
untuk 'umrah, kecuali bagi orang yang mengalungi binatang kurban”. 
Lalu kami thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah, 
dan (sesudah tahallul) kami pun kemudian mendatangi istri-istri kami 
dan berpakaian dengan pakaian (biasa), dan Nabi saw. .bersabda: 
”Siapa yang mengalungi binatang kurban, maka sesungguhnya dia itu 
tidak boleh tahallul hingga binatang kurban itu sampai ke tempatnya”. 
Kemudian pada sore hari tarwiyah ia menyuruh kami supaya ihram 
hajjis dan apabila kami sudah selesai dari (mengerjakan) seluruh 
manasik hajji, kami datang (ke Mekah) lalu kami thawaf di Baitullah 
dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah. Maka dengan begitu selesailah 
hajji kami, dan kami harus menyembelih kurban, sebagaimana firman 
Allah: "Maka (potonglah) apa yang mudah dari binatang kurban itu. 
Maka barangsiapa yang tidak mendapatkannya, hendaklah puasa tiga 
hari dalam hajji dan tujuh hari bila sudah kembali” ke negeri-negeri 
kamu. (HR Bukhari). 


as KA - aan Raga 
2 AN SA mag No 


£/ 


4 MN 


(RDA AE Pe AD NU 


GEN ELANG Cas, MAU 
MAH (&3 6 PAN ALIS 


421p 


Lagi, S, 3, Plot, 9" Ketan ya sang 


2425. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bermalam di Dzi! 
Hulaifah hingga pagi hari, kemudian ia ihram untuk hajji dan 'umrah 
dan manusia pun ihram 'untuk hajji dan 'umrah. Kemudian ketika 
kami sudah sampai (di Mekah) ia menyuruh orang-orang supaya tahal- 
lul, hingga datanglah hari tarwiyah lalu mereka ihram untuk hajji. 
Anas berkata: Dan Nabi saw. memotong tujuh onta dengan tangannya 
sendiri dalam keadaan (onta) itu berdiri, dan ia pun menyembelih dua 


1426 


ekor kibas yang berwarna abu-abu di Madinah 1). (HR Ahmad, Bukhari 
dan Abu Daud). 


'. kn VPN og eLa LG 0 
SN, LA Arang N YEN ALAN 
EKA pe NE 


Pa AAN 


el ory Jo) 3) 
deng AAA IA DA S3 sae 
Pi Ta 3 
: OA — 9 3 


2426. Dan dari Ibnu "Umar ia berkata: Rasulullah saw. datang 
ke Mekah bersama para shahabatnya, dengan ihram untuk hajji, 
kemudian Rasulullah saw. bersabda: ”Siapa yang mau, silakan menja- 
dikannya sebagai 'umrah, kecuali orang yang membawa binatang 
kurban”. Mereka kemudian bertanya: Ya Rasulullah! Apakah salah 
seorang di antara kami ini pergi ke Mina — dan ia menuturkan dalam 
haditsnya itu — dan meneteskan mani? Nabi menjawab: ”Ya”, dan 
batu-batu untuk melempar jamrah pun berterbangan. (HR Ahmad). 


ANA Ph Apa. CE NEK AN 


07 “J0 (3 “ “ag C 
PNP abad PA MAA erna ka 
S3 LA P3 13 TG Ta aa Me 

FN Kan Ga Ac 2 PASS 


Pe aU IG. Ian 
bani Oa PETA NE K3 C3 S 


Oi Bak Gal MLS UMS AA Tai 
. atap ot, WLAN dn TN Lea aas og 


1) dalam Nailul Authar, dengan lafal "BIL MUDYAH” (dengan pisau), bukan 
”BILMADINAH" (Lihat juz 4:367). 


1427 















































2427. Dan dari Ar Rabi' bin Saburah, dari ayahnya, ia berkata: 
Kami keluar bersama Rasulullah saw. hingga apabila ia telah berada di 
Asafan, ia ditanya oleh Suragah bin Malik al Mudliji: Ya Rasulullah! 
Putuskanlah bagi kami sebagaimana keputusan untuk satu kaum, yang 
seolah-olah mereka itu dilahirkan pada hari ini. Rasulullah saw. 
menjawab: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah memasukkan 
'umrah ke dalam hajjimu. Karena itu apabila kamu datang, maka 
barangsiapa thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah, 
maka sungguh ia telah tahalul, kecuali orang yang membawa binatang 
kurban.” (HR Abu Daud). 


97 0& Ion Ng 


OA oa denah #3 YA 


td 

#— 
AI engan Ia 123 AOA Le ae Ea «Z1 
IE SEA SEA Eps ep Line. 
Zn Ban In Pay, “at fa ae Log 2 Get 
SE AAS PAN AI ANIS 
1 LL BL 3 IL 3 
vw . BAL T | Atas 
— Ni Lala akal 
OP A0 TA AAeakg 1£ pro Ia LAN Aa AA 5 
... » . . - - N 
na AS lunas ya AN Jaja 2 sb 

ata 3 Ka 


4 “ ox 3 Pi . (3 TA 
Ag LAIN 9 G3 LIA I La ya" Ns 
€ Pd 


“LL Kota on 
.. - k 
sae pall ade 


5 Mer tan EL 
Ap Tag 7 


2428. Dan dari Barra' bin 'Azib, ia berkata: Rasulullah saw. dan 
para shahabatnya keluar. Barra” berkata: Lalu kami ihram untuk hajji. 
Kemudian ketika kami sudah sampai di Mekah, Nabi bersabda: ”Jadi- 
kanlah hajjimu itu sebagai 'umrah”. Barra” berkata: Lalu manusia 
pada bertanya: Ya Rasulullah! Kami kan ihram untuk hajji, bagaima- 
na kami harus menjadikannya itu sebagai 'umrah? Nabi menjawab: 

' "Perhatikanlah apa yang kuperintahkan kepadamu itu, lalu laksana- 
kanlah”. Lalu manusia menyanggahnya, maka ia marah. Kemudian 
pergi hingga masuk ke tempat Aisyah, dan ia masih dalam keadaan 


1428 





marah, dan Aisyah melihat kemarahan Nabi itu nampak pada 
wajahnya, lalu Aisyah berkata: Siapa yang menjadikan engkau marah, 
maka dia mendapat kemarahan Allah. Lalu Nabi bersabda: "Betapa 
aku tidak kan marah, sedang aku menyuruh suatu suruhan, tetapi aku 
tidak diindahkan??” (HR Ahmad dan Ibnu Majah). 


ca Kay pot 


1 PKN GAM 
& pun ED 24 , IP “ef 1 


PAN A 


M3 1202 LIL 23 3 Per au Ka 
ENSAA pb gAg LA Di, Hota tkrolelk on JB - 
Pd $ Pd i 


2429. Dan dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Al Harits bin 
Bilal dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah! 
Mengubah hajji (menjadi 'umrah) itu khusus buat kami ataukah untuk 
semua orang? Nabi menjawab: "Khusus untuk kita saja”. (HR Imam 
yang lima, kecuali Tirmidzi. Sedang “Bila?” yang dimaksud di situ 
ialah Bilal bin Al Harits Al Muzani). 


Aoa: Mean e AE Sol? .otlJari 

FEE dmulaja Op opo ND. 
, » Tea AAL on, 2 pa Pena aa Para 
mt De KA FS Z - 


s 


2430. Dan dari Sulaim bin Al Aswad, sesungguhnya Abu Dzar 
pernah mengatakan — tentang orang yang mengubah hajji menjadi 
'umrah itu — sbb.: Bahwa yang demikian itu hanyalah untuk orang- 
orang yang pergi bersama Rasulullah saw. (HR Abu Daud). 


MPa PP 0 010 ot La ar La Pad 
1 Pee Aa AI ala plg Ke & 
SANGE TA Gede 3 SKA olah YEN 
Lage Nanga ENY Lal 6 
An Iya) MY PGN dea 1 

Pe n - 7 ef - # p 


1429 





2431. Dan bagi Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah, dari Ibrahim At 
Taimy dari ayahnya dari Abu Dzar, ia berkata: Hajji tamattu' itu 
adalah untuk shahabat-shahabat Rasulullah saw. saja. 


Penjelasan: 


Imam Ahmad bin Hambal berkata: Hadits Al Harits bin Bilal ini 
menurut apa yang ada pada saya tidak sah, dan aku pun tidak pernah 
berpendapat demikian. Sedang Harits bin Bilal ini tidak dikenal. Dan 
Imam Ahmad pun berkata: Kalau tohk Al Harits bin Bilal itu dikenal, 
tapi 11 shahabat tetap memandang boleh mengubah hajji menjadi 
umrah. Kalau begitu di mana kedudukan Al-Harits bin Bilal ini 
dibanding dengan mereka? 


Ia pun berkata pula tentang hadits riwayat Abu Daud itu: Bahwa 
hadits tentang masalah mengubah hajji menjadi 'umrah yang khusus 
untuk para shahabat ini tidak ada satu pun yang sah. Yang berfatwa 
demikian itu ialah Abu Musa Al Asy'ari di zaman khilafah Abubakar 
dan pertengahan khilafah "Umar. 


Aku (peringkas) berkata: Penegasan Imam Ahmad ini diperkuat 
dengan hadits Jabir yang mengatakan: ”Bahkan tamattu' itu adalah 
untuk selamanya”. Sedang hadits Abu Dzar adalah mauguf, yang 
justru Abu Musa, Ibnu Abbas dll. menyalahinya. 


Syarih berkata: Perkataan ”Bagaimanakah anggapanmu tentang 
tamattu' kami ini” itu, maksudnya: Sampaikanlah kepadaku (hukum- 
nya) kami mengubah hajji menjadi 'umrah ini, yang dengan itu kami 
lalu dapat melakukan jima', memakai wangi-wangian dan berpakaian 
biasa. 


Perkataan "untuk tahun ini”, yakni: untuk tahun ini saja, tidak 
boleh untuk tahun-tahun berikutnya atau untuk sepanjang tahun. 
Hadits-hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa 
mengubah hajji menjadi 'umrah itu boleh, untuk setiap orang. Begitu- 
lah pendapat Imam Ahmad dan segolongan ahli zhahir (ulama-ulama 
zhahiri). Dan Imam Malik, Abu Hanifah serta Syafi'i pun berpendapat 
begitu. Tetapi menurut An Nawawi: Bahwa pada umumnya ulama 
salaf dan khalaf berpendapat: mengubah hajji menjadi 'umrah itu 
khusus untuk para shahabat pada tahun itu saja, bukan pada tahun- 
tahun lainnya. Mereka beralasan: Bahwa mereka diperintah berbuat 
demikian itu supaya berbeda dengan apa yang berlaku di zaman 
Jahiliyah yaitu mereka mengerjakan ihram 'umrah di bulan-bulan 
hajji. Di samping mereka juga beristidlal dengan 'hadits Abu Dzar dan 


1430 


hadits Al Harits bin Bilal dari ayahnya. Mereka itu berkata: Maksud 
kata "LIL ABAD” (untuk selamanya) itu adalah boleh umrah di 
bulan-bulan hajji atau mengerjakan hajji giran, yang memang kedua- 
nya ini boleh sampai hari giyamat. 

Orang-orang yang membolehkan mengubah hajji itu membantah 
pendapat orang-orang yang tidak membolehkannya dengan beberapa 
hadits, dari empatbelas shahabat. 

Ibnul Oayim berkata di dalam Hadyurrasul: Beberapa golongan 
dari pembesar tabi'in meriwayatkannya dari para shahabat tersebut, 
sehingga riwayat tersebut menghilangkan keragu-raguan dan menetap- 
kan suatu keyakinan yang tidak mungkin diingkari oleh siapa pun atau. 
orang akan mengatakan bahwa yang demikian itu tidak bisa jadi. Dan 
inilah yang menjadi pendirian ahlul bait Nabi saw., pendirian para 
cendekiawan dari umat islam seperti Ibnu Abbas dkk., pendirian Abu 
Musa Al Asy'ari, pendirian pemuka alussunnah wal hadits Al Imam 
Ahmad bin Hanbal dan ahli-ahli hadits yang bersamanya, pendirian 
Abdullah bin Al Hasan 'ulama Ahlil bait gadlil Bashrah serta 
pendirian "ulama zhahiri. 

Syarih berkata: Ketahuilah, bahwa hadits-hadits ini berstatus 
sebagai nasikh. Sedang perkataan Abu Dzar itu tidak layak dijadikan 
hujjah. 

Perkataan "Dan Nabi memotong dua kibas” itu menunjukkan 
dianjurkannya menyembelih kurban. Dan Ibnul Oayim telah memper- 
panjang pembicaraan tentang mengubah hajji menjadi 'umrah ini serta 
memperkuat akan wajibnya dan ia pun menerangkan akan kebatilan 
alasan yang dipakai oleh orang-orang yang menolaknya. 


Syarih berkata: Apa yang terjadi dalam mempersempit ini adalah 
melakukan hajji ifrad. Maka orang yang sangat teliti dalam urusan 
Agamanya dan yang tahu akan adanya kesamnaran dalam syari'at ini, 
seharusnya ia sejak permulaan sudah niat hajji tamattu' atau giran, 
sebagai usaha untuk menghindari dari perbuatan yang diduga terla- 
rang, kepada yang tidak terlarang. Jika sudah jelas memang persoalan- 
nya demikian, maka sunnah harus diikuti. Apabila hukum Allah telah 
datang, maka hasil otak manusia otomatis batal. Selesai. 

Ibnu Taimiyah sendiri memilih akan wajibnya mengubah hajji 
menjadi 'umrah ini bagi para shahabat, tidak sekedar boleh, dan 
sunnat hukumnya bagi seluruh umat Islam sampai hari giyamat. 
Wallaahu a'lam! 


1431 





Daan) 1) 
Mela, 


BAB-BAB TENTANG HAL-HAL YANG HARUS 
DIJAUHI OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM 
DAN YANG DIBOLEHKAN 


1. BAB: PAKAIAN YANG HARUS DIJAUHI 


PL IN en M2: Lin Iban ta . 

2g 3 1 Wa - Pa 4 (G3, 1 

JS PALU Ap TN tang ' etu $ NS 

PEP AA OT LA AG OR OUR "Ae PAP PA NE KA TPA 

& 2 - | Pd 

ABG GI SY NUSA, 

SL AP AC "LGA aga DUAL 
At ON USIY olah Pe EN, 


« 
e (J PA Pa gx 
edot, KS, TG Te EL KAS 
Aa aja BA ANA 


2432. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah dita- 
nya tentang pakaian yang (boleh) dipakai oleh orang yang sedang 
ihram (muhrim)? Maka jawab Rasulullah: "Dia tidak boleh memakai 
kemeja, sorban, kopiah dan celana serta pakaian yang dicelup dengan 
waras dan za'faran: dan ia tidak boleh memakainya tetapi hendaknya 
keduanya itu dipotong sehingga tingginya di bawah dua mata kaki”. 
(HR Jama'ah) 


1432 


"an 
J3 Lay 4 PI AN 
. MS IN 
Pa 


2433. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad - Ibnu 'Umar 


- mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda 


seperti ini di atas mimbar. Lalu Ibnu Abbas menuturkan kandungan 
hadits tersebut. 


Ia, , yan P 
BA POLA ma GS 
- — 


2434. Dan dalam satu riwayat bagi Daraguthni (dikatakan): Se- 
sungguhnya ada seorang laki-laki berteriak di masjid: Pakaian apakah 
yang harus ditinggalkan oleh orang sedang ihram? 


9 IUIL LO peta at PARI 
 . “Tati Za : - ee Sa 1g MA aa 
ia A AL & Y Je Gara 5 L 2 9 YtYo 


0, 


Z : apa 
Aa Ke AA ATU IN WN LPTot,y « KEIN, 


2435. Dan dari Ibnu "Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
"Perempuan yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak 
boleh memakai kaos tangan”. (HR Ahmad, Bukhari, Nasai dan 
Tirmidzi: dan Tirmidzi mengesahkannya). 


NA 


Fe GANGA Ie Ana NM 
- PTE “ # 7 


AN AN AG PP Ion daa Celah dri Pd 01632 
Aom SOE GB EA EN ps lan 


A Lead t 
tolpg oaop3 


1433 





2436. Dan dalam satu riwayat, Ibnu 'Um 
: ar mengatakan: Aku 
aa. mendengar Rasulullah saw. melarang perempuan yang sedang 
ihram memakai kaos tangan, dan cadar serta pakaian yang dicelup 


dengan waras dan za'faran. (HR Ahmad dan Ab 
2 : D : 
Daud menambah: n Abu Daud), dan Abu 


(- 2/jJ “8 Kara 2 Gl Pn ' 0 ..0 
aan 0 KA Ga LA AH, AYN 
153 “4, “9 (er ara La 
2 Jpolre3 i 22 ae Vip 


Pe 2437. Dan hendaklah dia memakai warna-warni pakaian yang 
isukainya, kelir kuning, sutera, perhiasan, celana ataupun kemeja. 


PS ma? Ge ya JEpleooy NLYA 


Pa P4 0 0. 

bera Ge Aa MA art AL, Legal 
9 PO, Iya IN Kah - na a 
aa de2 AAN bad ag Dus Aa 
" 2438. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah memakai 
kasut, dan barangsiapa tidak mendapatkan kain panjang hendaklah 

memakai celana”. (HR Ahmad dan Muslim). 


LELE AA BN UN eOOeTad A TPA Para jae P3 
ber GAN. JELAS oles AG NYA 
77 


s Pd 


of ena Lao PA or, 23 Vj oya 2 Pa 2 
Ko33 Mag Ade Ar ag log yan MAA, 2 
PF “3 Dandpol at . PE ang v 
3 Me In 4 


2439. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata: 

.a. a: Aku mendengar 
Rasulullah saw.  berkhutbah di Arafah: "Barangsiapa yang tidak 
mendapatkan kain panjang, hendaklah memakai celana, dan siapa 


1434 


yang tidak mendapatkan sandal hendaklah memakai kasut.” (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


. ae Ah La a55, La oo. 

Dos fe lela - lol 2 BIP php jaya NU 

van, 

pp ND IS 21, Pe ND ECO PB AN LAHAN “Id 

5 p Kan" N Na 9. alus 

y — - 

Ba Melia Dal Hat ga, Aa na KAP 

Op et 2 0 Lagan Lag 0 GA An Le 

A23 AS AP MUA AA Jpg pe AA 
GAYA 72 Lon PL Ldr 


Po, MAU, beglaa jo 3: Sip“ Lagundla Ujian 


2440. Dan dalam satu riwayat, dari Amr bin Dinar: Sesungguh- 
nya Abu Sya'tsa' pernah memberitahu Amr bin Dinar yang diterima- 
nya dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. khutbah, 
yang ia bersabda: "Siapa yang tidak mendapatkan. kain panjang tetapi 
mendapatkan celana, maka pakailah dia, dan siapa yang tidak 
mendapatkan sandal tetapi mendapatkan kasut, maka pakailah dia. 
Aku (Amr) bertanya: Apakah dia tidak mengatakan: "dan hendaklah 
dipotong?”, Ibnu Abbas menjawab: tidak. (HR-Ahmad). 

Ini zhahirnya adalah menasikh 'hadits Ibnu "Umar yang memerin- 
tahkan supaya memotong kasut. Sebab kalimat terakhir ini diucapkan 
Nabi di Arafah di saat yang sangat memerlukan. Sedang hadits Ibnu 
Umar diucapkan di Madinah sebagaimana terdahulu dalam riwayat 
Ahmad dan Daraguthni. 


ga 
- 


L LINI UAS CN nan Lay 
CL N SS ME GL NU 


. - 


LL An NA 03 TPP AN, 

Gone, stella Dla3Go 35 Maa 
IG AI ANAK Kat 
Aa BA VOA rai Pa Ha 
EN AAA ANA AN 


Seraya alot 


1435 











2441. |Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Kafilah-kafilah melewati 
kami padahal waktu itu kami sedang berihram bersama Rasulullah 
saw. Bila mereka itu berpapapasan dengan kami, salah seorang di 
antra kami melabuhkan kudungnya dari kepalanya sampai ke inukanya 
dan bila mereka telah lewat, kami buka kembali. (HR Ahmad, Abu 
Daud dan Ibnu Majah). 


Pa 


0 “IS Topi, PA La, » den, PR, 

BAGAN Ga KE REA SA Na, “Heo Li - 
Na dp gm Noel og NAN 
TN Na AL Lp OI 90 Z9... 
TAI Pd ea La NI AL 0 Aa 
ed Iran kn ALA 


F daki , 
Ld AL SANG Lag LG Yr ukog Ka, 
SA Api Jelek AAS God par A3 Hata 
7 
$ 
andagalol,, 


2442. Dan dari Salim, sesungguhnya Abdullah bin "Umar pernah 
memotong kasut untuk perempuan yang sedang ihram, kemudian 
kuceritakan kepadanya hadits Shafiyah binti Abi Ubaid, bahwa 
?'Aisyah pernah memberitahukannya: Sesungguhnya Rasulullah saw. 
sudah pernah memberi rukhshah kepada perempuan-perempuan 
tentang masalah kasut ini, maka Ibnu Umar pun kemudian meninggal- 
kan yang demikian itu. (HR Abu Daud). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan ”Apa yang (boleh) dipakai oleh orang 

yang sedang ihram?” lalu Nabi menjawab: Ia tidak boleh memakai 
..." itu, An Nawawi berkata: Para ulama mengatakan, bahwa jawab- 
an ini adalah suatu kalimat yang indah sekali, karena apa yang tidak 
boleh dipakai itu sangat terbatas. Jadi yang boleh dipakai sudah cukup 
jelas, yaitu tidak terbatas. Karena itu lalu ia mengatakan: tidak boleh 
memakai ini dan itu, yakni: selain itu tidak apa-apa. 

Ibnul Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat, bahwa perem- 
puan boleh memakai semua macam pakaian. Yang dilarang yang juga 
bersamaan dengan larangan buat laki-laki hanyalah karena zafaran dan 
waras. 


1436 


Oadli 'Iyadl pun berkata: Kaum muslimin (para ulama) telah 
sepakat pula, bahwa apa yang tertera dalam hadits tersebut tidak 
boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Sedang ditegaskannya 
”kemeja” di situ berlaku untuk semua pakaian yang berjahit. Dan 
kata "sorban dan kopiah” itu termasuk semua yang menutupi kepala, 
baik berjahit ataupun tidak. Dan termasuk kata "kasut” yaitu semua 
yang menutupi kaki. 

Perkataan "dan pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran” 
itu, Ibnul Arabi (berkata: Waras ini tidak termasuk wangi-wangian, 
tetapi memberikan pengertian untuk menjauhi wangi-wangian dan 
sebagainya yang bisa merangsang penciuman. Dari situ dapat diambil 
kesimpulan: bahwa semua macam wangi-wangian dilarang dipakai 
untuk orang yang sedang ihram. Dan ini sudah menjadi ijma' ulama. 
Sedang zhahirnya perkataan ”disentuh” itu menunjukkan haramnya 
itu baik sedikit ataupun banyak. Maka jika baunya telah hilang, boleh 
dipakai. Tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Malik. 


"Perkataan "Kecuali jika dia tidak mendapatkan sandal” itu dalam 
riwayat Bukhari ada tambahan yang baik sekali yang erat hubungan- 
nya dengan penyebutan sandal itu dengan kalimat sebelumnya, yaitu: 


”Dan hendaklah salah seorang di antara kamu ihram' dengan 
memakai kain panjang, selendang dan sandal. Kemudian jika tidak 
dapat sandal, maka hendaklah ia memakai kasut”. 


Ini menunjukkan, bahwa orang yang mendapatkan sandal tidak 
boleh memakai kasut sekalipun dengan dipotong. Begitulah pendapat 
Jumhur. « 

Perkataan ”Maka hendaklah ia memotongnya, hingga tingginya di 
bawah mata kaki” itu, menurut zhahir hadits ini, bahwa orang yang 
memakai kasut itu tidak dikenakan fid-yah, asal di waktu memakainya 
karena tidik mendapatkan sandal. Dan juga menunjukkan, bahwa 
memotong itu adalah syarat bagi bolehnya memakai kasut. Berbeda 
dengan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad yang membolehkan 
memakai kasut, sekalipun tanpa dipotong, karena kemutlagan hadits 
Ibnu Abbas di atas. (H. 2440). Tetapi pendapat ini dijawab oleh 
Jumhur, bahwa membawakan yang muthlag kepada yang mugayyad 
itu adalah suatu keharusan. Ini bagi orang yang berpendapat demiki- 
an. Namun pendapat ini dijawab pula oleh Ulama-ulama Madzhab 
Hambali (Hanabilah) dengan beberapa jawaban, di antaranya: 
dengan anggapan mansukh (terhadap hadits yang melarangnya itu). 
Begitulah sebagaimana yang dituturkan Mushannif. Imam Syafi'i 


1437 














menjawab pula dalam Al Um, bahwa keduanya itu adalah benar. 
Sedang tambahan Ibnu Umar tidak bertentangan dengan Ibnu Abbas 
dengan tiga kemungkinan: mungkin Ibnu Umar tidak berkata begitu, 
atau dia sendiri ragu-ragu atau dia memang berkata begitu tetapi tidak 
ada seorang rawi pun yang meriwayatkan dari dia. 


Sebagian ada yang mengkiaskan bolehnya memakai kasut tanpa 
dipotong itu dengan bolehnya memakai celana. Tetapi pendapat ini 
ditolak mentah-mentah karena dianggap bertentangan dengan nash. 
Jadi anggapan begitu itu otomatis rusak. Sedang yang lain beralasan 
dengan perkataan 'Atha': Sesungguhnya memotong itu berarti 
merusak, sedang Allah tidak suka kepada kerusakan. Namun penda- 
pat ini pun ditolak, sebab kerusakan itu hanya ada pada sesuatu yang 
dilarang oleh syara', bukan dalam hal yang diidzinkan apalagi yang 
diwajibkan. Jadi yang benar, bahwa antara muthlag dan mugayyad itu 
tidak bertentangan, karena masih mungkin dikompromikan antara 
keduanya itu, dengan membawakan yang muthlag kepada yang 
mugayyad. Sedang kompromi itu kalau masih mungkin adalah suatu 
keharusan. Selesai dengan ringkas. 


Ibnu Oudamah berkata: Yang lebih bagus, yaitu memotong kasut 
tersebut.demi mengamalkan hadits sahih dan keluar dari khilaf. 


2. BAB: YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ORANG 
YANG BERIHRAM DENGAN KEMEJA 


129 3 o ojo 
An kel name Tangan CA IIENUY 


Ada aa 


Mela rsns KJKS 


ae Soul Jo 


NS ndk Lag cansu yan pe TIGA Ge KS 


Pap 


en ea AA : TAK. |. se 
AI #9. 32 033 ee Laga sekali 
KEB AS Wb ta APN ANN AAN Aa 
Satya 

debina SR Tea 


1438 


2443. Dari Ya'la bin Umayyah, sesungguhnya Nabi saw. pernah 
didatangi oleh seorang laki-laki yang banyak memakai minyak wangi, 
lalu ia bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang orang 
yang ihram dengan memakai jubbah sesudah terlebih dahulu jubbah 
itu penuh wangi-wangian? Kemudian sejenak Nabi memperhatikan 
dia, lalu datanglah wahyu. Kemudian orang tersebut pergi, sehingga 
Nabi bertanya: ” Kemana orang yang bertanya tentang 'umrah tadi?” 
Kemudian orang tersebut dicari lalu dibawalah ke tempat Nabi, maka 
jawab Nabi: "Adapun wangi-wangian yang engkau pakai itu hendak- 
lah kau cuci tiga kali. Sedang jubbah itu hendaklah kau lepas. Kemu- 
dian lakukanlah dalam "umrah itu semua hal yang kau lakukan dalam 
hajjimu”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


PP) 9, AI JI € 


GL aa An dns Ntt 


2444. Dan dalam satu riwayat bagi mereka (Ahmad, Bukhari 
dan Muslim) dikatakan: Si laki-laki itu banyak memakai sejenis wangi 
wangian. 


.. 9 23231 AI Yana 
ee In Ca MN 120312125 Netto 


Ma ta LK 


Ban yA 


2445. Dan dalam satu riwayat bagi Abu Daud (dikatakan): Lalu 
Nabi bersabda kepada si laki-laki tersebut: “Cabutlah jubbahmu itu”. 
Lalu ia mencabutnya dari kepalanya. 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "Kemudian lakukanlah dalam 'umrah 
semua hal yang kau lakukan dalam hajjimu” itu, menunjukkan, bahwa 
mereka itu telah mengenal amalan-amalan hajji. Ibnul Arabi berkata: 
Seolah-olah mereka di zaman Jahiliyah sudah biasa melepas pakaian 
dan menjauhi wangi-wangian dalam ihram apabila mereka menunai- 
kan hajji, tetapi mereka meremehkan hal itu dalam ihram 'umrah. 
Itulah sebabnya, maka Nabi saw. memberitahukan kepada mereka, 
bahwa persoalannya sama. 


1439 











Hadits dalam bab ini dijadikan dalil dilarangnya membiarkan 
wangi-wangian dalam 'hram, karena ada perintah mencuci bekas yang 
ada dalam pakaian dan badan itu. Begitulah pendapat Imam Malik 
dan Muhammad bin Al Hasan. Tetapi Jumhur menjawabnya: bahwa 
kisah Ya'la itu terjadi di Jiranah pada tahun 8. Ini tidak ada khilaf lagi. 
Sedang dengan tegas riwayat 'Aisyah mengatakan: bahwa dia pernah 
memberi wangi-wangian kepada Nabi dengan tangannya sendiri, 
ketika Nabi (hendak) ihram). Dan yang demikian itu terjadi pada hajji 
wada”, yaitu pada tahun 10. Ini pun tidak ada khilaf lagi. Sedang yang 
harus diambil itu jalah perintah yang terakhir sendiri. Sedang perintah 
mencuci dalam haditsnya Ya'la itu sejenis wangi-wangian, bukan 
wangi-wangian secara muthlag. Jadi ada kemungkinan karena di situ 
tercampur dengan za'faran di mana larangan memakai za'faran itu 
sesudah tegas untuk laki-laki, baik di waktu ihram ataupun di luar 
ihram. 

Hadits ini dijadikan dalil juga untuk orang yang lupa memakai 
wangi-wangian atau karena dia tidak tahu, kemudian sesudah menge- 
tahuinya ia cepat-cepat menghilangkan, maka dia tidak dikenakan 
kafarat. Untuk itu maka Mushannif mengatakan: Zhahirnya menun- 
jukkan, bahwa memakai (pakaian biasa) karena tidak tahu itu tidak 
wajib fid-yah. Dan hadits ini dijadikan alasan oleh Orang yang mela- 
rang membiarkan wangi-wangian. Segi penunjukannya yaitu adanya 
perintah mencuci itu adalah karena makruh memakai za'faran bagi 
laki-laki, bukan lantaran dia sedang ihram yang berbau harum. 


3. BAB: BERTEDUH DAN LARANGAN MENUTUP KEPALA 


LA LL Land Iin, La 3 9 
Mn aa aya ewe PEN 
ad Ita, 7 


9 L 
daun GB BENAR Kala 
Lah Pond SA 3 la “GG. t 


A55 Pora KN sb ALA 


2446. Dari Ummul Hushain, ia berkata: Kami pernah hajji ber- 
sama Rasulullah saw. pada waktu hajji wada”, maka aku mengetahui 
Usamah dan Bilal salah satunya ada yang mengambil kendali onta 


1440 


Nabi saw. sedang yang satunya lagi menaikkan pakaiannya untuk 
melindungi Nabi dari terik matahari, hingga melempar jamrah 'aga- 
bah. (HR Ahmad dan Muslim). 


ca bsk Pj Sala 

Be ee 43 ceaia £ ga NA AYAK 39 »1X LV 
2 - 5.13 et, Kp e OLA, 
un Ara canda! MA ATP Fa rs 


Ion IA 


ana 
PE AU PAN LE YON Ne Ga HL 


1 .. ? Za . 
Aa ot AS 


| 47. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Kami pernah hajji 
bersama Nabi saw. pada waktu hajji wada', maka aku melihatnya 
ketika ia melempar jamrah 'agabah, dan pergi sedang dia (waktu itu) 
berada di atas kendaraannya, dan bersama dengan dia adalah Bilal dan 
Usamah, yang salah satunya ada yang menuntun onta Nabi itu sedang 
yang satu lagi menaikkan pakaiannya di atas kepala Nabi saw. untuk 
melindunginya dari terik matahari. (HR Ahmad dan Muslim). 


NG 
Pa 


331 TES AA Ge ag, p Lt. 


“ala, Ve u lag da ge oa Enya NN 
Ju, 01 II Yan og, A10 MAA 
Tea ping Aoa Gali pa) us ola potahg 
#41 aa Aa LIS 3 yel ye P2 mere on, 

KA aer RAP APPS PIN 


Pen an MP0, 


2448. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya ada seorang laki- 
laki ditendang oleh ontanya hingga mati, padahal dia sedang ihram. 
Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah dia dengan air dan 
bidara, dan kafanilah dengan dua baju, dan jangan kamu tutupi muka 
dan kepalanya, karena sesungguhnya dia itu nanti akan dibangkitkan 


1441 




















di hari giyamat dengan keadaan berihram”. (HR Ahmad, Muslim, 
Nasai dan Ibnu Majah). : 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Perkataan "untuk melindunginya dari terik mata- 
hari” itu, menunjukkan, dibolehkannya seseorang yang sedang ihram 
melindungi kepalanya dengan baju dan apa saja yang dibawanya. 
Begitulah pendapat jumhur. 

Perkataan "mandikanlah dia dengan air dan bidara” itu, telah 
terdahulu pembicaraannya di "KITABUL JANAIZ”. Dan di sini 
hadits tersebut dibawakan oleh Mushannif untuk dijadikan alasan atas 
tidak bolehnya menutupi wajah dan kepala seorang mayit yang mati 
dalam keadaan ihram. Karena alasan sabda Nabi yang mengatakan 
"Karena dia itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan ihram” itu 
menunjukkan, bahwa alasannya ialah: ihramnya itu. 


4. BAB: IHRAM DENGAN MEMBAWA PEDANG 
KARENA ADA KEPERLUAN 


2449. Dari Barra” bin 'Azib, ia berkata: Nabi saw. pernah 
'umrah di bulan Dzil Oa'dah, lalu penduduk Mekah tidak suka 
membiarkan dia masuk Mekah sehingga Nabi berjanji dengan mereka 
tidak akan memasukkan senjata ke Mekah kecuali senjata itu dalam 
kantong. (HR Ahmad dan Bukhari). 


s 
#13 LS SI SE 0d en. 19 o 


» 2 PP 
SAN AAN dya) Data meylufa -NtO» 


1th 


Ka eny ad AA AN LN, San AS SI 
Pein ai P: 


4” . 
tm 


Pa 


AN GA Io L 4, I Ah o1 30) 
ya ' 








20 ah 


Lang TALI APA MA 
Pa mi ek Salin 


- 


0 Klo) Saha 
LAN 3 
IM LANA ant 3 10 Lea IA La IL 
LK, BPA Yah OA Uni Aa “aa ui 
MILK Bea asi mas sea ea 135 

32 0x KA gbk Ke 


PA L) -. « AT Pa 
SA Ph AL Ula PLTG ANN 


2450. Dan dari Ibnu "Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. 
pernah keluar untuk 'umrah, lalu orang-orang kafir Ouraisy mengha- 
lang-halanginya ke Baitullah, kemudian ia memotong kurban dan 
mencukur rambut di Hudaibiyah, dan berjanji dengan mereka untuk 
mengerjakan 'umrah tahun depan, dan tidak akan membawa senjata 
untuk menyerang mereka melainkan pedang, dan Nabi tidak tinggal 
(di Mekah) melainkan menurut apa yang mereka sukai. Lalu ia 'umrah 
di tahun depan, kemudian masuk Mekah sebagaimana perjanjian 
perdamaian dengan mereka itu. Maka tatkala ia tinggal di Mekah 
selama tiga hari, mereka menyuruh Nabi supaya keluar, lalu ia keluar, 
(HR Ahmad dan Bukhari). 

x 

Ini menunjukkan, bahwa orang yang terhalang (muhsar) - sehing- 
ga tidak bisa menunaikan hajji/umrahnya itu — harus memotong 
kurban di tempat ia terhalang itu. 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Perkataan "OIRAB” (sarung pedang), yaitu: 
kantong yang dijadikan oleh penunggang onta untuk meletakkan 
pedangnya yang sudah bersarung, cemetinya dan alat-alat lainnya yang 
digantungkan di pelana. —- 

Dua hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya membawa 
senjata ketika memasuki Mekah karena ada kepentingan dan dlarurat, 
tetapi dengan syarat harus dimasukkannya ke dalam kantong seperti 
yang dilakukan oleh Nabi saw. Jadi dua hadits ini adalah mentakhshish 
hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: 


PA 
CO Sp Lot ana gi O yi 
z P4 | , OP La 


Pd 


1443 


Artinya: Tidak halal salah seorang di antara kamu membawa 
senjata ke Mekah. 


Maka larangan dalam hadits ini adalah selain orang yang memba- 


wanya itu karena ada kepentingan dan darurat. Begitulah pendapat 
kebanyakan ahli ilmu. 


5. BAB: LARANGAN MEMAKAI WANGI-WANGIAN KETIKA 
MEMULAI IHRAM, BUKAN KARENA SUDAH MEMAKAI 
SEBELUMNYA 


PN tan Ge Gor ng, 


Olga) 9g «yag g maan TA NATA NEON 


2451. Dalam hadits Ibnu "Umar (telah disebutkan): "(orang 
yang ihram itu) tidak boleh memakai pakaian yang kena minyak waras 
dan za'faran”. 1) 


«o LA 5 KAYar: Ne B3 ton 


2452. Dan Nabi juga bersabda tentang orang yang mati dalam 
keadaan ihram: "dan jangan kamu balsem dia”. 2) 


LA MEN EL AS L 

J9 ? Val Aa Na kap Nurg NN 
Setan 
Ula 


Pena 


PA Ea 


2453. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Seakan-akan aku melihat 
kilatan wangi-wangian pada belahan rambut Rasulullah saw. sesudah 
beberapa hari, padahal dia sedang ihram. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


1) Lihat hadits No. 2432. 
2) Lihat Kitabul Janaiz. 


1444 





pan Ta anon Dra Bea 1 Leak ag mb Dr Ag 
pen PG 2 al AL un AN tot 
9 II 


ME GA GMN 


2454. Dan bagi Muslim, Nasai dan Abu Daud (dikatakan: 
Aisyah berkata): Seakan-akan aku melihat kilatan minyak kasturi di 
belahan rambut Rasulullah saw., padahal dia sedang ihram. 


Cerp 


. KL 07 
ENYA 258 HAL Ga. KG -Y 100 
6in3 Sbep en Kab GS 


oi 


Ken Tali Ng AMP EPA ep YEN A 


2455. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Kami pernah keluar ke 
Mekah bersama Nabi saw., lalu kami memolesi kening-kening kami 
dengan minyak sikk yang berbau harum ketika (hendak) ihram. Maka 
apabila salah seorang di antara kami itu berkeringat, melelehlah 
minyak tersebut pada mukanya, lalu diketahuinya oleh Nabi saw. 
tetapi ia tidak melarang kami. (HR Abu Daud). 


KL OR PAN PR ALI NUN “401 


PENA AG Ga PEN YA NJA SP - 


JJ Le 01 Oo yi 

eps: Org 'yfloty Kobang Oaan getar ha) 
. Te AA pan PA 0 2 at NX 
yana Pi CP al, La 0. .. . Sana INA 0,3 0 


PA M3 393: AN 


Pe 2 


2456. Dan dari Said bin Jubair, dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguh- 
nya Nabi saw. memakai minyak dengan minyak yang tidak dicampur, 
padahal dia sedang ihram. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi: 


1445 


dan Tirmidzi berkata: Hadits ini gharib, kami tidak mengenalnya 
melainkan dari hadits Fargad As Sibkhi 1) dari Sa'id bin Jubair: dan 
Yahya bin Sa'id membicarakan tentang Fargad, tetapi manusia 
meriwayatkan dari dia). | 


Penjelasan: 

Perkataan "tidak dicampur” maksudnya: tidak dicampur dengan 
wangi-wangian. Ini menunjukkan, dibolehkanya memakai minyak 
yang tidak dicampur dengan wangi-wangian. 


Ibnu Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat, bahwa orang 
yang sedang ihram itu boleh makan makanan berminyak, gajih, keju 
dan simsim dan boleh juga semuanya itu dipergunakan untuk memo- 
lesi seluruh badannya kecuali kepala dan jenggotnya. Selesai. 

Dikatakan dalam Muganna': Memakai minyak yang tidak berbau 
harum untuk kepala orang yang sedang ihram itu, ada dua riwayat. 


6. BAB: LARANGAN MENCABUT RAMBUT KECUALI KARENA 
ADA UDZUR, DAN KETERANGAN TENTANG FID-YAUNYA 


P/ »h 5 15 “ro sa Pt 
LG lan, SEL AN S3 IS EN 


Sit Il. aga Ka ANA 


er 
3. - wal 16 


) Pera #£ 
MG a ANE: 1g, REI NA ayal ASI 
CL tt "ap 


ASN Kana B3 3, Gp) 


PA Saja In arsa 


1) Dalam Nailul Authar disebut "As Sinji” (Lihat 5:12). 


1446 


2457. Dari Ka'ab bin "Ujrah, ia berkata: Kepalaku kena penya- 
kit, lalu kubawa (persoalan itu) kepada Rasulullah saw. sedang kutu- 
kutu pada berguguran di wajahku, maka sabda Nabi: ”Aku tahu, 
bahwa engkau sangat payah, seperti yang saya ketahui, sekarang 
apakah engkau mempunyai seekor kambing? Aku menjawab: tidak. 
Begitulah, lalu turun ayat: "Maka dia wajib fid-yah berupa: puasa, 
shadagah atau kurban”. Nabi bersabda: "Puasa di situ jalah: puasa 
tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, yang untuk setiap 
orang sebanyak setengah sha' makanan”. (HR Ahmad, Bukhari dan 


Muslim). 


Ke Oa Sk S1 2933 -NLOM 


g 
yaaa . A8 peng ae 
2 rda Neira Se Jas kasa PA Die IP, pal » 
15 "- LL AL ng rn SEA 


Kr ap BINA, Ye TN cal 
ago pt, day atot,) PE 


2458. Dan dalam satu riwayat (Ka'ab berkata): Rasulullah saw. 
datang kepadaku di waktu (perdamaian) Hudaibiyah, lalu ia bertanya: 
”Seolah-olah kutu-kutu di kepalamu itu mengganggumu?” Aku 
menjawab: Betul. Maka Nabi bersabda: "Kalau begitu cukurlah dan 
potonglah seekor kambing, atau puasalah tiga hari, atau sedekahlah 
sebanyak tiga sha” dari kurma untuk enam. orang miskin”. (HR 
Ahmad, Muslim dan Abu Daud). 


Tea 


Hu Oo P eh » - 
ANrerea SA as. Urai SBN, AA 
OT 27, ta . 


GS KAPAN AN #SA LN Jah 


7. AI aji! . o 
ge LAS KIN eahih 


1447 











2459. Dan bagi Abu Daud, dalam satu riwayat (Ka'ab berkata): 
Lalu aku dipanggil Rasulullah saw., kemudian ia bersabda kepadaku: 
”Cukurlah kepalamu dan puasalah tiga hari, atau berilah makan enam 
orang miskin dengan satu furg dari kismis, atau potonglah seekor 
kambing. Kemudian aku mencukur rambutku, kemudian aku memo- 
tong. 


Penjelasan: 


Syarih berkata: Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Yang 
dihafal dari Syu'bah, yaitu ia berkata dalam hadits tersebut: ”setengah 
sha' dari makanan”. Adapun yang masih diperselisihkan ialah tentang 
jenis makanannya itu: apakah kurma atau gandum, karena keterangan 
para rawinya. Adapun tentang kismis itu maka aku tidak mengetahui- 
nya melainkan dalam riwayat Al Hakam yang dikeluarkan oleh Abu 
Daud, tetapi dalam sanadnya ada seorang bernama MUHAMMAD 
bin ISHAO. Dia ini bisa dipakai dalam hal maghazi (peperangan), 
bukan dalam bidang hukum, apabila berbeda (dengan lainnya). Jadi 
yang mahfuzh (terpakai) ialah riwayat tentang "tamr” (kurma). 
Selesai. 

Imam Bukhari membuat judul "BAB FID-YAH DENGAN 
MEMBERIKAN MAKANAN SEBANYAK SETENGAH SHA'”, 
lalu ia menuturkan hadits tersebut. 

, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Untuk setiap orang miskin dari 
tiap-tiap sesuatu, sambil menunjuk hadits tersebut, untuk menolak 
anggapan orang yang membedakan antara gandum dan lainnya. Ibnu 
Abdil Bar berkata: Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah berpendapat 
(tentang fid-yah tersebut) yaitu sebanyak setengah sha', baik berupa 
gandum, kurma ataupun lainnya. Dan dari Ahmad ada satu riwayat 
yang mirip dengan pendapat mereka di atas. Sedang Oadli 'Iyadi 
berkata: Hadits ini menolak anggapan mereka itu. 


7. BAB: BERBEKAM DAN MEMBASAHI RAMBUT 
BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM 


API ap Ia 0 AL 019 2 
AKA NEO gate 
TPA bp 


5 
es r Ly Le “4 . ?, 
ana IG Saing 


1448 





2460. Dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata: Nabi saw. berbe- 
kam padahal ia sedang ihram di Lahyi jamal dalam perjalanannya 
menuju Mekah, persis di tengah kepalanya. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


PER AN, RA NA LG PA CAN AOA MOD, 
PG WI caps eksplan, NCU 
oh Wae 
Na 


2461. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi saw. berbe- 
kam, padahal ia sedang ihram. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


.. GI 3 Aan RA 
TA nang CA ai : 
“ fi Patra “ 


Pi » 


N 


bs BD 
bsa NY 
Pen MATI mata PA) 
, 2 pads 3, 4 
2 ap me Lai 
Pa 
2462. Dan bagi Bukhari (dikatakan): Nabi saw. berbekam di 


kepalanya, padahal ia sedang ihram, karena menderita sakit, di suatu 
(tempat) air yang disebut Lahyi jamal. 


N 


aa Lan AHM ta LeLorGE 03 0 E opor 


Ale II MI an Led ALA He 
SA . AN, KA Dean tag Inna 
AL Ir ee NI 3G 3 K0 
Nenen Yu opal 


AL ole. SOLO LI MO 99 ot v 


Pe UT UUN A 
: PA YAN Ga Pa Sai 
Pee Aa UAN Oa LAN 


san eLtho Io, pot AAL a19 Lo 4 
4 


1g JI. . 
le NIS: ES Mn JGA 


Ly 2 
PA apa 


NY ane K 
SE enakan e : 
Le. 


. 


1449 





————-w———— 





| 


1S Spot apa Bt SELAI 
IC AL FI Ih INK LL LL AN AJ. 
Ca AI, ae Er niga re da TAN 


LAGI LINI ME IKI 
Ic 


C- 


KI 


cg Gen 


TN AN Pe or Ay YNA yedia Pun Yan aa Pe 


Pe pn 
2 AK 
SEL IN AE ola TIRI GA D A AKN “GS 


2463. Dan dari Abdullah bin Hunain, sesungguhnya Ibnu Abbas 
dan Miswar bin Makhramah yang keduanya sedang berselisih di 
Abwa', lalu Ibnu Abbas berkata: Orang yang sedang ihram (boleh) 
membasahi kepalanya. Sedang Miswar berkata: Orang yang sedang 
ihram tidak (boleh) membasahi kepalanya. Ia pun berkata: Lalu Ibnu 
Abbas menyuruhku bertemu Abu Ayyub Al Anshari, tiba-tiba saya 
jumpai dia sedang mandi di antara dua bibir (sumur), sambil berdin- 
ding dengan pakaiannya, lalu aku beri salam kepadanya, kemudian ia 
bertanya: siapa ini? Aku menjawab: Aku Abdullah bin Hunain yang 
diutus Ibnu Abbas untuk menghadapmu, guna menanyakan bagaima- 
na Rasulullah saw. mandi padahal ia sedang ihram? Abdullah bin 
Hunain berkata: Lalu Abu Ayyub meletakkan tangannya di pakaian- 
nya, lalu dilepasnya (melalui kepalanya), sehingga kepalanya itu 
nampak jelas olehku. Kemudian ia berkata kepada seseorang yang 
menuangkan air di atas kepalanya: Tuangkanlah! Lalu ia menuang- 
kan di atas kepalanya, kemudian ia menggaruk-garukkan tangannya di 
atas kepalanya, dengan menariknya ke depan dan ke belakang. Kemu- 
dian ia berkata: Begitulah aku melihat Rasulullah saw. berbuat. (HR 
Jama'ah kecuali Tirmidzi). 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa orang yang 
sedang ihram itu dibolehkan mandi. Dan Imam Bukhari membuat 
judul ”BAB BERBEKAM BAGI ORANG YANG SEDANG 
IHRAM, DAN IBNU 'UMAR MENKEI ANAKNYA PADAHAL 
ANAKNYA ITU SEDANG IHRAM, SERTA BEROBAT DE- 
NGAN SESUATU YANG TIDAK BERBAU HARUM”, kemudian 
ia menuturkan hadits Ibnu "Umar: ”Bahwa Nabi saw. berbekam 


1450 


padahal ia sedang ihram”, dan hadits Ibnu Buhainah: "Bahwa Nabi 
saw. berbekam padahal ia sedang ihram, di Lahyi jamal, persis di 
tengah kepalanya”. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Perkataan "bab 
berbekam bagi orang yang sedang ihram” itu, maksudnya: apakah 
berbekam itu dilarang ataukah dibolehkan secara muthlag ataukah 
justru karena dlarurat? 

Perkataan ”Ibnu "Umar menkei anaknya, padahal anaknya sedang 
ihram” itu, bahwa hadits tersebut dimausulkan (sanadnya) oleh Sa" id 
bin Manshur dari jalan Mujahid, lalu ia berkata: Wagid bin Abdullah 
bin Umar terkena penyakit radang pada selaput dada (pleuritis) dalam 
perjalanannya menuju Mekah, lalu dia dikei oleh Abdullah bin Umar 
(ayahnya). Jadi jelaslah, bahwa yang demikian itu adalah karena 
dlarurat. At Thabari meriwayatkan dari jalan Al Hasan, ia berkata! 
Jika orang yang sedang ihram itu kepalanya luka, maka tidak mengapa 
ia memotong sebagian rambut yang ada di sekitar luka tersebut, 
kemudian diobatinya dengan obat yang tidak berbau harum. 


An Nawawi berkata: Apabila orang yang sedang ihram itu hendak 
berbekam tanpa ada kepentingan, jika dia harus memotong rambut, 
maka yang demikian itu adalah haram lantaran memotong rambut 
tersebut. Tetapi jika tidak sampai memotong rambut, maka yang 
demikian itu adalah boleh. Begitulah menurut Jumhur. Sedang Imam 
Malik memakruhkan. Dan menurut Al Hasan, dia harus membayar 
fid-yah, sekalipun tidak memotong rambut. Tetapi apabila karena 
dlarurat, maka boleh memotong rambut, tetapi harus membayar 
fid-yah. Ulama zhahiri mengkhususkan fidyah itu karena memotong 
rambut kepala. Dawudi berkata: Apabila alat bekam itu bisa melekat 
tanpa mencukur rambut, maka tidak boleh mencukur. 

Hadits ini dijadikan dalil untuk menunjukkan orang yang sedang 
ihram dibolehkannya operasi, membalut luka dan bisul, memotong 
urat, mencabut gigi dsb. dari berbagai segi pengobatan, apabila hal 
yang demikian itu tidak sampai berbuat yang terlarang, misalnya 
memakai wangi-wangian dan memotong rambut. Kalau demikian 
halnya, maka tidak ada fid-yah sama sekali. Wallahu a'lam. Selesai. 

Al Muwaffag berkata dalam Mughni: Para 'ulama telah sepakat. 
bahwa orang yang sedang ihram dilarang mencabut rambutnya, kecuali 
karena ada udzur. Dasar daripada ketentuan ini ialah firman Allah: 


35 Mn Gh 221033 3 01 


NA IS, MY, 


1451 


"Dan jangan kamu mencukur rambutmu, hingga kurban itu 
sampai di tempatnya”. (OS Al Bagarah 196). 


8. BAB: KETERANGAN TENTANG NIKAH DAN HUKUMNYA 
BERCAMPUR BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM 


AE LP OI, LEO La ae Ia 


Go NI yan Wana Seoul pulesue NY t 


A4 Pa IKA Mn 3 
GA sia Dr sutat ENG ENG SUS, 
ba -a 
IL 0G NN 
Kobe Yg AS Laju 
2464. Dari Utsman bin Affan r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, mengawinkan, 


dan meminang”. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari. Sedang dalam 
riyayat Tirmidzi tidak terdapat kata-kata ”meminang”). 


Petra PRA OA, & 


TA Aa r . Lp 
PENA EN 0 
ATT sukai aa GIS Lon 6 3 9 5 
SY IS EN AS SE ANA 


Pe P0 PRP PLANT" 


2 An 


7 0g 


Jo Yy” P3 / 
Pte, Haa Goa PARA 


Pd 


2465. Dan dari Ibnu "Umar, sesungguhnya ia pernah ditanya 
tentang perempuan yang hendak dikawin oleh seorang laki-laki, pada- 
hal si laki-laki tersebut berada di luar Mekah, dan berkehendak untuk 
mengerjakan 'umrah atau hajji. Maka jawab Ibnu "Umar: Jangan 
engkau kawini dia, padahal engkau sedang ihram, karena Rasulullah 
saw. melarangnya. (HR Ahmad). 


Igo IA 5112 2... t. AAA he 
Sanca GP) Sh Kolase NTU 


G »3 231 LAS 3, .y Ino 11 


GE A L A30 Ot,» ny Eyhg Pe pom laga ra 


1452 





i i i hnya, dari 'Umar r.a. 

466. Dan dari Abi Ghathafan, dari aya $ 
sena ia (Umar) pernah menceraikan antara keduanya itu, 
akni: seorang laki-laki yang kawin dengan seorang 3 Sisa dim 
Yadahal dia sedang ihram. (HR Malik dalam Muwath-tha' dan Dara- 


guthni). 


Pe Pd ) - 0.“ 
Le Pan Ada 4 4 NI Jan, Pai -: 1: NW 
PIA PA Mega dl Up AI 
02 II, 


9 
me tAtolay (9 


2467. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi saw. kawin 
dengan Maimunah, padahal ia ihram. (HR Jama'ah). 


. 
NA MS Re CA LAP UPN AKAN ATAS £ Ir UI 


1 ee 
TA AA eaia a: 
: S or Din 


5 md la (Ian A3 


2468. Dan bagi Bukhari (dikatakan): Nabi saw. kawin dengan 
Maimunah, padahal dia ihram dan ia berumah tangga dengan Maimu- 
nah padahal dia halal, dan Maimunah meninggal dunia di Sarif. 


2 
LL ada ta 


INA £ PLN AO LA 
Yg 1g Ane PELa ae s 1. 4 
Up La ep R3 NN 
LD G5 « tel PA 07 Er path € gp 
PN S3 SU, Nela 


Lon 
SIN AAN ola, Caltp 


2469. Dan dari Yazid bin Al Asham, dari Maimunah: Sesung- 
guhnya Nabi saw. kawin dengan Maimunah ketika dalam keadaan 
halal dan berumah tangga dengan dia pun ketika dia dalam keadaan 
halal, dan Maimunah meninggal dunia di Sarif, lalu Nabi mengubur- 


1453. 





nya di waktu gelap di temp 
(HR Ahmad dan Tirmidzi). 


P Mate Bagan 1 ae ol Ae Pa 
Pe LANANG He 
AS GS lan da Sg dumaolgy3 NN. 


Pa 
T Lyon Dana, SA ANA Aa, aa 
Ka TAN TAN aa PAN 


2470. Dan diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ibnu Majah 

Ba Nabi saw. kawin dengan Maimunah padahal ia sedang 
alam keadaan halal. Yazid berkata: Mai ibi 

an en imunah adalah bibiku dan 


4, / Gl 2 gen 9 Jae - 
gi UN Va, SEP Oia, ATAP 3slapis NN 


21 Shah ag abu Dang juga meriwayatkan dengan lafal: Maimu- 
ata: Nabi saw. kawin dengan aku di Sarif d Ika i i 
sama-sama dalam keadan halal. Anam 


. 
Pd 
Ayi, TE 


. 2 la “3 an Pd 
SA IP II 0 COENGEAYINY 


seN 


PA AG UII LA 


S3 


AL Pd 0... 4 1101071 22 E 
selepug SA Pia, Megan Opa PNY 
 “otl yroe 54 G 


4 L 1. cd ot . 2 . 
kegelapan Y ANN IEA PENA 
s pP at Ka Ha 


a 2472.A. Dan dari Abu Rafi": Sesungguhnya Rasulullah saw. ka- 
win dengan Maimunah dalam keadaan halal dan berumah tangga 
dengannya pun dalam keadaan halal, dan aku ketika itu adalah 
menjadi perantara antara keduanya. (HR Ahmad dan Tirmidzi) 


1) Berumah tangga, maksudnya: mengadakan pesta menjelang. (pen.) 


1454 


at ia berumah tangga dengannya itu. 1) 





Riwayat dari yang bersangkutan sendiri (dalam hal ini “ialah 
Maimunah dan Abi Rafi' sebagai perantara tersebut) adalah yang lebih 
kuat, karena dia yang lebih tahu dan lebih mengerti. 

x 


yan. LL by p70 707, AON, LK heh NT 
DG Aa" MN AANG LNG mh Di 
Sieagid sed pa po p1S9 9 — 


GI Int got, RA 1 
EA 


2472.B. Abu Daud juga meriwayatkan: Sesungguhnya Sa'id bin 
Musayyab berkata: Ibnu Abbas salah terka dalam perkataannya: Bah- 
wa Nabi saw. kawin dengan Maimunah itu dalam keadaan ia sedang 


ihram. 


Lb Iya AI II AT (33 RL, PPPA MN OA 
SU Jogi mapan BA Il aglan Ssyag NINY 
P4 “3 7 
IG 0G an lag ALL Pu Tol 13 yana 
CA an Va DN NI Ab Ssayahal 
ma doa 
0 Gd . 510 

ai ut LN On T Brp AA 

L pa bagai Jeda KAI: za les 


9, 5 ep 
Ae AL aa ON SAS In 


2473. Dan dari "Umar, Ali dan Abu Hurairah: Sesungguhnya 
mereka itu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencam- 
puri istrinya padahal ia sedang ihram hajji, maka jawab mereka: 
Keduanya harus meneruskan hajjinya sehingga menyelesaikan hajjinya 
kemudian keduanya harus menunaikan hajji di tahun depan berikut 
membayar kurban (dam). Ali berkata: Jika keduanya itu ihram hajji di 
tahun depan, maka harus berpisah, sehingga keduanya menyelesai- 
kan hajjinya. (R. Malik). 


1455 





















- 
Io ga 


£. & PA Pd 
x W 
asah ala Yr - pu 
1 tax 3.1 


: £ (La Sea L 
Ae 3 BL, BG ENYA ola 


. 
-.. 
Pa 


281 & 
KA 
7 “ 





5 NU 


2474. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia pernah ditanya 
tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya padahal ia sedang 
berada di Mina sebelum thawaf ifadlah, maka Ibnu Abbas menyuruh- 
nya supaya menyembelih kurban. (R. Malik dalam Muwath-tha”) 


Penjelasan: 

Syarih berkata: Yang betul, bahwa orang yang sedang ihram itu 
haram kawin ataupun mengawinkan orang lain, sebagaimana pendapat 
jumhur. 

Perkataan "Hingga keduanya itu menyelesaikan hajjinya” itu, 
dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat: Bahwa hal seperti itu 
adalah wajib bagi orang yang hajjinya fasid. Begitulah pendapat 
kebanyakan ulama. 

Perkataan "Kemudian keduanya harus hajji di tahun depan” itu, 
dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan, bahwa hajji yang rusak 
(fasid) itu wajib digadla. Begitulah pendapat Jumhur. 


Perkataan "berikut kurban” itu, dijadikan alasan oleh orang yang 
berpendapat: Bahwa kafaratnya bercampur itu ialah seekor kambing, 
karena kambing itulah kurban yang paling kecil. Tetapi Jumhur 
berpendapat: Bahwa kurban tersebut harus berupa badanah 1) masing- 
masing untuk suami dan istri, tetapi kafaratnya istri harus ditanggung 
oleh suami, apabila istri itu dipaksa. Sedang Syafi'i dalam salah satu 
yaulnya mengatakan: Untuk suami istri itu hanya kena satu kurban 
saja, melihat zhahir riwayat tersebut. 

Perkataan "keduanya harus berpisah hingga menyelesaikan hajji- 
nya” itu, menunjukkan dianjurkan berpisah 2). Tetapi para ulama 
masih berbeda pendapat, apakah berpisah itu wajib ataukah tidak. 
Abu Hanifah berpendapat: tidak wajib dan tidak sunnah. Selesai 
dengan ringkas. Wallahu a'lam. 


—000— 


1) Onta atau sapi (lihat Oamus Al Mu'jamul Wasith). 
2) Yakni tidak bersama dalam tempat tidur, demi ikhtiyat. (Pen.) 


1456 








